M.al-Ghazali 
— BERDZIKIR 
be BA BERDOA 


& » 
NN , 
0 NA 5 
Nana 3 E5 . & 
, 5 
Umi 
x | 3 
| 1 N 
ra 





pe BAHAN 
ERDOA 
MENURUT 
RASULULLAH 
Penulisan tentang pribadi dan sifat-sifat luhur Rasulullah, ataupun 
tentang ibadat dan kepahlawanan beliau, adalah merupakan lapa- 
ngan yang tak akan habis-habisnya untuk digarap oleh siapa saja 


yang mempunyai minat ke arah itu. Meskipun kini telah banyak 
para penulis dan para penyelidik yang telah menjelaskan dan me- 





maparkan kebesaran pribadi beliau, namun pengenalan akan Pem- 
bawa Risalah Agung ini, dan pengkajian tentang segi-segi kebesaran 
yang ada padanya, belumlah tuntas atau rampung. 


Buku yang sedang anda hadapi ini, menguraikan secara ringkas, 
tentang salah satu sisi dari berbagai sisi kehidupan Rasulullah saw. 
yang cemerlang, yaitu tentang cara atau seni beliau berdzikir dan 
berdo'a, yang tak bisa dibandingkan dengan cara manapun yang 
pernah dilakukan oleh hamba-hamba pilihan yang lain, sepanjang 
sejarah umat manusia. 


Modal yang diandalkan oleh penulis, yang sekaligus telah mendo- 
rong semangatnya untuk menguraikan cara berdzikir dan berdo'a 
beliau ini, tak lain adalah rasa cinta yang bergelora dalam hati, di- 
sertai rasa ingin yang amat sangat untuk mengikuti jejak beliau dan 
mengambil pelajaran daripadanya, sebab kata-kata beliau dalam 
berdzikir dan berdo'a itu, adalah merupakan pencerminan dari ke- 
mahaluasan dan kemahadalaman pengungkapan rasa cinta, rindu, 
takut dan harapnya kepada Allah swt. 


PT BULAN BINTANG 386.059.01 
Penerbit dan Penyebar Buku-buku 

Jakarta 10420, Indonesia 

ISBN 979-418-068-8 , Rp. 3.000,00 








Assalamu'alaikum W.W. 


Karena ada beberapa kekeliruan yang cukup mengganggu, terutarna yang 
mengenai ayat-ayat Al-Gur-an dan hadits Nabi, maka diharapkan kepada 
sidang pembaca untuk memperhatikan perbaikari-perbaikan berikut int : 


Terima kasih dan mohon maaf, 


Hal. 


128 


149 
159 
172 
186 
199 


200 
204 
207 
210 


231 


Baris Dari 
Atas Bawah 
2 ma 
-- 3 
—— 1 
2 Sala 
1 am 
19 —— 
8 —a—n 
— 3 
1 wi 
7 ss 
15 am 
nam 2 
P3 pena 
11 — 
Pan 6 
——— 7 
—— 8 
10 —— 
—ma 1 
3 mes 
Tas 3 
1 Santa 
mewan 12 
ma 10 
17 — 











Tertufis 








(O.S. Al Farj, 30). 


kepa da rohku.” 


Kira KAK 
Tan 
5 F) 
Ibrahim 14:10). 
Ada 
OSIS 
kit. 
tentan bakal 
bin Mus' ud 


AS 
3. 5. akinsyirah 
1—8). 
APA al-Bagarah 
2: 51). 
Far 
-SX 


8 


melwatkan 
KAA 
KL 5 Tu 
(W.S. al-A' raaf | 
7:56). 


(0.5. ath-Thuur 
52: 1-8). 

(O.S. Thaha 20 : 
17—18). 


Redaksi 


Seharusnya 





(O.S. Al Fajr, 30). 

kepadaku rohku, ag 

PB 
Da 


ed 


A, 
Ibrahim 14:40). 


PLAN Pa 
peak 


Se 


ELANG 


kita. 
tentang bakal 
bin Mas' 3 


(O.s. 3. Awogiran 
94: 7-—8h 
05. al-Bagarah 
25137. 


2011 
Sea 
melewatkan 
ah AN eta 
Hi (PPN 
(O.S. a-A" raaf 
7:36) 
2ep 203 
A92 
Pata as 
SA 
(OLS. ath-Thuur 
52: 7-8). 


(0.5. Thaha 20 : 
18). 





BERDZIKIR 
dan BERDO'A 
Menurut Rasulullah 


MOHAMMAD AL-GHAZALI 


BERDZIKIR 
dan BERDOA 


MENURUT RASULULLAH 


Alihbasa: 
ANSHORI UMAR SITANGGAL 


colkerdlar, karate -O) si 


Penerbit dan Penyebar Buku-buku 
Jakarta, Indonesia 
1986 


BERDZIKIR 
dan BERDO'A 
Menurut Rasulullah 
Oleh : Mohammad Al Ghazali 
Alihbasa : Anshori Umar Sitanggal 


Judul Asli : 
Fannudz Dzikri wad Du'aa, "Inda Khaatamil Anbiyaa 


d ai En ai “ Kal & 
ol As ale SA SSS) 
Cetakan pertama, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1986 
PT Bulan Bintang 
Penerbit dan Penyebar Buku-buku 
Jalan Kramat Kwitang 1/8, Jakarta 10420, Indonesia 
Telp. 342883 — 346247 
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia 
Hak Cipta dilindungi Undang-undang 
86 059 01 3.000K 
Dicetak oleh PT Magenta Bhakti Guna, Jakarta 
ISBN 979-418-068-8 


PENGANTAR PENERJEMAH 


Bismillaahir rahmaanir rahum. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Maha 
Penyayang. 

Puja dan puji bagi Allah Sendiri, Penyempurna segala alam 
perujudan. Rahmat dan salam ruah tercurah atas Nabi kita Mu- 
bammad SAW. suluh alam kegelapan. Juga atas keluarga dan sa- 
babat-sahabatnya seperjuangan. | 

Bagi kita Nabi Muhammad SAW. adalah padang pikiran yang 
maha luas dan lautan perasaan yang maha dalam. Sedang kata- 
katanya dalam dzikir dan berdoa, adalah merupakan pencermiman 
dari kemahaluasan dan kemahadalaman tersebut yang tak mungkin 
ditandingi siapa pun sepanjang masa, dalam mengungkapkan 
cinta, rindu, takut dan harapnya kepada Ilahi. 

Banyak buku-buku yang memuat doa-doa dan dzikir-dzikir, 
tapi jarang sekali yang menguraikan betapa maha luas dan keda- 
laman pikiran dan perasaan Nabi ketika mengucapkan doa dan 
dzikirnya kepada Tuhan. Sehingga tidak jarang doa-doa dan 
dzikir-dzikir Nabi yang kita ucapkan, hanya diucapkan pada mu- 
lut, sedang hati kita tidak ikut merasakan keluasan dan kedalam- 
an yang terdapat padanya. Maka tak heran kalau doa-doa dan 
dzikir-dzikir itu kemudian tidak mempengaruhi akhlak kita se- 
hari-hari. 

Dalam buku ini, semua itu diterangkan begitu gamblang. » 
Sehingga rasanya kita tak perlu lagi menyampaikan pujian dan 


vV 


bajat kita kepada Allah, dengan ungkapan-ungkapan lain, selain 
yang telah tercantum dalam Al Our an dan As-Sunnah. 
Bermanfaatlah kiranya buku ini bagi kita semua. Amin. 


Tegal 26 Shafar 1406 H. 
| 9 Nopember 1985 M. 





Penerjemah, 


ANSHORI UMAR SITANGGAL 


vi 


DAFTAR 


PENGANTAR PENERJEMAH 


PENDAHULUAN 
1. Cara Nabi Muhammad saw. memperkenalkan Allah 
2. Berasaskan Cinta, Berkendaraan Rindu 
3. Gambaran Kegiatan Nabi saw.dalam Sehari Semalam 
4. Majlis Nabi 
5. Malam yang Putih 
6. Bangunan Rumah-tangga Muslim 
7. Perjuangan Mencari Rezeki 
8. Dalam Perjalanan sampai Kembali 
9. Kesusahan Hidup 
10. Apakah Doa termasuk Sebab-sebab Biasa ? 
11. Rukun-rukun Islam Secara Umum 
12. Dzikir dan Tadzkir 
13. Nabi Pengasih, Nabi Pemberani 
PENUTUP 


ISI 


10 
18 
23 


40 
54 
68 
90 
109 
137 
146 
180 
216 


248 


PENDAHULUAN 


Kita sebagai orang Islam mengenal dengan baik siapa Tuhan 
kita. Dan mengakui sepenuhnya hak-hak-Nya yang wajib kita tu- 
naikan. Tapi masih ada lagi yang perlu kita ingat, yakni bahwa 
untuk meningkatkan ibadat kita kepada Allah, kita harus senantia- 
sa memelihara benar-benar kesucian, kehormatan dan kesopanan 
dalam beribadat. 

Baiklah kata-kata di atas kita uraikan secara ringkas: 

Kita akui, bahwa masih ada sebagian orang yang tak mau 
percaya dengan adanya Tuhan, dan di dunia ini dari sekian juta 
manusia, bahkan sekian negara yang dihuni kaum muslimin masih 
berhaluan ateis. ' 

Sebagai orang Islam, ketika tidur atau terjaga, pulang atau 
pergi, masih dapat merasakan dalam lubuk hati, bahwa getaran 
jantungnya, matanya yang melihat maupun gerakan tangannya, 
semua adalah berkat kekuasaan Allah jua. Dapat pula dirasa ma- 
lam yang merangkak menuju pagi berseri, dan alam semesta yang 
. berputar mengikuti undang-undang yang teratur rapi, adalah ber- 
kat kekuasaan Allah. 

Jadi jauhlah, jauh sekali perbedaan antara kita dengan kaum 
anti Tuhan itu. 

Dan memang ada juga umat lain yang sudah mengenal Tuhan. 
Tapi sayang, kenalnya itu dibarengi dengan sikap yang sangat 
merendahkan bahkan menghina. Mereka menyangka Tuhan itu 
punya anak. Ada pula yang menyangka Tuhan itu berserikat de- 
ngan yang lain. Bahkan ada pula yang beranggapan, bahwa hu- 


1 


kum-Nya bisa saja ditandingi atau perintah-Nya dapat ditentang. 
Dengan demikian semua itu berarti, mereka belum mengenal 
Allah. Karena kenal akan Allah tak lain adalah mengenal-Nya se- 
suai dengan yang hakikat-Nya dan mengenal-Nya sesuai dengan 
asma-asma-Nya yang indah dan sifat-sifat.Nya yang luhur. 

Oleh karena itu alangkah banyaknya orang yang masih juga 
belum kenal siapa Allah itu sebenarnya. Dan orang-orang bodoh 
seperti ini dijelaskan dalam al-9uran : 


Gi Tek 3 TEE Kh ( 2 aU 


"Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melain- 
kan dalam, keadaan mempersekutukan Allah (dengan sesembahan-se- 
sembahan lain)” (O.S. Yusuf 12 : 106) 


£ 


Dan ada lagi sebagian orang yang agak benar dalam mengenal 
Allah. Namun sayang dia merasa berhak pula bertindak di luar pe- 
tunjuk-Nya, dan merasa bebas berbuat apa saja di atas bumi menu- 
ruti nafsunya. Padahal Allah 'Azza Wa Jalla menyuruh makhluk- 
Nya agar patuh kepada-Nya, dan agar hubungan antara Dia dengan 
mereka berprinsip pada ”mendengar dan taat” dari makhluk ter- 
hadap Khaliknya: 

Pasi 2»? w 239 ?A “ & Pa 4 2 PA 
ga PPA Fa Na NEK, 
4 71 2 1 GA A3 23 4 


&n. OT Sinta ) 


"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun 
dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi 
Aku makan. Sesungguhnya Allah Dia-lah Maha Pemberi rizki Yang 
Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.” (O.S. Adz-Dzaariyaat 51 : 
56—58) 


Artinya, missi hidup di atas permukaan bumi ini tak lain 


adalah semata-mata untuk patuh kepada perintah Allah dan 
tunduk kepada-Nya. 

Dan Allah telah mensyari'atkan undang-undang untuk ham- 
ba-Nya agar mereka hidup teratur. Namun mereka membuat un- 
dang-undang sendiri yang menimbulkan kericuhan. Padahal pe- 
rintah maupun larangan yang Allah keluarkan bukanlah untuk 
kepentingan-Nya, dan bukan pula karena ada sesuatu yang memba- 
hayakan Dia yang ingin Dia hindari. Bahkan semua itu sebenar- 
nya demi kemaslahatan manusia sendiri. 

Namun rupanya manusia pura-pura tak mengerti missi mere- 
ka, lalu melupakan Tuhan dan membuat undang-undang sendiri. 
Tapi apakah yang mereka cari dan apa yang mereka peroleh? 
Bahkan yang mereka alami hanyalah krisis kelaparan berganti de- ' 
ngan krisis ketakutan. Para pemimpin di Timur dan Barat meme- 
ras otak agar bumi mengeluarkan minyak samin dan madu. Tapi 
kemudian hasil bumi itu mereka bekukan, mereka jadikan alat 
untuk menimbulkan malapetaka di seluruh dunia, dan tinggallah 
rakyat jelata menjulurkan lidah di belakang kemelaratan yang 
mengerikan. 

Perhatikanlah betapa kejinya kaum durjana itu dan betapa 
gersang hati mereka, walau cerdas dan maju otak mereka. Padahal 
separo dari hasil usaha mereka adalah untuk mencari pengisi perut, 
andaikan digunakan untuk berlaku sopan sedikit kepada Allah 
dan menuntut redha-Nya, tentu manusia seluruhnya akan mem- 
peroleh kedua-duanya, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Sungguh saya merasakan adanya usaha biadab manusia dalam men- 
cari rizki. Sementara saya pun melihat adanya kening-kening yang 
berkerut dan pandangan yang kecewa. Kemudian ingatlah aku 
akan sebuah hadits Oudsi: Dari Rasulullah SAW.: Allah Ta'ala 
berfirman : 


LL 2 ” 2 L ) 7 
RATE BS FG 4 
YA KAN, AI 3 Pa Pa 
GILA YP Kenya 


Hai anak Adam, tunduklah agar kamu dapat mengabdi Na 
niscaya dadamu Aku isi kekayaan dan aku penuhi kebutuhanmu. Tapi 


3 


kalau kau tak mau, maka dadamu Aku isi kesibukan dan takkan Aku 


penubi kebutuhanmu.” 


Tapi kadang-kadang saya melihat sebagian orang tergesa-gesa 
mengingkari kebenaran hadits ini. Mereka menyangka yang dimak- 
sud taat (tunduk) ialah agar orang bersimpuh saja di tikar sem- 
bahyangnya. Hal ini karena mereka tidak mengerti bahwa ibadat 
yang sebenarnya ialah pasrahnya hati dan lurisnya tujuan hidup 
untuk Allah, walaupun kaki bergelut dengan debu di lapangan 
usaha yang terhormat, tanpa merasa gentar dan hina. 

Selain berupa kepatuhan dan tasbih, ibadat juga merupakan 
kemampuan untuk menguasai hidup dan menaklukkannya bagi 
Allah dan demi meninggikan kalimat-Nya. Bahkan kesadaran yang 
benar akan hak-hak Allah,,justru lebih banyak berkaitan dengan 
arti ibadat yang kedua ini, daripada arti yang pertama. Karena 
arti yang pertama hanyalah berupa ilmu, sedang yang kedua be- 
rupa mengajarkan ilmu tersebut dan menyebarkannya kepada 
umat manusia tentang hakekat-hakekatnya serta berjuang me- 
negakkannya. Dan yang terakhir ini adalah perbuatan para Nabi 
dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. 

Beribadat kepada Allah adalah derajat kesempurnaan yang 
tak dapat dicapai oleh semua orang, selain mereka yang memiliki 
sifat-sifat tertentu. 

Memang banyak orang yang mengenal Allah, namun kenal- 
nya itu berbeda-beda. Ada yang dapat mengenalnya dengan baik, 
kabur, sekedarnya saja, dan ada pula yang sampai mendalam. 

Banyak pula orang yang taat kepada-Nya. Dan dalam hal ini 
pun mereka berbeda-beda. Ada yang bersemangat, malas, merasa 
ringan, keberatan, terpaksa, dan ada pula yang bergembira. Sedang 
ibadat yang sempurna itu sendiri hanyalah dapat dicapai oleh 
orang yang mempunyai keyakinan kuat, hingga ia seolah-olah 
terbang dengan ringannya menuju Tuhannya bersayapkan rindu 
dan cinta. 

Namun dalam diri manusia itu sendiri terdapat berbagai ta- 
biat, yang antara lain ialah cinta kepada diri sendiri. Dan tabiat 
ini adakalanya menguasai segala tingkah lakunya. Dan bila sudah 


4. 


demikian, maka orang seperti ini untuk selamanya akan terhalang 
jalannya menuju Allah. Karena yang dapat mencapai derajat iba- 
dat yang sebenarnya hanyalah mereka yang mencintai Allah dan 
menyukai perjuangan pada jalan-Nya. Yang lebih mereka perha- 
tikan ialah nasib orang lain. Gemar membela kepentingan orang 
banyak dan merasa sedih melihat penderitaan mereka. 

Di medan ilmu dan pengajaran ada beberapa orang yang di- 
bangsakan kepada Allah, karena keterikatan mereka yang erat 
sekali dengan ajaran-ajaran wahyu dan tak mau menyeleweng dari- 
padanya. Sampai Allah Ta'ala sendiri berfirman jaksa mereka: 


K032 K DECILN 412 tadi ta, aneanaa , 
- AYAT KAN GS & Gi & (ea egira , ri ... | 
(VA 01201) 
"Akan tetapi hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani (yang sem- 
purna ilmu dan takwanya kepada Allah), karena kamu selalu mengajar- 
kan Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” (9.S. Ali 
Imran 3 : 79). 


Sedang di medan perjuangan fisik terdapat pula mereka yang 
dibangsakan kepada Allah, karena ketabahan mereka, dalam me- 
mikul beban-beban perjuangan dan tak hendak mundur setapak 
pun. Mengenai mereka Allah Ta'ala berfirman : 


. JAYA YEN vegan Sada, Ap ae YA 
OST WMLID ..- neng 


(2 31 aka lag ah Teu, 
"Dan berapa banyak nabi, yang bersama mereka ikut berperang sejum- 


x 


$ 
LN 


3 


- 


lah besar dari kaum ribbiyun (kaum yang bertakwa). Mereka tidak 
menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, 
tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh).” (O.S. Ali 
Imran 3 : 146). 


Dan jiwa yang dipersilakan Allah : 


7 


(EL -ABO KIP PARA e M3 3 16 


— 


wd 


Maka masuklah ke dalam jama'ah orang-orang yang mengabdi kepada- 


Ku, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. '(9.S. Al Farj, 30). 


Adalah jiwa yang mempunyai kriteria khusus, yaitu jiwa yang 
betah dalam mematuhi Allah dan menunaikan ajaran-ajaran-Nya. 
Allah lebih dia utamakan daripada hasrat-hasratnya akan harta 
dan pangkat. Sikapnya yang demikian bukanlah sekedar detikan 
hatinya yang kadang-kadang timbul kadang-kadang tenggelam, 
tapi merupakan gaya dan tujuan hidupnya. Dan inilah agaknya 
arti dari panggilan Ilahi: 


In Ragi 2G KD GL AMS 7 Ii Ga AG P Ra TIA La 
Je A02 Aa Ih EN Pn aa Ga 
P MP DA mn 2 
CV PD Gindas, SAS 


"Hai jiwa tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas 
lagi diridbai-Nya. Maka masuklah ke dalam jamaah orang-orang yang 
mengabdi kepada-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.” (O.S. Al- 
Fajr 89 27 — 30). 


Manusia, asal dia masih memiliki harga diri, takkan mau 
membenarkan cara berpikir yang tidak tepat, budi yang kurang 
elok ataupun tingkah laku yang tidak terhormat. Maka masuk 
akalkah bahwa Allah Tuhan semesta alam akan rela diberi atribut 
sebagai sosok yang berpikiran tidak waras, berakhlak rendah dan 
bertingkah laku kurang ajar ? 

Mereka yang suka melakukan dosa tentu saja takkan dapat 
mencapai tingkat ibadat sebagai mana diperintahkan. Dan surga 
hanyalah menjadi tempat mereka yang berhati suci, berbudi luhur 
dan telah menjalin hubungan yang kuat dengan Allah. 

Memang saya sendiri tidak mengatakan, untuk mencapai 
derajat ibadat yang sebenarnya seseorang harus ma'shum dari do- 
sa. Karena berbuat salah itu memang sudah menjadi tabiat manu- 
sia. Namun hamba-hamba Allah yang saleh, manakala melakukan 
kekeliruan, maka kekeliruan-kekeliruan itu segera mereka hapus 


6 


dengan menyatakan penyesalan yang sungguh-sungguh, hingga 
tiada berbekas lagi dan tidak mempengaruhi tingkah laku mereka 


selanjutnya. 


x £ x 


Oleh sebab itu aku sendiri sangat menginginkan dapat kiranya 
mengikuti jejak hamba-hamba Allah yang saleh-saleh itu, dan 
berusaha sekuat tenaga memperoleh dari mereka secercah sinar 
sebagai pelita dalam hidup. 

Dengan sepenuh hati aku mengikuti jejak Musa di Madyan, 
pada saat dia merasakan kekhawatiran hebat dan memerlukan 
pertolongan, lalu katanya: | 


G7 4 ik 2 SIG #uL 


"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan 
yang Engkau turunkan kepadaku. (O.S. Al-Gashash 28 : 24). 


Kemudian aku ikuti pula jejak Isa Ibn Maryam ketika dia 
ditanyai Allah, —di mana ia membela diri—- bahwa ia tak pernah 
mengaku Tuhan: 


AAA ANT 
be erag"i 74, 24 Pd 2. 
4 “2 Aa LAN PER 223 ea aa 2 
Has ap As 
LAN A ( w3 
GW 22 , Dapat CARGO 


"Aku tak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau 
perintahkan kepadaku (mengatakan)nya, yaitu 'Sembahlah Allah, 
Tuhanku dan Tubanmu” dan adalah aku menjadi saksi terhadap me- 
reka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wa- 
fatkan aku. Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah 


7 


Maha Menyaksikan atas segala sesuatu,” (O.S. Al Maidah 5 : 117). 


Dan sesudah itu aku telusuri jejak Ibrahim ketika berada di 
lembah Mekah yang gersang itu, yaitu ketika menyerahkan putra- 
nya kepada takdir yang mencemaskannya, kemudian dipanjat- 
kannya doa kepada Allah Yang Maha Belas Kasihan kepada ham- - 
ba-Nya yang patuh: 


TN 4 Ae NA rin Sa ? si SAI & 
221 1 24 BE Ker PC 2 SB 
Na Hu KEL 
27 2 A4 
nak, Tag en 2 


"Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian 


€ 


keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di 
dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami, 
(yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka jadikanlah 
hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah 
mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.” (9.S. 
Ibrahim 14 : 37) 


Hanya saja kemudian aku terharu dan terpaku ketika me- 
mandang jejak yang pernah ditempuh oleh Nabi akhir jaman ini, 
yakni Nabi Muhammad bin Abdillah SAW., manakala ia berdoa 
dan berdoa. Rasanya seolah-olah saya berhadapan dengan suatu 
seni berdoa, yang dari ujung ke ujung tak bisa dibandingkan de- 
ngan cara manapun yang pernah dilakukan oleh hamba-hamba 
pilihan yang lain sepanjang sejarah umat manusia. 

Bukan berarti saya membeda-bedakan antara satu dengan 
nabi yang lain. Tapi ini kenyataan ilmiah yang saya saksikan oten- 
tisitasnya dengan hanya melihat beberapa lembar buku saja, tapi 
bisa saja dibuktikan dengan dalil dalil yang tidak terhitung ba- 
nyaknya. Dan kita sendiri sering mengatakan, "Gunung tertinggi 
di dunia ini gunung Anu di India”. Dan itu bukan berarti mence- 
la gunung-gunung yang lain, tapi kenyataan. Atau katakanlah, 
”Matahari itu beribu-ribu kali lipat besarnya dibanding dengan 


bulan”, itu boleh saja, karena pernyataan seperti ini hanyalah 
sekedar mengakui kenyataan. 

Dalam buku ini kita paparkan secara ringkas salah satu sisi 
saja di antara berbagai sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW. 
yang cemerlang, yaitu cara beliau berdzikir dan berdoa. 

Bila terdapat kebenaran dalam buku ini, maka itu semua 
adalah anugerah Ilahi belaka dan bila terdapat kekeliruan, maka 
adalah dari keburukan nafsuku sendiri. Lain tidak, saya berharap 
kiranya Allah berkenan menerima amal yang tidak seberapa ini 
pada timbangan kebaikanku kelak. Dan begitu pula semoga Dia 
Yang Maha Berkah menerima shalawat dan salam saya atas Nabi 
Muhammad SAW. serta memberi kebahagiaan kepada kita semua 
dengan mendapat syafaat darinya. | 


1 


CARA NABI MUHAMMAD SAW. 
MEMPERKENALKAN ALLAH 


Aku ini hanyalah salah seorang saja di antara sekian juta umat 
manusia yang mempercayai adanya Allah Yang Maha Agung, men- 
sucikan, memuja, mengakui kebesaran dan kemuliaan-Nya serta 
bersyukur akan nikmat-Nya dan pertolongan-Nya. Tapi kenalnya 
aku akan Tuhan Yang Maha Besar ini adalah dari Nabi berke- 
bangsaan Arab itu, Muhammad SAW. Aku baca Kitabnya, kemu- 
dian saya pelajari kehidupannya, maka tertariklah nurani saya 
akan risalahnya. Fikiran dan hati saya pun merasa tenteram me- 
nerima seruannya, hingga jadilah aku kini salah seorang di antara 
jutaan umat manusia yang rela ber-Tuhankan Allah, beragama Is- 
lam serta mengakui Muhammad SAW. sebagai Nabi dan Utusan 
Tuhan. 

Pada saat umat manusia di antaranya ada yang tidak menge- 
nal Allah sama sekali, di situlah Nabi Muhammad SAW. memberi 
penerangan ke dalam hati manusia dan membimbing nuraninya 
hingga kenallah ia akan Allah. 

Ada juga di antaranya yang sudah mengenal Allah, tapi de- 
ngan cara yang keliru. Disangkanya Allah itu mempunyai anak 
yang dapat membantu-Nya, atau seorang sekutu yang meng- 
untungkan Dia. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW. mem: 
proklamirkan akidah tentang ke-Esaan Tuhan yang mutlak, dan 
membatalkan tuduhan bahwa Allah itu punya anak laki-laki atau 
perempuan, atau punya syerikat atau tandingan, atau ada yang 
| menyamai keagungan-Nya atau menandingi hukum-Nya.: 


10 


KRS Ih MEA LA Le Tatap 
3 3 PI Usa ana s9 IG 4295 a19 API 


"3 Tan A3 44 G9 ae, bt 
2 Naas Tana ae 


Desa Pan Page eni 

1 Ka Ke LAKI SN Aga 
aa ANN mean 2 LINA 
AEtes Nahi SEA Ya) MK NG 


PE | 


"Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? 
Maka Allah, Dia-lah Pelindung (yang sebenarnya) dan Dia menghidup- 
kan orang-orang yang mati, dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala se- 
suatu. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (ter- 
serah) kepada Allah, (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah 
Allah Tuhanku,. Kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan kepada-Nya- 
lah aku kembali. (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi 
kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang 
ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang 
biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, 
dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, Kepunyaan-Nya- 
lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki bagi siapa 
saja yang dikehendaki-Nya dan menyempitkanlnya). Sesungguhnya Dia 
Maha Mengetahui segala sesuatu.” (O.S. Asy-Syuura 42 : 9 — 12). 


N 


Nabi Muhammad SAW. kenal akan Allah tak bisa diungguli' 
oleh siapa pun, baik oleh orang dulu maupun kini. Karena kenal- 
nya itu bersumber dari penyaksian yang tak kunjung redup sinar- 
nya, terang benderang tanpa awan. 

Bagi seorang muslim yang tajam perasaannya dalam menge- 
nal pribadi Rasulullah akan terasa olehnya, bahwa kenalnya be- 
 Iiau akan Allah mempunyai ciri-ciri khusus yang bisa dilihat dari 
bicaranya (haditsnya) SAW. yang begitu jelas, polos, hangat dan - 


21 


menyentuh hati. Memang tidak sulit kita fahami dan tidak nampak 
dibuat-buat bila kita mendengar pembicaraan Nabi yang satu ini 
tentang Allah, dan dalam memperkenalkan-Nya kepada ma- 
nusia. 

Memang ada standar kehangatan tertentu bagi pembicaraan 
seseorang, yang kalau tidak dicapai maka kata-katanya akan mati, 
tidak meninggalkan kesan apa pun dan tak bisa dimengerti apa 
tujuannya. Namun ketika Nabi Muhammad SAW. menyebut na- 
ma Tuhannya, baik ketika terdorong oleh rasa cintanya ataupun 
ketika merasa takut kepada-Nya, maka dapat dirasakan betapa 
kuat jalinan kalimat-kalimat yang dinisbatkan kepada-Nya, dan 
betapa dalam hunjamannya dalam perasaan. Hingga orang yang 
mendengar atau membacanya tak bisa berbuat selain merasa khu- 
syu dan tunduk kepada Allah Rabbul 'Alamin. 

Suatu hari aku mengikuti pelajaran Ilmu Falak, di mana saya 
melihat angka-angka yang mencapai bilangan yang sulit diba- 
yangkan. Jarak-jarak yang sekian jauhnya diukur dengan angka- 
angka bilangan yang kalau dihitung dari satu, tentu memakan wak- 
tu berhari-hari, berjamjam. Kemudian akupun kembali kepada 
diriku sendiri. Saya perhatikan jejakjejak kakiku di tanah, kemu- 
dian saya berpikir tentang apa yang ada di sana dalam perut bu- 
mi. Dan sadarlah aku, aku tidak tahu. 

Tahukah anda, apa sajakah yang ada di sana dalam perut bu- 
mi, dari tempat anda berdiri sampai dengan suatu titik di atas 
permukaan bumi di balik sana? Entahlah, yang jelas masih banyak 
hal-hal yang belum kita ketahui sama sekali. Namun dalam pada 
itu Allah SWT. telah mensifati maa dengan firman-Nya: 


LN SENIN AN ENAK 
Asa SA pari na Pi Snggas 
(A0 4). METE IA KALNT SG 


"Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas Arsy. Kepu- 
nyaan-Nya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, se- 


12 


mua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah. 
Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia me- 
ngetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dia-lah Allah, tidak ada 
Tuban melainkan Dia, Dia mempunyai al-Asmaa-ul Husna (nama-nama 
yang indah) “(0.S. Thaahaa 20 : 5 — 8). 


Sesungguhnya sinar yang terang benderang pada Sidratil 
Muntaha, bagi Allah sama saja. Dia mengetahuinya, sama seperti 
Dia mengetahui sebuah biji yang teramat kecil yang tersembunyi 
dalam kegelapan di bumi. Semua itu dalam ilmu Allah sama saja, 
tertulis dalam sebuah catatan yang jelas lagi sangat teliti. 

Maka penuhlah hatiku dengan rasa kagum terhadap keagung- 
an Sang Maha Pencipta. Namun saya sangat kesulitan untuk me- 
nyatakannya, dan akhirnya aku pun bungkam. Tapi kemudian 
Allah berkenan mengilhamiku agar mencari kata-kata yang dapat 
saya ucapkan berulang-ulang, untuk mengungkapkan apa yang te- 
ngah bergolak dalam hati. Dan ternyata kata-kata ungkapan itu 
telah ada dalam sebuah hadits, yang diriwayatkan oleh Sayidina 
Ali bin Abi Thalib ketika mensifati shalat Nabi yang mulia, di 


mana ia katakan: ” .. . Bila Nabi ruku'?, maka dalam ruku'nya dia 
mengucapkan: 
Oo M.P PI ba 31 P4 “ad dan 
SI Ag ba Egg SEN Or YA 


na Pra WIL P Para 

SAS SnaL9 9 Lp D9 

"Ya Allah, kepada-Mu aku menundukkan diri, kepada-Mu aku percaya 
dan kepada-Mu aku serahkan dwi. Tunduk kepada-Mu pendengaranku, 


penglihatanku, otakku, tulangku dan sarafku. ' (H.R. Ahmad, Muslim, 
Abu Dawud dan Tumizi). 


Kemudian ketika ia Aga dari ruku'nya, maka ucapnya: 

aa elang IN 7.3 £ Ju Pn apa 

AT 2 Kagan LANGKA, : -—. Ta 
« AD Tb Lp Sae ena Cefanla AS 


13 


"Semoga Allah berkenan mendengarkan orang yang memuji-Nya, ya 
Tuhan kami, dan bagi-Mu-lah segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, 
sepenuh apa yang ada di antara keduanya dan sepenuh apa saja sesudah 
itu yang Engkau kehendaki ” (H R. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan 


Tirmiz1) 


Dan bila ia bersujud, maka berucaplah dalam sujudnya : 


7 7 LIA KA SAN LB LA bea 
AL LIA Wp Sia Oa SEN 
S8 1 - 


3 ENI PA PPU Ta AAA NRP ING G 
AN AnG: DAS KAK A3 G9 Dg AI sa 


LILAMA 

- AR EN 
"Ya Allah. kepada-Mu aku bersujud, kepada-Mu aku percaya dan kepa- 
da-Mu aku serabkan diri. Bersujud wajahku kepada Dzat Yang telah 
menciptakannya dan memberinya rupa serta membukakan padanya 
pendengaran dan penglihatan. Maha Murah Allah, Pencipta yang sebaik- 
baiknya. “(H.R Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidz1) 


Dalam munajat tersebut di atas dapat anda rasakan betapa 
lengkap ke-Tuhanan Allah dan sempurnanya kehambaan kita. Di 
hadapan Pencipta langit dan bumi, seorang hamba yang mendapat 
ilham menekuk lutut, lalu dalam ruku' dan sujudnya ia membisik- 
kan kata-kata yang mengungkapkan apa yang patut diucapkan 
oleh mulut siapa pun, sebagai penghormatannya terhadap Dzat 
Yang memiliki nama-nama yang serba indah. 

Sesungguhnya muslim yang paling utama itu (Muhammad 
SAW.. dan memang demikianlah urutan Nabi Muhammad di antara 
para Nabi, para shiddigin, syuhada dan shalihin) mempunyai seni 
dalam berdzikir, bersyukur, bertawakkal dan berdoa yang tiada 
tara, mudah dihafal oleh siapa saja. Sebentar lagi kita akan melihat 
sendiri di antara doa-doanya yang ma'tsur dari dia SAW.. agar ke- 
nyataan ini makin jelas. 

Kitab-kitab suci dari agama-agama lain pun pernah aku baca, 
namun dalam cara mengagungkan Allah dan menerangkan tentang 
keagungan-keagungan dan sifat-sifat-Nya yang mulia, ternyata ti- 


14 


dak seindah seni yang digunakan al-9ur-an al-Karim. Beratus-ra- 
tus kali nama-nama Allah yang indah (al-Asmaul Husna) dise- 
butkan dalam al-Our-an, tapi diletakkannya nama-nama tersebut 
di sela-sela kisah-kisah dan syariat-syariat yang ada di sana, di an- 
tara penuturannya tentang tamasya alam semesta maupun dalam 
berita-beritanya tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke- 
lak di hari kiamat. Dan dalam pada itu ia tak mau memuji Allah 
secara teoritis, yang tak mampu menggetarkan hati si pembaca, 
hingga tak ada pengaruhnya apa-apa terhadap perkembangan ting- 
kah-lakunya. Kemudian cara yang ditempuh al-Our-an tersebut 
diterjemahkan oleh Nabi Al-'Abid ini, Muhammad SAW. dalam se- 
gala aspek hidupnya, hingga jadilah ia seorang manusia Rabbani 
yang lekat pandangannya kepada Allah dan melakukan segala se- 
suatu di dunia ini dengan senantiasa menyebut nama-Nya. Seolah- 
olah Allah tak pernah lepas dari pandangan dan pendengarannya. 

Memang Orang yang hatinya kaya akan mengingat kepada 
Allah takkan mau direndahkan oleh rasa cinta ataupun rasa ta- 
kutnya. Orang yang kuat hatinya karena mengingat Allah takkan 
gentar menghadapi lawan, banyak atau sedikit. Orang yang senan- 
tiasa dekat kepada Allah, baginya sama saja di tempat sepi atau di 
tempat ramai. Dan orang yang menuntut kebahagiaan akhirat, 
kebutuhan apa pun yang ia perlukan dalam kehidupan duniawi 
takkan sampai menghinakannya. Maka demikian pula Nabi Mu- 
hammad SAW. sebagai seorang abid ia mempunyai hati yang sela- 
lu ramai dengan mengingat Allah, dan perasaan yang dalam ketika 
merasakan tentang kebesaran-Nya. Dan agaknya inilah yang me- 
landasi pergaulannya sesama manusia maupun pergaulannya de- 
ngan Tuhannya. 

Sekarang Kerap doa beliau yang Pia arti ini: 


21 1 Rt KP Yep nahi 
Pelan 2 NN JA 


"Ya Allah, Pi ilmu-Mu yang ghaib dan kekuasan-Mu atas semua 
makbluk, berilah aku bidup selagi menurut ilmu-Mu bidupku lebih baik 


15 


bagi diriku dan wafatkanlah aku jika menurut ilmu-Mu mati itu lebih 
baik bagiku.” 


SMG 3G aa sa AN gan 
Sapa IA. selagi Sa 
TE PE, ag: Ear GEN AAG 
SORE Aa DA MEN 
TAN 2 Ipa Ae IA 

- 


25 4 Sa 


w 


"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar aku tetap me- 
rasa takut kepadamu, baik di kala sendirian maupun di kala banyak 
orang. Dan aku memohon kepada-Mu agar tetap berkata benar, baik 
ketika ridha maupun marah. Dan aku memohon kepada-Mu agar tetap 
bemat, baik dalam keadaan fakir ataupun kaya. Dan aku memohon ke- 
pada-Mu kenikmatan yang tiada habis-habisnya. Dan aku memohon 
kepada-Mu kesenangan yang tiada putus-putusnya. Dan aku memohon 
kepada Mu agar tetap rela setelah menerima keputusan. Dan aku me- 
mohon kepada-Mu agar dapat hidup kembali setelah mati. Dan aku 
memobon kepada-Mu kelezatan dalam memandang kepada wajah-Mu 
serta kerinduan untuk bertemu dengan-Mu, tanpa mendapatkan bahaya 
yang mengancam ataupun malapetaka yang menyesatkan. 


PEKAN ta . Hae PI 


"Ya Allah, hiasilah kami dengan mna iman, Bai Hedi kami 
orang-orang yang dapat memberi petunjuk dan mendapat petunjuk ...”. 


Jadi tolollah kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwa 
Muhammad itu mengaku-aku saja jadi Nabi. Sungguh tak kenal 
adab orang seperti itu. Coba, benar tidak: Bahwa tak pernah ada 
mulut seorang manusia pun sejak awal dunia ini sampai kapan 


16 


pun, yang bermunajat kepada Allah dengan kata-kata yang lebih 
mulia dari kalimat-kalimat di atas, dan tak pernah ada yang ber- 
tawajjuh kepada-Nya dengan kerendahan hati yang lebih hangat 
lagi ? Coba, benarkah bahwa Muhammad itu Nabi palsu ? 

Padahal, mereka yang mendustakan Muhammad itulah orang- 
orang yang paling tidak pandai berpikir, dan paling i.dak berpe- 
rasaan. Orang sesabar apa pun takkan sabar mendengar omongan 
mereka. Apa yang mereka ucapkan mengenai Nabi Muhammad 
SAW. tak ubahnya seperti orang yang mengigau saja santan ke- 
hidupan di planet sana. 


kar P. 2 » DG 9 AT PP 
KIAT (IS AN NA, c GI, 
(G2 023), pre Ha mur Yaa 


Dan orang-orang yang tidak beriman, anda telinga onemakka ea sumbat- 
nya sedang al-Ouran itu suatu kegelapan bagi mereka, Mereka itu ada- 
lah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.” (O.S. 
Fushshilat 41 : 44) 


17 


2 
BERASASKAN CINTA, BERKENDARAAN RINDU 


Memang sudah menjadi mata ujian bagi manusia, mampu- 
kah mereka mengangkat derajat dirinya, sekalipun mereka dicip- 
takan dari tanah. 

Mereka memang tidak disuruh jadi malaikat. Tentu saja itu 
takkan bisa, selagi mereka terdiri dari bagian-bagian tubuh kasar 
seperti ini dan harus tunduk kepada tuntutan-tuntutannya yang 
tiada habis-habisnya. Mereka hanya. disuruh mengimbangi sifat- 
sifatnya yang rendah dengan keluhuran, tabiatnya yang pelupa 
dengan ingat, dan egoisnya dengan persaudaraan. 

Dan mereka disuruh pula, setelah dianugerahi hidup, agar 
hidupnya itu dibaktikan kepada Allah. Jangan hendaknya yang 
menjadi pusat perhatian adalah dirinya sendiri, tapi Pemberi 
hidup itulah yang harus menjadi cita-citanya yang utama. Ke- 
mudian apa yang Dia wajibkan itulah yang menjadi pusat ke- 
giatannya dan asas gerak serta semangatnya. 

Kata-kata di atas memang masih global, perlu penjelasan: 
Kalau para malaikat itu tidak butuh makan dan tidak perlu me- 
nanam atau mengetam, maka manusia pun dapat saja menyamai 
persis seperti malaikat, asal ketika mereka menanam, mengetam 
dan memakan dengan mengingat nama Allah. Karena waktu yang 
manusia pergunakan pada semua itu sama saja dengan waktu yang 
digunakan para malaikat untuk bertasbih dan bertahmid. Yaitu 
dengan cara memperhatikan betapa kekuasaan Allah dalam me- 
numbuhkan tanaman dan memasakkannya, dan betapa anugerah- 


18 


Nya yang besar dalam memberi makan, pakaian dan tempat per- 
lindungan. 

Dan diutusnya para Utusan Allah sejak awal dunia ini pun, 
tujuannya agar mereka membimbing untuk masing-masing menem- 
puh cara seperti tadi.. Mereka tidak diutus dalam rupa malaikat. 
Karena malaikat tidak ada hubungannya dengan jenis kewajiban 
seperti di atas. Namun ada juga orang-orang yang tidak mengerti 
masalah ini, hingga Ben 


GTA NG BG NSAN 


ie Fat LS Yung ALTA ir 2 MIN an 


BTA 2. 


Ja at a7p) 9 Batita Bg aa 


kera 
"Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Katakanlah: 
"Andaikan ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni 
bumi niscaya Kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malai- 
kat menjadi rasul. Katakanlah: “Cukuplah Allah menjadi saksi antara 
aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui 
lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.' (O.S. AlIsraa' 17 : 94—96) 


Sebagai Nabi terakhir, Muhammad sendiri memberi contoh 
tentang kemungkinan manusia untuk hidup sederajat dengan ma- 
laikat dalam mengingat dan bersyukur kepada Allah. Sedang ufuk 
yang sanggup mengangkat derajat manusia ke arah itu hanya di- 
ketahui oleh barisan orang-orang yang menunaikan shalat, bertas- 
bih dan memuji Tuhan, atau barisan kaum mujahidin yang rela 
mengorbankan jiwa dan harta mereka di jalan Allah. 

Memang Nabi Muhammad telah membentuk satu generasi 
manusia yang dibanggakan Allah terhadap para malaikat-Nya, 
karena kemampuan mereka memutuskan semua daya tarik bumi 
dan segala bujukan dunia yang tidak berumur lama ini. Kemudian 
berjalanlah mereka mengikuti jejak Nabinya yang fana dalam me- 
nuntut keredhaan Ilahi serta senantiasa merindukan wajah-Nya 
semata, dengan tiada henti-hentinya mengucapkan kalimat-kali- 
mat yang Suci ini : 


19 


ATAS BUANG at AAL po bot BL LK 202 
S - - € ba - » ca 
WEI. IN AS EN 
23 Sita IA LN Lani 
t3 FI Pai (Lan N $ $ 

Gas 1 MY ALAN Sal ba AI 
"Katakanlah: “Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi- 
Nya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah 


orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)” (OS 
al-Anaam 6 : 162 — 163). 


Oleh karena itu orang yang terkurung dalam penjara harta 
atau tinggal duduk saja tak mau berjuang membela kebenaran dan 
kebaikan, takkan mengenal siapa sebenarnya Nabi Muhammad 
SAW. itu. 

Adapun dari mana sumber hidupnya perasaan dan pemikiran 
yang ada dalam diri Rasul yang mulia, Muhammad bin Abdullah, 
adalah dari kenalnya atau marifatnya yang terang benderang akan 
Allah, dan dari ingatnya atau dzikirnya akan Dia yang tiada pu- 
tus-putusnya, dan juga dari pengalamannya yang luar biasa akan 
arti-arri kesempurnaan yang terdapat pada asma-asma Allah yang 
indah. 

Hal itu bisa diterangkan, bahwa setelah Allah menciptakan 
Adam sebagai manusia, maka disuruh-Nya ia menjadi khalifah-Nya 
di atas bumi, agar dia mewakili-Nya. Adam, Allah tempatkan di 

“sana, bahkan kemudian diberi beban agar giat memanfaatkan ke- 
kayaannya yang ada di sana dan mengaturnya. Lalu ia diberi 
wasiat agar tetap mengagungkan Sumber dari mana ia berasal, 
yaitu Allah Yang Maha Gadim, jangan sampai ia melalaikan-Nya 
karena tertarik oleh kenikmatan di atas bumi atau oleh godaan 
syaitan. Adam diwajibkan menjadi manusia yang berilmu dan 
berhati mulia, punya kemampuan dan kebijaksanaan, belas dan 
suka membahagiakan makhluk lain, dermawan dan sifat-sifat ke- 
sempurnaan lain serta tanda-tanda kebesaran, keindahan dan se- 
terusnya sebagaimana diisyaratkan oleh Asma Allah 'al-Husna.” 

Namun rupanya dunia dari dulu dan untuk selama-lamanya 

takkan pernah melihat seorang manusia yang menghabiskan hi- 


20 


dupnya untuk berfikir yang sedemikian tingginya, berjalan di atas 
bumi sedang hatinya ada di langit sana, seperti yang dunia kenal 
dalam perihidup Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. 

Sungguh Nabi Muhammad adalah sebaik-baik orang yang 
sanggup merealisir dalam dirinya maupun terhadap orang-orang 
sekelilingnya, suatu kehidupan sebagai Insan Kamil. Yaitu manusia 
Rabbani yang benar-benar sanggup mengemban amanat khilafah 
dalam kerajaan Allah. Kepadanyalah Allah memindahkan segi-segi 
dari hakekat khilafat yang maha besar itu. 

Pada pusaka-pusaka alam pemikiran dan perasaan yang telah 
ditinggalkan Nabi yang mulia ini, anda dapat melihat segala faktor 
yang dengan itu siapa pun pasti dapat menunaikan tugas hidupnya 
dengan baik. Perhatikanlah betapa kuat pancaran perasaan yang ' 
terdapat pada munajat yang hangat ini: 

Menurut riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa-i 
dari Zaid bin Argam, bahwa Nabi SAW. berkata sehabis Bra 


BAISLAP IMAN yA 
Kn ea 30 EA Fa FP CM 
ALS : LG dengan - 1 

 P: reda bagas 2 AG... »4 Ep PAN 
SA, Tan PTN 2 at Pd 4 
p: ur ag NS ala 5 . f ar: an 


K3 Tap LA. SAGITA 2 2 EN 
SUS LI KE penang 
1 PRP LAIN SAN GL 4 


"Ya Allah, ya Tuban kami dan Tuhan segala sesuatu, aku bersaksi bah- 
wa Engkaulah Tuhan Maha Esa tiada sekutu bagi-mu.” 

'Ya Allah, ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan Utusan-Mu. 

Ya Allah, ya Tuban kami dan Tuhan segala sesuatu, aku bersaksi bah- 


wa hamba-hamba-Mu seluruhnya bersaudara. ” 


21 


"Ya Allah, ya Tuhan kami dan Tuban segala sesuatu, jadikanlah aku 
sekeluarga orang-orang yang ikhlas kepada-Mu pada setiap saat di dunia 
maupun diakhirat” 

'Ya Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia, dengarlah dan perke- 
nankanlah doa kami. 

Allah Maha Besar Maha Besar, cahaya Langit dan bumi. 

"Allah Maha Besar Maha Besar, Allah cuk uplah bagi-ku dan sebaik-baik 
Pemelihara” 

"A Ilah Maha Besar Maha Besar.” 


Oleh karena bahasa manusia agaknya tak mampu lagi men- 
curahkan gejolak hati yang ingin ditumpahkan pada setiap doa, 
maka Rasul yang tekun beribadat itu terpaksa mengulangi berkali- 
kali satu macam pernyataan untuk mencurahkan kandungan ha- 
tinya, gejolaknya, rasa cintanya maupun penghormatannya kepada 
Tuhan. Jadi nampaknya memang beliau hanya mengulang-ulang 
satu kata saja berkali-kali. Namun pada hakekatnya itu merupakan 
pernyataan dari berbagai ide yang bermunculan karena kesetiaan- 
nya dan kerinduannya yang dahaga kepada Tuhan. 

Yang menarik diterangkan dari doa ini ialah kesaksian Nabi 
atas dirinya sebagai Rasul, di samping pengakuannya akan ke- 
Esaan Allah dan pengakuannya bahwa hamba Allah seluruhnya 
adalah bersaudara. 

Apa maksud dari kata-kata Nabi Muhammad SAW. kepada 
Tuhannya: "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Mu 
dan Utusan-Mu” ? 

Itu semacam ketegasan bahwa beliau akan tetap mengemban 
amanat dan tetap menyampaikan risalahnya kepada seluruh umar 
manusia, sekalipun mereka mendustakannya dan tidak memper- 
cayai pembawanya. 


22 


3 


GAMBARAN KEGIATAN NABI SAW. 
DALAM SEHARI SEMALAM 


Marilah kita perhatikan gambaran berikut ini, yaitu gambar- 
an tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. dalam sehari-se- ' 
malam penuh. 

Beliau bangun dari tidurnya sebelum fajar dengan hati yang 
mantap, sementara kegelapan malam masih menutupi segalanya. 
Bersama munculnya pagi yang segera tiba itu, beliau mulai berge- 
rak dengan mengucapkan : 


Pj 


Paaa Ai AN. 
NE TEA Cet BEN IE TA ESA PUS) 
fe) 


PN 


2 


As 


Pat RP 


- 


"Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku rohku,. 
dan yang telah memberi kesehatan pada tubuhku, dan mengizinkan 
aku untuk mengingat-Nya.” 


Perhatikanlah betapa gembira dan optimisnya beliau dalam 
menghadapi hidup yang akan datang: 


2 Lt Abg 0Rl 
. SBN LAN 


"Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepada rohku.” 


Sesungguhnya umur yang kita miliki ini adalah suatu kenik- 
matan yang patut kita syukuri, dan patut kita pergunakan sebaik- 


23 


baiknya. Hidup adalah kesempatan untuk mencapai kesuksesan 
bagi orang yang menghendakinya. Dan oleh karenanya Allah 
menganugerahkan terbit dan tenggelamnya matahari kepada 
makhluk-Nya: 


Br AG NS AA 
2 Ps : : 
9 BIA SEM A3 EN AL Has 


"Allah-lah yang menjadikan malam untukmu supaya kamu beristi- 
rahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguh- 
nya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas . 
manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.” (O.S. 
Al Mu min 40 : 61). 


Adapun keagungan hidup itu terletak pada kesehatan. Alang- 
kah bahagianya orang yang diberi kesehatan tubuh. Bagian-bagi- 
an tubuh dan otot ototnya bangkit menunaikan tugas masing-ma- 
sing tiada letih-letihnya tiada jemujemunya. Sedang orang Islam 
waktu itu berangkat ke segala penjuru untuk menunaikan kewa- 
jiban masing-masing dengan segala kemampuan penuh gairah. 
Dan itulah kiranya rahasia kenapa kita patut memuji Allah atas 
kesehatan yang Dia anugerahkan kepada kita. 

Kemudian marilah kita renungkan kata-kata Rasul: 

At 


» 2 So S3, 


Mi... dan yang telah mengizinkan aku mengingat-Nya. 


Dapatkah anda rasakan di sini, betapa sopannya seorang ham- 
ba yang merasa tiada berdaya untuk beribadat, kemudian diper- 
olehnya sehari lagi, di mana ia diperkenankan kembali memulai 
ibadatnya sejak terbitnya fajar ? 

Kemudian hamba yang bersyukur itu mulailah berdzikir, 
mengingat Tuhannya dengan kalimat-kalimat yang pada tiap hu- 
rufnya mencerminkan keyakinan dan cinta. Kalimat-kalimat itu 
diucapkannya tiap pagi dan petang tak pernah berhenti: 


24 


AIA IE san 3 AAS 
TER PENA NA IKA 


“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kesehatan kepada-Mu di 
dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu maaf dan sehat 
pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutuplah 
auratku dan redakan rasa cemasku. Ya Allah, peliharalah aku dari de- 
panku dan dari belakangku, dari kananku, dari kiriku dan dari atasku. 
Dan aku berlindung dengan keagungan-Mu, jangan sampai aku kesero- 
bot dari bawahku.” 


Abu Bakar Ash-Shiddig ra. berkata: Sabda Rasul Allah SAW. 
kepadaku: "Katakanlah di waktu pagi dan petang”: 


BIG EN 3S Y3 Bean 
Ba LAN GYAN3 na Unas 


ng KAN IA 

BI) EN saia 
"Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui segala yang ghaib dan yang 
terang, Pencipta langit dan bumi, pembimbing dan Pemilik segalanya, 
aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku berlindung 
kepada-Mu dari keburukan diriku sendiri, dan dari kejahatan syaitan 


bersama sekutu-sekutunya.” 


Dan menurut suatu riwayat lain : 
(262 213 
Pe d5 do get Kao sman SE Fear 


25 


"(Dan aku berlindung kepada-Mu) jangan sampai aku melakukan suatu 
keburukan terhadap diriku sendiri, atau aku timpakan keburukan itu 


kepada seorang muslim.” 


Dalam kecerahan hari yang masih pagi, berkatalah Rasulullah 
SAW. bersama sahabat-sahabatnya: 


POP A3 In MS LN KA 
YSS Ie. PIENAES MN ba Je basi 
LAU LA NO AA AR PN Ta ta 
GEN INN 9 JL 


- - .u 
"Pagi hari ini kita tetap berpegang pada kesucian Islam dan kalimat 
Tauhid, dan tetap menganut agama Nabi kita Muhammad, dan meng- 
anut jejak bapak kita Ibrahim secara lurus, dan ia bukan tergolong 
orang-orang musyrik.” 


Kalau para sahabat Nabi dan para pengikutnya yang lain 
mengakui bahwa mereka menganut agama Nabi Muhammad, itu 
jslas, tak perlu diterangkan. Tapi apa maksud pengakuan tersebut 
bila yang menyatakan itu Nabi sendiri ? Beberapa doa yang beliau 
ucapkan, seringkali beliau bersaksi bahwa dirinya adalah Nabi, 
atau bahwa Muhammad adalah hag . 

Saya berpendapat, hal itu tentu mempunyai tujuan-tujuan 
yang baik, antara lain : Bahwa beliau sendirilah yang pertama-ta- 
ma merasa berkewajiban melaksanakan ajaran-ajaran yang diba- 
wanya. Karena banyak pencetus agama atau para pemimpinnya 
yang menganggap agama itu ajaran dan beban untuk orang lain. 
— Adapun mereka sendiri terlepas dari tuntutannya. 

Tujuan lainnya ialah, agar orang-orang kafir dan kaum pem- 
benci yang tak mau percaya, semakin naik pitam. Dan juga sebagai 
pernyataan bahwa apa yang beliau persaksikan itu adalah fakta 
yang tak bisa dibantah dan tak perlu diragukan lagi. Dan juga me- 
rupakan manifestasi rasa ridha, bahagia dan syukur dari Nabi atas 
nikmat Allah, yang telah berkenan memilihnya jadi Rasul. 

Hati yang mulia akan senantiasa bergelora dengan rasa peng- 
hormatan dan penghargaan terhadap anugerah Allah sejak terjaga 


26 


dari tidur. Maka gelora hatinya yang seperti itu Giterjemahkanlah 
oleh Nabi dengan Pe gema yang indah: 


A5 Ta ? A3 ap # Kara AR atas 3 KALA 


"Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku atau pada siapapun di an- 
antara makhluk-Mu, maka semua itu dari Engkau semata, tiada sekutu 
bagiMu. Maka kepunyaan-Mu-lah segala puji, dan kepunyaan-Mu-lah 
segala rasa syukur.” | 


9 P .— An 
an LAS A3 Aa AS AL 23 Sa 3 aa 
.6 GEA NG Sa aga Bee 


"Ya Allah, berkat anugerah dari-Mu, aku kini sungguh merasa pilemak 


sehat dan tertutup auratku. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu kepada- 
ku, kesehatan dan penutup aurat dari-Mu di dunia dan akhirat.” 


Ada juga sebuah hadits riwayat Abu Hurairah ra. bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: 


Pa 

ye Pd , - Aa Ba 

-h Sig wap: INA 
AN EN (end 3 we . - 19 
AKA ML v  ALB PNG PE KALA, 171 2 
6 (IS ANE 233 Le pede Ina 
21 

. SAS 
"Tidak seorang lelaki pun yang bangun dari tidurnya, lalu membaca: 
"Alhamdu lillaahil-ladzii . . . dan seterusnya.” (Segala puji bagi Allah 


yang telah menciptakan tidur dan jaga. Segala puji bagi Allah yang 
telah membangkitkan aku kembali dalam keadaan sehat dan selamat. 
saya bersaksi bahwa Allah akan menghidupkan kembali orang-orang 
mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu), kecuali Allah Ta'ala 
mengatakan: “Benarlah hamba-Ku”. 


27 


Alangkah bahagianya bila seseorang memuji kepada Tuhan 
yang memegang segala kekuasaan, kemudian pujian yang dia sam- 
paikan itu didengar oleh-Nya, diterima dan dibenarkan, sedang 
orang tadi disebut sebagai hamba-Nya, dengan mengatakan: 
'shadaga abdi” (Benarlah hamba-Ku). 

Kemudian dari Abu Malik al-Asy'ari juga diriwayatkan, bah- 
wa Rasulullah SAW. bersabda : 


PEN Ea hap Ye 2 x,A13 Pd Peka AA 2? 3 angan 

A3 113 3 Gan Sa an £ Pp. « , Sebaran 2 
TAN ANK TEA 
KN APN 2 Pa Luh 2 1 Ter 2x 


KSB... BIS Kala K9 


KEP Mai P4 A 


“Bila seseorang dari kamu berada di waktu pagi, maka soibibupibasa : 
'Ashbahnaa . . dan seterusnya.” (Kita sekarang mengalami pagi kem- 
bali, sedang kekuasaan masih tetap kepunyaan Allah Tuhan alam se- 
mesta. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan ha- 
ri ini, terbukanya, kemenangannya, cahayanya, berkahnya dan pe- 
tunjuknya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang ada 
padanya maupun keburukan pada hari berikutnya). Kemudian pada 
waktu sore, ucapkan pula seperti itu.” 


Sebenarnya manusia itu hidup dalam goa duka yang gelap, 
baik duka yang bersifat hakiki ataupun yang bersifat khayali 
betul-betul terjadi. Ndmun tragisnya, banyak otak yang cerdas, 
tetapi tak mampu menembus dinding goa tersebut. Dan banyak 
pula hati yang penuh perasaan, namun yang dirasakan hanyalah 
kegelapan dan sempitnya goa itu saja. Tapi tidak demikian halnya 
Rasul yang arif akan Tuhannya itu. Dia bahkan mengatakan: 


ea S3 AAN aah 
2 5IEMA 7 IPA, dg - SAN 


28 


Te 2 yA ju 

» GRAN AKU aa 

"Tidak satu pagi pun yang dialami hamba Allah, kecuali ada seorang 

malaikat yang menyerukan: " Subhaanal-Malikil-Ouddus” (Sucikanlah 

Allah, Raja yang Maha Suci). Dan menurut satu riwayat lain: kecuali 

ada seorang malaikat yang memanggil: "Ayyuhal khalaa-igu, Sabbihuu 

Al-Malikal Guddus” (Hai semua makhluk, sucikanlah Allah, Raja Yang 
Maha Suci).” 


Hampir saya katakan, bahwa hati Nabi Muhammad sendi- 
rilah yang menyeru penyeru tadi supaya menggetarkan hati manu- 
sia dengan suaranya, hingga mereka mau merobek-robek tabir ke- 
lalaian mereka dan segera berhimpun di hadapan Raja Yang Maha 
Suci itu. Adapun keahlian Nabi Muhammad SAW. dalam berdzi- 
kir adalah diakibatkan oleh kedalaman tenggelamnya dalam 
mengingat dan mengenal Tuhan. 


Memang jumhur fugaha tidak mengharuskan umat Islam . 
mengulang-ulangi dzikir dan doa-doa yang kami nukil dalam buku 
ini. Mengulang-ulang hanya mustahab saja. Ini benar. Hanya saja 
aku berpendapat, setelah lama berfikir dan memperhatikan dzikir- 
dzikir dan doa-doa tersebut, bahwa semuanya penting dibaca 
kapan saja hati merasa gundah, dikala hubungan dengan Allah 
semakin kendur. Karena pengaruhnya besar sekali dalam menge- 
nalkan seseorang akan Tuhannya dan mengajari dia akan makna 

al-Asmaa al-Husna.' 

Sesungguhnya iman yang tidak tegas takkan banyak berjasa. 
Dan iman yang kikir seperti itu, takkan mampu membimbing ke- 
pada tingkah-laku yang benar maupun mengendalikan hawa naf- 
su. 

Tapi ternyata para sahabat Rasulullah SAW. mampu menem- 
pati puncak keimanan. Dan dengan demikian mereka telah berhasil 
merubah sejarah umat manusia, menggantikan hukum lama dengan 
hukum yang baru, merubah akhlak lama dengan akhlak baru. Dan 
semua itu terjadi hanyalah karena dekatnya mereka dengan kehi- 
dupan Rasulullah, sehingga mereka dapat memetik cahaya dari- 


229 


nya. Keikhlasan hati beliau mengalir ke dalam hati mereka, dan 
cintanya kepada Allah juga langsung diwariskan dari hati beliau, 
ke dalam hati mereka. 

Karena memang demikianlah tabiat manusia. Kerinduan yang 
telah reda pun barangkali bisa saja bergolak kembali, manakala 
terpengaruh oleh pengaruh luar, seperti yang dikatakan orang: 


PA 245 
PRe ea Ipa) BI | 
2 Ten K3 
aa 2 NG 5 
Semua cinta lama biar telah reda hatinya, 
Bisa bangkit lagi rindunya bila melibat orang bercinta. 


Hemat saya, bahwa dengan mendengarkan Nabi ketika dia 
berdakwah, dan ikut menyelami perasaannya ketika dia bermuna- 
jat, akan dapat menyalakan hati yang telah padam, dan mendo- 
rongnya kuat-kuat untuk mencintai Allah. Jadi katakanlah doa-. 
doa yang ada dalam buku ini semua sunnah. Tapi bukankah ada 
sekian sarana perhubungan dengan Allah yang wajib dilakukan 
oleh setiap muslim, yang ada kaitannya dengan masjid umpama- 
nya, dan juga shalat-shalat fardhu? 

Mengenai berjalan ke mesjid untuk ikut berjamaah ini, hadits 
Rasulullah SAW yang shahih ada pula yang mengatakan: 


Sae Dero yaa SEA Mpg AA 


7, an 94 2 ae AL ap 
"Tidak seorang pun yang mengangkat sebelah kakinya dan menapakkan 
yang lain, kecuali tertulislah satu kebaikan baginya, dan terhapuslah 
satu keburukan darinya serta terangkatlah dia satu derajat.” 


Ibnu Abbas ra. pun pernah meriwayatkan, bahwa Nabi SAW. 


ketika keluar menuju shalat setelah mendengar adzan, beliau 
mengucapkan : 


30 


3 


22 


$ Lada. Oh LANYg Hegbar Kena an 
6 PA 59 Laila Depati 
PARA pe" 


"Ya Allah, berilah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lidahku, berilah 
cahaya pada pendengaranku, berilah cahaya pada penglibatanku, berilah 
cahaya di belakangku, dan cahaya di depanku. Ya Allah, berilah aku 


cahaya.” 


Dan rupanya Allah telah mengabulkan apa yang diminta, 
hingga jadilah ia penyeru kepada jalan Allah dengan izin-Nya, dan . 
sebagai lampu yang terang: 

Dalam 24 jam sehari semalam kita diharuskan berdiri di ha- 
dapan Allah lima kali, wajib berjamaah — atau katakanlah sunnah 
mu'akkad —, sehingga kedudukan masjid dalam masyarakat Islam 
tidak bisa dipandang remeh. Bagi mereka yang menyia-nyiakan 
perkara shalat dan menuruti hawa nafsunya, barangkali kata-kata 
ini aneh, tapi biarlah. 

Berbareng dengan terbitnya benang fajar yang putih di tengah 
hitamnya malam di ufuk timur, dimulailah langkah ke mesjid. 
Dan sebagai dorongan, Rasulullah SAW. sendiri pernah mengucap- 
kan kata-katanya yang mulia: 


2 ta W 2 Pat - 6 
KB SANYO IE 3 Jo SAI 5 
ana kabar gembira kepada orang-orang yang janin 2 ke 
mesjid dalam kegelapan malam itu, an akan mendapat cahaya 
yang terang benderang di hari kiamat, ”: .. Er 


2.9 Pat LUAS ON Pe 


AR (AKA NS sah 9 Lam 
Gs PL pr 


"Pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan 


perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah 
kanan mereka.” (O.S. al-Hadiid 57 : 12). 


31 


& La 3 AI AG 
NN ah) .. 3 PAN, saya 
"Mereka mengatakan: “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami 
cahaya kami, dan ampunilah kami...” (O.S. at-Tabrim 66 : 8) 


Saya tak bisa membayangkan kira-kira akan jadi apa umat 
manusia ini, andaikan Nabi Muhammad tak pernah datang, atau 
dunia ini tak pernah terisi oleh hatinya yang bersih dan sanubari- 
nya yang bersinar, atau oleh risalatnya yang telah mencuci sama 
sekali akidah Tauhid dari khurafat kaum pendusta yang pernah 
mengotorinya. 

Begitu eratnya hubungan Nabi dengan mesjid, sehingga hati- 
nya terpaut dengannya seperti orang terpaut dengan cita-citanya 
yang indah. Dalam sejarah hidupnya, dia senantiasa menghidupkan 
doa yang pernah diucapkan oleh kakeknya, Ibrahim AS. ketika 
ia berdoa : 


PI KKENGB Gal? Len tua LA 

SE Eman S3 9 3oA Palaran 
Ga 

"Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang te- 


tap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.” (9.5. 
Ibrahim 14 : 10). 


Demikianlah hingga akhirnya ia berhasil dalam hidupnya me- 
rubah shalat yang merupakan beban berat itu, menjadi suatu ke- 
bahagiaan, karena pada saat itu ia merasakan ketenteraman batin, 


nag Hi : 27m G Im 
katanya: 23X ali 3 9 y—-99 Dan kesenanganku ada 


dalam shalat. 


Dan menurut suatu riwayat, bila masuk mesjid beliau meng- 


ucapkan: 
Pp” 2 L 4 2 n 2 
ANN 3 1233 AAN AS 
| 2 » Ki 
AAN 


b2 - 
“ 


b 2 


32 


"Aku berlindung kepada Allah Yang Agung, dan pada Dzat-Nya Yang 
Maba Mulia dan kekuasaan-Nya Yang Maha Oadim, dari gangguan syai- 
tan yang terkutuk.” 


Nabi mengatakan: "bila seorang muslim mengucapkan doa 
tersebut, maka syaitan mengeluh: "Dia terpelihara dariku sepan- 
jang hari ini.” : 

Dan menurut suatu riwayat lainnya, bila Rasul Allah SAW. 
masuk mesjid, maka dipujinya Allah Ta'ala, dan setelah membaca 
basmalah, beliau mengucapkan : 


DES MEA AN 


”Ya Allah, ampunilah daku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rah- 


— 


mat-Mu.” 


Kemudian keluarnya nanti, berbuat lagi seperti tadi lalu 
mengucapkan: 


5 


tt 2 bip Kimi WA 
- Par ar 
”Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu Nan e 


Kita sendiri diperintahkan mengulang-ulang kalimat-kalimat 
adzan, kemudian agar mendoakan Rasul. Dan di sini ada sedikit 
hal yang patut saya jelaskan, yaitu ketika kita berdoa: 


213 -, tensaa nira 

Kas, Ka SIG H6 YAAA AN LA 
PA Leg He Pala Tenan PPA 

LES (GA Gagak Ah PA 

"Ya Allah, Pemilik da wah yang sempurna ini, dan Pemilik shalat yang 

tegak ini, berilah derajat dan pangkat kepada Nabi Muhammad, dan 


angkatlah ia ke suatu tempat terpuji, yang telah Engkau janjikan ke- 
padanya.” 


Maksud saya, barangkali ada yang bertanya-tanya kenapa ka- 


33 


ta-kata di atas tidak seluruhnya saja dijadikan ma'rifat, sehingga 
bunyinya (45 43 SIAP Kas dian ) (pakai "Alif-laam”)? 

Jawabnya, karena Nabi lebih suka dengan susunan kalimat 
yang tercantum dalam al-Gur'an al-Karim, yaitu ketika ia memberi 
kabar gembira kepada manusia yang tekun beribadat itu (Nabi 
Muhammad) dengan hadiah yang sudah menunggu-nunggu keda- 
tangannya: bai sak 


aa ORA No 3 naa 
N351721) 


”Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajjudlah kamu 
sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan-mu . 
mengangkat kamu ke suatu tempat yang terpuji.” (O.S. Al-Isra 17:79). 


Agaknya Nabi Muhammad senantiasa terngiang kata-kata 
di atas, yang mengingatkan dia akan kedudukannya kelak di akhi- 
rat. Maka dimintalah umatnya supaya berdoa kepada Tuhan Yang 
Maha Rahman agar hadiah yang dijanjikan itu benar-benar menjadi 
kenyataan, yaitu sebagai balasan mujahadahnya di waktu malam, 
yang sempat mengakibatkan kakinya bengkak, karena terlalu la- 
ma bermunajat, membaca al-Our'an, ruku' dan sujud. 

Cintanya kepada Allah, dalam hati manusia yang tekun ini, 
agaknya tak bisa digeser oleh sesuatu pun selama-lamanya. Bahkan 
dari tikar sembahyangnya ia telah berhasil mendidik tokoh-tokoh 
kebudayaan dan politik, yang kelak menjadi pemimpin umat 
manusia sesudah wafatnya, hingga dunia tak pernah melihat lagi 
suatu peradaban lain yang lebih mulia dan lebih takwa daripada 
hasil pekerjaan orang-orang Rabbani, anak-anak didik Nabi Mu- 
hammad itu. 

Tokoh-tokoh itu telah mendapatkan pendidikan darinya 
berdasarkan wahyu yang baru saja turun dari Tuhan. Maka ber- 
ubahlah padang pasir yang tandus itu menjadi suatu universitas 
yang berhasil mengeluarkan sarjana-sarjana yang paling tahu 
tentang nilai-nilai dan hukum-hukum, dan para pemimpin yang 
paling patut dijadikan pemimpin umat dan politik. 


Manakala ia membacakan al-Our'an, hati siapa pun pasti 


34 


runtuh, karena haru dan indahnya. Para sahabatnya sendiri tetap 
terpaku bila ia mulai mendidik mereka dengan al-Our'annya, tak 
seorang pun di antara mereka yang berkedip, karena pengaruhnya 
yang hebat dan berwibawa. 

Pada suatu saat dalam sakitnya yang membawa maut, Rasul 
akhir zaman itu merasa bahwa puncak risalatnya telah hampir 
tiba. Maka dipandangnya jamaah shalat dalam mesjid, nampaklah 
olehnya mereka tunduk di hadapan Ilahi, melampiaskan cinta me- 
reka yang murni kepada Allah. Maka berseri-serilah wajah beliau 
seumpama kilauan emas, itulah yang dia kehendaki. Karena yang 
menjadi cita-citanya tiada lain dari keinginannya untuk mengha- 
dap Allah dengan buah yang hidup ini, hasil perjuangannya yang 
tak kenal letih. 

Namun marilah kita perhatikan, apakah me asi seka- 
rang ini telah kembali lagi menjadi pencetak tokoh-tokoh seperti 
sediakala? Kalau tempatnya memang sama, tapi penghuninya? 
Sudahkah seperti yang kita idam-idamkan! 

Seolah-olah perasaan kita seperti itu sempat dirasakan pula 
oleh penyair yang tergila-gila OngaR Laila, katanya: 

491 
KERAS G 3 aa ANE 

Kalau kemahnya memang persis kemah-kemah mereka 

Tapi wanita-wanita di kampung itu, 

kulihat tak seperti wanita-wanita 

penghuni kemah yang dulu. 


35 


4 
MAJLIS NABI 


Pada suatu saat kadang-kadang orang perlu menyendiri, 
untuk menjaga kejernihan hatinya dan ketajaman fikirannya. 
Para ahli Ilmu Jiwa mengatakan, "grafik kecerdasan fikiran se- 
seorang akan menurun ketika ia berkumpul dengan orang: ba- 
nyak”. 

Ini betul, tapi untuk tokoh manusia biasa. Lain halnya 
dengan para Utusan Allah. Mereka justru semakin cerdas bila 
berkumpul dengan orang banyak, tidak malah turun. Di antara 
para sahabat Nabi Muhammad SAW. bahkan ada yang mengeluh, 
kecerdasannya yang tajam bila berhadapan dengan beliau, menda- 
dak tumpul kalau sudah pulang ke rumah. 

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. karena eratnya dan 
mesranya hubungan beliau dengan Allah Ta'ala, maka ia mampu 
merubah situasi bumi (Keduniawiaan) jadi situasi langit (ke- 
Ilahiyahan ) dan sifat manusia jadi sifat malaikat. Sahabat-sahabat 
beliau yang ada di sekelilingnya, semuanya berdzikir dan tunduk 
kepada Allah, dan saling memberi nasihat sesamanya agar tetap 
mengabdi dan menunaikan hak-hak-Nya. 

Rasulullah SAW. sangat membenci perkumpulan orang-orang 
yang lalai, dan merasa jijik terhadap setiap perjamuan yang tidak 
menyehut-nyebut nama Allah. Dan dalam hal ini beliau mengata- 


kan: 2 Pa AA 9 Pj 7 99134 3 3 
PEMASANG Aa, Tau AI Oa 
IA tea 
La NG NA — Aa. Amin 
36 


| “Tidak ada satu kaum pun yang meninggalkan suatu majlis tanpa me- 
nyebut nama Allah dalam majlis itu, kecuali seolah-olah mereka bangun 
meninggalkan seekor bangkai keledai dan mereka mendapat kerugian.” 


Sesungguhnya majlis-majlis yang melupakan nama Allah, lalu 
bubar setelah mengobrol ke sana-kemari tentang kebutuhan hidup 
dan keperluan sehari hari, adalah majlis yang busuk. Oleh karena 
itu takkan mendapat pahala yang abadi. Karena yang akan menda- 
pat pahala hanyalah majlis-majlis yang mengadakan kontak Sena 
Yang Maha Abadi, Allah SWT. 

Maka kalau ada suatu majlis terdiri dari orang banyak, lalu 
terjadilah di situ percakapan, bercampur antara urusan duniawi 
dan ukhrawi, maka patutlah orang-orang itu mempertahankan ' 
kebaikannya dan menyingkirkan jauhjauh keburukannya, dengan 
istighfar berikut ini: 

Rasulullah SAW. bersabda: 


2 SAE 2 SA Ae 21 
HR Oa G3 ABS 43 3S ol paru 


ag 
4 ) G2 Ia 2 & Y, 
Pes 1. Ag PAN KK Pe 
Atika 2. AA NEK 2G KENA POP “ & 


Manna duduk di suatu majlis yang ramai, lalu sebelum me- 
ninggalkan majlis tersebut ia membaca: "Subhanaaka . . . Wa atuubu 
ilaika” (Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji kepada-Mu 
aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau, aku memohon ampunan- 
Mu dan bertaubat kepada-Mu), maka Allah menghapuskan dosa-dosa 
yang ia lakukan dalam majlisnya tadi.” 


Kemudian sebuah hadits lain: 


3L Ld 
Sa e GAYA 1 LX. AA: 31 
IE jade SE, 3 SA 9 AA EKA Pa 2 | 
3Bahwasanya orang yang beristighfar tadi, kalau berada majlis . 


37 


yang baik, maka dia seumpama cincin stempel bagi majlis itu. Dan 
kalau berada pada majlis campuran, maka dia menjadi penghapus do- 


sanya.” 


Sesungguhnya berkumpul dengan orang banyak, barangkali 


menimbulkan persaingan duniawi, membangkitkan keinginan un- 
tuk bermegah diri, cari pengaruh, fikiran sibuk dengan hal-hal yang 
sepele, bahkan mungkin menimbulkan pertengkaran hingga terpu- 
tuslah hubungan yang oleh Allah justru disuruh menyambungnya. 
Oleh karena itu semua, maka Ibnu Umar ra. meriwayatkan, kata- 


nya: 


"Jarang sekali Rasulullah SAW. bangkit dari suatu majlis, 


sebelum beliau Nagan sahabat-sahabatnya dengan doa-doa ' 


berikut: 


38 


DE AEAN Pa Man 


-- 
PA AI AA, PIK Ted Pa ap 
' oG en sat, oa OA PO AT 
Tr 

ASN CAPE AN 

"Ya Allah, dari rasa takut kami kepada-Mu, berilah kepada kami peng- 
halang yang menghalangi kami dari perbuatan-perbuatan maksiat ter- 
hadap Engkau. Dan dari ketaatan kami kepada-Mu, (berilah kepada ka- 
mi) jalan yang dengan itu kami sampai ke dalam syurga-Mu. Dan dari 
keyakinan kami, (berilah kepada kami) keteguhan, yang dengan itu 
Engkau ringankan kami dalam menghadapi segala marabahaya di du- 


” 


nia. 


AOA YA MEN YAAA 


A3 3G es BI Ita Lay 
KA 27. Ka aa ALT CK 
CI ada SAS, Ka, 


"Ya Allah, berilah kami kesempatan menikmati pendengaran kami, 
penglihatan kami dan kekuatan kami selagi kami Engkau beri hidup. 


Dan jadikanlah semua itu mewarisi kami (tetap ada pada kami hingga 
akhir hayat) Balaskanlah dendam kami terbadap orang yang meng- 
aniaya kami, dan tolonglah kami dalam melawan orang yang memu- 
subi kami, Janganlah kami Engkau beri bencana pada agama kami, dan 
janganlah Engkau jadikan dunta ini cita-cita kami yang utama dan ilmu 
kami yang tertinggi. Dan janganlah kami Engkau beri penguasa yang 
tiada belas kasihan kepada kami.” 


Demikianlah cara Nabi Muhammad SAW. mengakhiri majlis- 


majlisnya. Sehingga jamaah yang bubar dari situ lalu pulang ke 
rumah masing-masing, pasti diliputi rahmat Allah yang besar. 


39 


5 
MALAM YANG PUTIH 


Kesibukan yang panjang di siang hari berakhir sudah. Shalat 
yang lima waktu pun telah genap. Dan kini masing-masing bersiap- 
siap pergi ke tempat tidur untuk merebahkan diri beristirahat. 
Tapi apakah cukup begitu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. 
untuk menyambut saat-saat di malam hari ? 

Andaikan para filosof teologi di siang hari meniru sebahagian 
saja dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. di malam ha- 
ri, itu sudah cukup. Itu saja sudah cukup melelahkan mereka be- 
nar-benar. Karena di malam hari Nabi yang tekun beribadat itu, 
justru memulai babak baru dalam menjalin cintanya kepada Allah. 

Terlalu banyak hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para 
periwayat mengenai dzikir-dzikir dan doa-doa beliau di malam ha- 
ri. Antara lain, dari Hudzaifah dan Abu Dzarr, bahwa Rasulullah 
SAW. apabila pergi ke tempat tidur, maka diucapkanlah: 


1 
2 AA AU AL 
A 4, 
"Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku bidup dan mati.” 


Kemudian dari Abu Hurairah ra. : Sabda Rasulullah SAW: 
LA AA wi 2 LAU 2 GA ata Tua 

se maan Her Jas ABS) Kane 

PPAP PS PL 2 IIA Ly 
Pi - 


para 2 


"Apabila seorang dari kamu sekalian pergi ke tempat tidur, maka ba- 
calah: "bismika Rabbi... dan seterusnya.” (Dengan menyebut nama- 
Mu ya Tuhanku, aku merebahkan sisiku, dan dengan menyebut-Mu pu- 
la aku mengangkatnya. Bila engkau cabut jiwaku, maka kasihanilah ia. 
Dan bila Engkau kembalikan, maka peliharalah ia sebagaimana Engkau 
memelihara hamba-hamba-mu yang saleh-saleh).” 


Agaknya hadits di atas merupakan penjelasan dari ayat suci 
al-Our'an yang berbunyi : 


antara ng, Pemer 


Ag Ap Ah AL 23. Aa Pe 
na... Sean PA HS H Onn ne SAE Si 
(KAM) 
“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa 
(orang) yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia tahanlah jiwa 
(orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan jiwa 
yang lain sampai waktu yang ditentukan.” (O.S. Az-Zumar 39 : 42). 


Apabila seorang mukmin mau meneliti ayat dan hadits di 
atas dengan cermat bersama-sama, maka akan terasalah olehnya 
bahwa rohnya benar-benar ada di tangan Allah, dan bahwa hidup- 
nya dari waktu ke waktu hanyalah pemberian belaka dari Rabbul 
'Alamin yang boleh jadi setelah ia merebahkan sisinya di tempat 
tidur, lalu tidak bangun-bangun lagi sampai hari kiamat. Dan 
kalau begitu patutlah ia mengharapkan rahmat-Nya. Sedang kalau 
esok masih sempat bangun untuk menikmati siang berikutnya, ia- 
pun seyogyanya memohon agar hidupnya tetap dalam jaminan 
Allah dan pemeliharaan-Nya. 

Dengan cara hidup seperti itu, mungkinkah seseorang mela- 
kukan pelanggaran dan ketololan ? 


Dan dari al-Barra' bin 'Azib, sabda Rasulullah SAW.: 
ed EN) Be Pre 2 Pa Sena OA 
ALA BIAN ee Me Pejan SSS 


41 


IPAR AK LIA AI JBL IL AU AL 
Sa p3 AI ga 2 CA 9331 ye Na 
aa ag 

MAS AAL A2 AG 2. 


Na 

AN 

N 
kaan 

N 

1 

NN 

YAN 


£ 
w LL 29 


£ LG Pa Pi | 2 2 
3 « AAN DS SA AA KEL, 


LA AI Le ska 4 

— - 8 DI AL wa 
FN Te En En... SL AN 

"Bila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudlulah seperti 
wudlumu ketika akan shalat, kemudian berbaringlah miring pada sisi- 
mu sebelah kanan, dan ucapkanlah: Allahumma aslamtu . . . arsalta” 
(Ya Allah, aku serahkan diriku kepada-Mu, dan aku serahkan urusanku ' 
kepada-Mu, dan aku sandarkan punggungku kepada-Mu, karena cinta 
dan rasa takutku kepada-Mu. Tiada tempat berlindung dan tiada jalan 
selamat dari (siksa)-Mu kecuali kepada-Mu jua. Aku percaya akan Ki- 
tab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan akan Nabi-Mu yang telah Eng- 
bau utus). Kalau kamu mati, maka matimu itu dalam keadaan Islam.” 


Manakala seseorang merapatkan pelupuk matanya, bersiap- 
siap untuk tidur, maka dilupakanlah segala kemauannya, fikiran- 
nya dikosongkan, untuk waktu yang panjang atau sebentar. Maka 
kalau orang lain, entah kepada siapa ia menyerahkan diri, lain 
halnya orang yang beriman. Karena ia menyerahkan dirinya ke- 
pada Tuhan-Nya. Diserahkan pula kepada-Nya segala urusannya, 
dan dipersandarkan kepada-Nya punggungnya. Dia-lah sebenar- 
nya satu-satunya Pemelihara. Sedang yang lain tak bisa diharapkan 
dapat menolak bahaya maupun mendatangkan keuntungan. 

Kadang-kadang ada orang yang ketika hendak tidur masih 
mengingat-ingat peristiwa yang baru saja dialaminya sepanjang 
hari, labanya, kerugiannya, kekeliruannya maupun kebenaran- 
nya. Dalam hal ini, sebenarnya doa-doa yang diajarkan Rasulullah 
SAW. kepada kita, dapat meredakan tegangan urat saraf akibat 
beban fikiran seperti di atas, dan mengantarkan rasa suka dan duka 
ke arah ketenteraman di sisi Allah, juga membuat orang menje- 
lang ia terlena, mantap dengan satu keyakinan, yang dengan keya- 
kinan itu ia berbisik kepada Tuhannya. 


42 


BAN AS KI CAN ATA ag 


"Aku percaya akan kitab-Mu yang telah Engkau Ae dan akan 
Nabi-Mu yang telah Engkau utus.” 


Itulah fitrah yang dengan itu seorang muslim menenteramkan 
diri di tempat tidurnya yang empuk. 

Kemudian ada pula berita menurut riwayat yang lain, bahwa 
Nabi SAW. apabila akan pergi ke tempat tidur, maka mengucap- 


kan: 
Lk 20 .— Na aa SAN A AA O 
Ka 2 HA Nan Sea 
IA 92 iga A € 1 
SIG AGAN, 2 Gpnsaian #53 
AP SELAL 
3 (CE LAK YA “5 cak ”N 7 234 
LN Za . parpan PS £ IA 


- En 1 Kasta : 
Pria Gt 


"Ya Allah, Pemilik langit, Pemilik bumi dan Pemilik Arsy yang agung. 
Ya Tuhan kami Tuhan segala sesuatu, Perekah butir dan biji. Penurun 
Taurat, Injil dan Gur'an. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 
apa saja yang buruk. Engkaulah yang menarik ubun-ubunnya. 

Engkau-lah Yang Pertama, tak ada sesuatu pun sebelum Engkau, dan 
Engkau-lah Yang Terakhir, tak ada sesuatu pun sesudah Engkau. Dan 
Engkau-lah Yang Zhahkir, tak ada sesuatu pun di luar Dzat-Mu. Dan 
Engkau-lah Yang Bathin, tak ada sesuatu pun di dalam Dzat-Mu. Lu- 


” 


nasilah hutang kami, dan hindarkanlah kami dari kemelaratan. 


Dan menurut riwayat lain dari Ali ra., bahwa Rasul Allah 
SAW. di tempat tidurnya mengucapkan : 


Lol Tw Pa » , Ha 2 2 , 
SAW En KUN Sek. PE Tarang jean 


43 


1 2 


SEA Ga IL yA LS 2 PA PANTI Pm 


IN 


LAI Jek AA NINA IL JA A Lana 
an ran SN AANG 3Y9 AKU “5 3, 
, 
PK au Pen uata PN 
an 

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada Dzat-Mu. Yang Mulia 
dan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna, dari keburukan apa saja yang 
Engkau tarik ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkaulah yang dapat mem- 
bebaskan hutang dan dosa. Ya Allah, tentara-Mu tak terkalahkan, 
janjiiMu tak dapat dipungkiri dan tak ada gunanya kemuliaan sese- 
orang terhadap (siksa)-Mu. Maha Suci Engkau ya Allah. Dan aku men- 


7» 


sucikan-Mu dengan memuji kepada-Mu. 


Dan menurut suatu riwayat lain, beliau mengucapkan juga: 


2 LN sa Ea Na ne Pb, 


PE NIII nga 


“Dengan Mana ea nama Allah, aku merebahkan sisiku. Ya alah am- 
punilah dosaku, hinakanlah syaitanku, selesaikanlah hutangku dan tem- 


patkanlah aku pada derajat yang tinggi.” 


Pada semua doa-doa di atas dapat kita lihat bahwa Nabi SAW. 
adalah seorang manusia yang pandai memuji Allah dan pandai ber- 
bicara tentang keagungan-Nya. Sampai ketika hendak tidur pun, 
beliau masih bisa mengucapkan kata-kata yang tak bisa diucapkan 
oleh seseorang yang masih jaga dan sadar penuh. Bahkan digam- 
barkan olehnya ketika itu tentang ke-Tuhanan dengan sangat sem- 
purna, dan tentang kekayaan Allah yang didambakan oleh setiap 
makhluk. Dan sesudah memuji-Nya begitu dalam, maka dinyata- 
kanlah betapa lemahnya hamba Allah seluruhnya. Lalu diminta- 
nya sebuah benteng yang dapat memelihara dari kefakiran, hutang, 
dosa dan gangguan syaitan. 

Sesungguhnya tak ada seorang pun di atas bumi, atau siapa 


44 


pun di antara sekalian manusia yang mau ditimpa kenistaan, atau 
diperlakukan buruk oleh orang lain. Dan oleh karenanya Nabi 
Muhammad SAW. tidak menyukai kefakiran dan kehidupan yang 
nista. Jadi kehidupan duniawi pun tidak beliau benci, asal dapat 
mengangkat derajatnya yang tinggi kelak di akhirat. 

Dalam pada itu jangan sekali-kali anda menyangka bahwa 
setelah Nabi berdoa sekian lama dan bermunajat kepada Tuhan- 
nya, kemudian dihinggapi rasa kantuk yang hebat. Tidak. Karena 
hanya sesaat saja beliau tidur, kemudian bangun lagi untuk meme- 
nuhi perintah Allah, yakni memulai tasbih dan tahmidnya di da- 
lam malam seperti yang beliau lakukan di siang hari. Bukankah 
Allah telah berfirman kepadanya: 


2w A4 239 4 4, - 15 a » 
KENA G5 ILK WAN 
Ot Na esa 


“Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang. Dan pada 
sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah ke- 
pada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari.” (O.S. Al-Insaan 
76 : 25- 26). 


Khusus bagi Nabi Muhammad SAW. shalat malam itu wajib. Jadi 
sementara orang lain boleh tidur, beliau diperintahkan : 


KESA KIS PINTU SIGIN 
Ce IK, Ka 153 


“Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit dari: 
padanya, 

yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, 

atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Guran itu dengan per- 
lahan-lahan.” (O.S. Al Muzzammil 73 : 2—4). 


Dalam sejarah hidupnya yang mulia diketahui, bahwa Nabi 


45 


Muhammad SAW. menghabiskan waktu cukup lama untuk mem- 
baca al-Gur'an. 

Ketika umurnya mendekati enam-puluhan tahun pernah ter- 
jadi suatu peristiwa. Ketika itu Abdullah bin 'Abbas ada di ru- 
mah beliau. Abdullah bin 'Abbas waktu itu masih belia. Ia ingin 
makmum, mengikuti ibadat Rasulullah. Maka mulailah beliau 
membaca dan membaca, dan selama itu si pemuda yang masih se- 
gar bugar itu terus mengikutinya dan menunggu hingga selesainya 
shalat. Namun jiwa Abid (NabiMuhammad) yang tekun itu, de- 
ngan ketuaannya yang mulia tak henti-henti juga dari ibadatnya. 
Beliau terus membaca. Selesai dari satu surat, diteruskan dengan 
surat yang lain. Hingga akhirnya Ibnu 'Abbas mengatakan: ”sung- 
guh, akhirnya aku pun ingin meninggalkan shalat sendirian, dan 
aku pun pergi.” 

Karena lamanya berdiri dalam kekhusyu'an di hadapan Rab- 
bul 'Alamin, hingga kedua belah kaki beliau bengkak. Namun 
hatinya yang telah diliputi rasa cinta kepada Tuhan, sanggup me- 
maksa jasadnya yang mulai mencapai umur enam-puluh tahun itu, 
untuk tetap bertahan, tak perduli dengan rasa sakit yang diderita- 
nya. Karena apalah arti rasa sakit itu bila dibanding dengan keba- 
hagiaan cinta dan nikmat ibadat yang beliau rasakan, sebagaimana 
orang katakan: 


drs BS P3 CS Tas SM, 


Bila "hg kalbu menggebugebu, 
Maka tak apa badan didera 
Asal tercapai kandungan hati. 


Manakala beliau terjaga di tengah malam, dilayangkan pe- 
mandangannya ke ufuk. Maka terlihatlah oleh beliau bahwa di 
balik kesunyian yang mencekam itu hari-hari masih akan berlanjut 
lagi, entah sampai kapan. Esok orang-orang yang kini tidur akan 
bangun kembali. Ada yang menangisi nasib, ada pula yang ter- 
tawa. Ada yang masih diberi kesempatan hidup, ada pula yang 
mati. Ada yang mendapat petunjuk ada pula yang sesat. Ada yang 


46 


beruntung dan ada pula yang rugi. Bermacam-macamlah nasib 
yang akan mereka temui besok. Tapi perhatikanlah betapa agung 
sikap beliau dalam menghadapi semua itu. Kata beliau : 

Pa Au 2 

EA 2 ne HN AA, ANA 

BN PRA YEN NAN CA Ta 2 

"Maha Suci Allah, cobaan aka kiranya yang ia turunkan dari gu- 

dang apakah yang ia buka dagangan? Hai orang-orang yang berpakaian 

di dunia tapi telanjang kelak di akhirat, bangunkanlah isteri-isterimu 

(untuk ikut beribadat).” 

Agaknya demikian mantap beliau dalam menyongsong hari 
esok sebelum ia tiba dengan segala kebaikan dan keburukannya. 
Hari esok beliau sambut dengan melakukan ibadat bersama seisi 
rumahnya. Isteri-isteri beliau ajak pula ikut bersembahyang ma- 
lam, dan bersiap-siap menghadapi hari yang bakal datang, yang 
pada gilirannya pasti akan berakhir. Dan pada saat itulah segala 
yang kita lihat kini akan berubah. Orang yang di dunia berpakaian 
rapat, boleh jadi di akhirat tak seutas benang pun menempel pada 
tubuhnya, Dan orang yang papa di dunia, di akhirat menjadi 
raja. Demikianlah akhirat itu, ialah negeri kita yang sebenarnya. 
Dan oleh karena itu kita wajib bersiap-siap menuju ke sana. 

Dan sesudah itu kadang-kadang beliau tidur, tapi hatinya 
yang tagwa tetaplah jaga. 

Dalam telentangnya di tempat tidur, atau ketika hendak 
bangun di tangah malam, Nabi berdoa: 


Sir ea G3 SIG SAN pa, NA ah 
Bi 2 1 14 
Haa, Ge SI 3 nan: 
Gu 4 Sp. 2 w 2? 0 
Kia ig 2x 3 Ni KELANA BIA 2 ag 


PA DOee Pa Ma) (LA 
ta I 3 JP 9 PU Ya NA 


Dati Ka PSU Ag £ Ya SEN ALLAA 


47. 


204 La a In? 2 
/ 


HE DAK EA MN Za AL 3 Gala Ur 
AYO ANA, ella Peran 


"Ya Allah, segala puji bagi-Mu jua. Engkaulah Yang Menerangi langit 
dan bumi seisinya. Dan bagi-Mu juga segala puji, Engkaulah Penjaga 
langit dan bumi seisinya. Dan segala puji bagi-Mu, Engkaulah Pemeli- 
hara langit dan bumi seisinya. Dan segala puji bagi-Mu, Engkaulah 
Yang Hag. Janji-Mu adalah hag, frman-Mu adalah hag, dan pertemuan 
dengan-Mu adalah hag. Syurga itu pasti ada, dan neraka pun pasti ada, 
sedang para Nabi semua adalah hag. Muhammad adalah I19, dan kiamat 
pun pasti terjadi. Ya Allah, kepada-Mu aku serahkan diriku, dan kepa- 
da-Mu aku percaya. Kepada-Mu aku bertawakkal dan kepada-Mu pula | 
aku memohon perlindungan. Demi Engkau-lah aku bermusuhan, tapi 
kepada-Mu jua aku meminta keadilan. Maka ampunilah daku atas-do- 
sa-dosa yang aku sembunyikan maupun yang aku lakukan secara terang- 
terangan. Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau.” 


Sementara itu Rasulullah SAW. sangat berkeinginan agar 
umatnya pun dalam. menyambut datangnya malam, senantiasa 
dalam keadaan bersih suci. Maka sabdanya kepada kita semua: 


A31 LV E Kan Gas PBR TA KA 3) 2 
36 2. Ne Heing d Yara AON SI SE 
NAN 


"Sucikanlah tubub-tubuhmu ini, niscaya Allah Ta'ala akan mensuci- 
kan (bati)mu semua. Karena tidak seorang pun yang tidur dalam keada- 
an suci, kecuali ada seorang malaikat yang menjaga selimutnya sambil 
berkata : “Ya Allah, ampunilah dia, karena dia tidur dalam keadaan 


suci”. 


Dan tentu saja kesucian tubuh itupun masih memerlukan ke- 
bersihan jiwa. Artinya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan 


48 


di malam yang indah, apabila ia pergi ke tempat tidur, sedang 
hatinya berteman dengan Tuhannya, dan lidahnya senantiasa me- 
nyebut-nyebut nama-Nya: 

Dari Ali bin Abi Thalib, r.a., bahwa Rasulullah SAW. pernah 
mengatakan kepadanya dan kepada Fathimah, ra.: 


KESEHATAN SENANG 


Lil 2. in ASAP 164 
en KING. CEN EN “MIE 
20 o 


« KAA » PAN Isa 


"Apabila kamu berdua pergi ke tempat tidur, atau bila telah berbaring, 
maka bacalah takbir tiga-puluh-tiga kali, tasbih tiga-puluh-tiga kali, 
dan tahmid tiga puluh-tiga kali”. Dan menurut satu riwayat lain, tas- 


(AN 


bihnya tiga-puluh-empat kali.” 


Ali mengatakan: "Sejak saya mendengar itu dari Rasulullah, 
. saya tak pernah melupakannya.” 

"Apakah juga tidak tuan lupakan pada malam peristiwa, di 
Shiffin itu ?”, demikian tanya seseorang, yang dia jawab: "Juga 
tidak saya lupakan pada malam di Shiffin itu”. 

Demikianlah adab yang dilakukan Ali, r.a. terhadap Allah 
dan Rasul-Nya selama 30 tahun lebih, sampai terjadinya pertem: 
puran yang dahsyat antara dia dengan musuhnya di Shiffin itu. 
Ali ra. adalah seorang yang dalam hidupnya mengalami banyak 
cobaan. Tak pernah ia merasakan suatu keenakan ataupun ke- 
nikmatan hidup, selain saat ajalnya tiba, yaitu di kala ia pergi 
menghadap Tuhannya. Dan mengenai wafatnya yang menyedih- 
kan, Siti 'Aisyah memberi komentar dengan sega 


AL 


1s 


ALL 


5 L,4 Dn “Yaa laa G5 


Maka data ata tongkat hidupnya, lalu iapun pergi de- 


49 


ngan tenang, bagaikan musafir kembali dengan rasa gembira- 
riang. 


Namun cobaan-cobaan tersebut tetap tidak mengganggunya 


dari mengingat Allah tiap kali ia hendak tidur. Bahkan dengan 
dzikirnya yang terus-menerus itulah agaknya, hingga ia mampu 
mengatasi segala cobaan yang dia alami dan dapat menumpulkan 
ketajamannya. 


Masih dalam kaitan tentang anjuran terhadap agar umat Islam 


semuanya menyukai kesucian jasmani maupun rohani ketika me- 
nyambut datangnya malam, ialah riwayat dari Abu Umamah,, 
Lc gk Saya pernah mendengar Nabi SAW. Ketan 


GIE GEA SAS 
4 GUN 3 TER AEN 


2913, 


CE BANGGA AGS 


"Barangsiapa pergi ke tempat tidurnya dalam keadaan suci, dan ber- 
zikir kepada Allah Azza Wa Jalla hingga terlena, maka tidaklah ia mem- 
balikkan tubuhnya sesaat pun di malam itu sambil memohon kebaikan 
dunia maupun akhirat kepada Allah 'Azza Wa Jalla, kecuali kebaikan 
itu pasti Allah berikan kepadanya.” 


Dan begitu pula diriwayatkan dari Aisyah ra. katanya: Apa- 


bila Rasulullah SAW. pergi ke tempat tidur, maka beliau berdoa: 


50 


w & Tp Pe ie PPP a- Ps BA EA 
SL UI 3 Depan Sa | 
AI SIA LI wet aga AN 
Ir st Helo Ie ana 


Kia Ca Ap TA 3 7 Ia un 2 ig 
A5 be (509 GMS Sa 


”Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk menikmati pendengaranku 
dan penglihatanku, dan jadikanlah keduanya mewarisi daku (tetap ada 


padaku hingga akhir bayaiku). Tolonglah daku dalam melawan musuh- 
ku, dan perlibatkanlah kepadaku pembalasanku terhadapnya. Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hutang yang bertumpuk- 
tumpuk dan dari kelaparan, karena ia adalah kerendahan yang seburuk- 
buruknya.” 


Dalam hadits tersebut di atas, Rasulullah SAW. berharap ke- 
pada Tuhannya agar ia tetap diberi kesehatan pada semua alat 
indranya sepanjang hidup, dan agar tetap diberi kesempatan me- 
miliki mata dan telinga yang tajam sampai mati, di samping mohon 
diselamatkan dari hutang yang bertumpuk-tumpuk dan dari baha- 
ya kelaparan. 

Sebagai manusia biasa, Nabi pun ternyata tetap mengidam- 
idamkan hidup yang kuat dan sentosa, terhindar dari bencana dan 
berbagai macam penyakit. Karena hal ini adalah hak yang patut 
diperoleh oleh setiap manusia yang sehat fitrahnya. Jadi anda 
tak perlu meniru para penganut agama yang dusta itu, yakni yang 
lebih suka dalam penderitaan. Seolah-olah penderitaan itu meru- 
pakan tujuan hidup, atau seolah-olah agama itu musuh terhadap 
kesehatan dan kehidupan yang layak. 

Tapi dalam kata-kata Nabi tersebut di atas ada suatu doa 
yang ingin kami uraikan dan kami terangkan maksudnya. Dan se- 
belumnya baiklah kita pertanyakan: Adakah semacam permusuh- 
an pribadi antara Rasulullah dengan seseorang? Jawabnya, tidak. 
Karena beliau adalah orang yang paling murah dalam memberikan 
hak pribadinya. Dan tak ada sesuatupun yang dapat membang- 
kitkan amarahnya, kecuali bila hak-hak Allah diinjak-injak. Baru- . 
lah ketika itu beliau bangkit untuk membelanya bagaikan seekor 
singa yang amat garang. 

Doa tersebut ialah ketika beliau memohon kepada Allah agar 
mendapat kemenangan dalam melawan musuh. 

Mengenai doa Nabi tersebut, dijelaskan oleh firman Allah 
Ta'ala: 

Se PALA »- 14” kana ae 

De adi t KIR KE 2 TN 
AG PA 


(IM 2D. 


Bgn, 


51 


. Beri maaflah kami ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Eng 
kau Penolong kami, maka tolonglah kami terbadap kaum yang ka- 
fu? (0.S. al-Bagarah 2 : 286) 


Sesungguhnya orang-orang kafir itu telah meninggalkan luka 
yang dalam pada hati kaum mukminin, terutama terhadap kaum 
mukminin yang lemah, yang telah mendapat perlakuan yang kejam 
dari mereka hingga terkuraslah kekuatan mereka. Dihina, sehingga 
dunia yang luas ini terasa sempit. Bagi kaum mukminin waktu itu, 
dunia tak ubahnya bagaikan selubung jarum. Maka sewajarnyalah 
bila kaum mukminin yang tertindas itu kemudian ingin melihat 
pembalasan Tuhan terhadap musuh-musuh mereka, dan ingin me- 
nyaksikan para pemimpin kekafiran yang sombong-sombong itu 
tersungkur di atas tanah. Dan itulah agaknya alasan kenapa Allah 
kemudian memerintahkan perang melawan orang-orang kafir, 
hingga runtuh kekuasaan mereka: 


9 PAPAN 920 SPEAK AN AIA AI 


ae aa 9.191 Pi "Ta oh 219 9 


“3 1.. Mena 2 20 (EYANG 


"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (per- 
antaraan) tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan 
menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang 


yang beriman, dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin ... 
(O.S at-Taubat 9 : 14-15). 


Sebenarnya fitrah manusia itu memiliki semboyan tetap yang 
tak mungkin dihilangkan dan tak mungkin dipungkiri. Memang 
diakui ada cara beragama yang keliru, macam orang gila, dengan 
cara menyepelekan akal fikiran, menganiaya tabiat-tabiat yang se- 
hat, bahkan membinasakannya. Dan cara beragama yang demikian 
ini tentu saja ditentang oleh Islam. 

Adapun mengenai penghormatan Islam terhadap fitrah dan 
pemenuhan atas keinginan-keinginannya, antara lain ialah seperti 
yang diriwayatkan dari Aisyah ra., katanya: 


52 


Ta 23 27 , 3. 
IN IE ISP MAL SMK 


AN egg, GANGAn MG INN Ha 33 
Minati 2 AN AAS, ARE SI IN aa, 


133 
“Sejak aku berumah tangga dengan Rasulullah sampai ia meninggal du- 
nia, tak pernah ta tidur sebelum meminta perlindungan dari rasa kecut, 
malas, jemu, kikir, kesombongan yang buruk, pandangan yang mere- 


mebkan terhadap keluarga maupun harta, siksa kubur maupun dari 
godaan syaitan beserta syerikatnya.” 


Pada malam yang hidup itulah Rasulullah tidur dalam keada- 
an suci dan senantiasa berdzikir. Dan tidurnya pun tidak lama, 
hanya sesaat saja kemudian bangun untuk melakukan shalat Fa- 


jar, terus bersiap-siap untuk menyongsong duapuluh empat (24) 
jam berikutnya, sambil aga 


hara pg NA S5 5Tah YA, sana Ae 
» sud ks 


"Sampailah kita pada pagi hari kembali, sedang kerajaan Ro mi- 
lik Allah, dan segala puji bagi Allah tiada sekutu bagi-Nya, tiada Tu- 


ban selain Dia, dan kepada-Nyalah kita (kembali setelah) dibangkit- 
kan.” 


53 


6 
BANGUNAN RUMAH TANGGA MUSLIM 


Kalau tidak terkendali, naluri seks kadang-kadang menjadi 
pangkal kehancuran total, yaitu manakala ia dikuasai oleh keingin- 
an yang menggebuggebu dan syahwat yang memuncak, dan juga 
takala ia dilampiaskan dengan melanggar batas-batas yang telah 
digariskan Allah dan menerjang hak-hak orang lain. Ketika itulah 
nafsu seks menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan dan api 
neraka. 

Bahkan sebenarnya bukan hanya naluri seks saja, tapi semua 
naluri apabila sudah tidak mengenal batas-batas Syara' dan norma- 
norma susila, pada akhirnya pasti menyeret manusia ke lembah 
bencana yang tak terperikan, seperti kata seorang penyair Arab: 


INI 3 KAM AG 
BIANG NA 1 KING KEK 


Bila enggan menjauhi makanan yang San kesukaan anda, 
enggan menjaubi pergaulan hidup bersama anak-anak muda, 
pastilah anda dicela orang. 

Mereka akan menyindw diri anda 

dengan berbagai perumpamaan, berupa puisi atau prosa. 


Bila Allah telah menciptakan berbagai naluri pada manusia, 
maka bukanlah maksudnya agar dilampiaskan secara membabi 


buta hingga manusia terpedaya dengannya. Tapi bukan pula agar 


54 


orang beribadat kepada Allah dengan cara membunuh naluri- 
nalurinya sendiri atau membinasakannya. Karena untuk naluri 
seks pun Allah telah membukakan jalan penyaluran yang mudah, 
yaitu perkawinan. 

Bahkan dari naluri seks ini Allah mengalirkan sumber cinta dan 
kasih-sayang, hingga suasana rumah-tangga menjadi segar. Kemudian 
Ia menyuruh hamba-hamba-Nya yang saleh agar memperoleh ke- 
bahagiaan seperti itu dan bergembira menikmatinya, agar mereka 
dapat menundukkan matanya dan tidak menginginkan yang lebih 
dari itu. Tetapi supaya memusatkan perhatian kepada pendidikan 
anak-anak, mengurusi keperluan mereka kini serta mempersiapkan 
hari depan mereka. Dari anak-anak itu orang tua berkewajiban 
membentuk suatu generasi yang saleh lagi terpelajar. Firman Allah . 
Ta 'ala.: 

Lee 


ngenes, 
Naa 2 2 
(Wa uga sap 


"Dan (bamba-hamba Allah yang saleh ialah) orang-orang yang berkata: 
“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan 
keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami 
iman bagi orang-orang yang bertakwa.” (9.S. Al Furgaan 25: 74). 


Muslim yang sebenarnya pasti memperhatikan tingkah laku 
anak-anaknya dan dengan siapa mereka bergaul. Bernarkah mereka 
menempuh jalan yang diredhai Tuhan. Dan tidak sepatutnya bagi 
seorang muslim untuk memenuhi masyarakat dengan anak-anak 
yang dibiarkan begitu saja. Perhatikanlah doa yang pernah diucap- 
kan Nabi Ibrahim as.: 


3, ena PA ge 2 Patas 
bas 


"Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap 
mendirikan shalat, ya Tuban kami, perkenankanlah doaku.” (O.S. Ibra- 
bim 14 : 40). 


55 


Memperoleh anak-anak yang mau menunaikan kewajiban- 
kewajibannya kepada Allah adalah merupakan suatu keuntungan 
besar. Dan oleh karena itu dengan kebesaran jiwanya yang dipenu- 
hi dengan iman, al-Khalil Ibrahim a.s. mendambakan keturunan 
yang saleh. Jadi kalau orang lain menginginkan anak yang kaya 
atau berpangkat atau kemegahan dunia yang lain, tidak peduli 
apa pun resikonya, maka tidak demikian yang menjadi keinginan 
para Nabi Allih. Mereka punya keinginan lebih daripada itu, ka- 
rena mereka sangat dipengaruhi oleh akidah, dan menginginkan 
agar akidah itu tetap En teguh oleh keturunannya: - 


KE YA KASN SN Spam OA AL Pa ANAK ASN A . 
EN SIM Uya, Ke “ai 
TA MAN ALE TAG ea 


"Adakah kamu hadir ketika Ya kub kedatangan (tanda-tanda) maut, 
ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang akan kamu sembah. 
sepeninggalku?” Mereka menjawab: "Kamiakan menyembah Tuhanmu 
dan Tuban nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishag, (yaitu) Tu- 
han Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.” (9.5. 
Al-Bagarah 2 : 133). 


Adapun pembangunan rumah-tangga yang muslim itu dimulai 
dengan memilih isteri yang saleh, dan untuk itu perlu meminta 
pertolongan kepada Allah. 

Ada suatu riwayat yang mengatakan, bahwa pada malam per- 
tama pertemuan antara seseorang dengan pengantinnya, musta- 
hablah baginya untuk membaca Basmalah, lalu mengusap ubun- 
ubun isterinya itu sambil mengucapkan: 

53 s -u 


"Semoga Allah memberkabi setiap kita sesamanya. " 
Sesudah itu berdoa: 


56 


1 
£ 
DK GILA LuLi yh 4 
MANA ena ap 


"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan dari is- 


338 al PASANG AA » "23 ht 
3 set MANGAN 550 ap LA 1 
5 ” - -. ' 


teriku dan kebaikan tabiat yang telah Engkau jadikan padanya. Dan 
aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan tabiat 
yang telah Engkau jadikan padanya.” 


Dan memanglah demikian, bahwa tak seorang pun di antara 
kita yang terlepas dari tabiat-tabiat yang kurang baik yang perlu 
ditutupi dan dimaklumi oleh masing-masing. Oleh karena itu bila 
ada laki-laki yang mengaku sempurna seluruh tabiat-tabiatnya, 
atau ada perempuan yang mengaku tak kurang suatu apa, baik lahir 
maupun batin, maka sebenarnya masing-masing mengaku yang ti- 
dak tidak. 

Kemudian walaupun kedua suami isteri itu benar-benar sudah 
saling mencintai, namun demi kelanggengan cinta mereka berdua, 
masing-masing harus pandai menjaga pandangan mata, dan me- 
mohon kepada Allah agar keadaan seperti itu tetap terpelihara. 

Lain dari itu, termasuk keistimewaan Islam ialah bahwa ia 
menganjurkan agar dalam memenuhi tuntutan-tuntutan alamiah, 
seseorang hendaknya tetap ingat kepada Allah. Seperti halnya ke- 
tika menghilangkan lapar dan dahaga, maka dalam makan dan 
minum pun tetap dengan membaca Basmalah. Maka demikian 
pula ketika menggauli isterinya, ia tetap dianjurkan menyebut 
nama Tuhan. Demikian seperti disabdakan Rasulullah SAW.: 


PL ANA Le 3D £ 23 ala ya 3 PPAP 
X9 NP TEAN Cet, | “SEHA SN Yak 013 


AI 
PC LI EILA IKA 9» Sh ALL AAA 
YO CN Gas. NS GAN 
LA 
adm 


"Bilaseorang di antara kamu ketika mendatangi isterinya, membaca: 
"Allahumma .. , ma razatanaa” (Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari ka- 


37, 


mi, dan jauhkanlah syaitan dari keturunan yang Engkau anugerahkan 
kepada kami), kemudian terjadilah seorang anak dalam persetubuhan 
kedua suami isteri itu, maka anak itu takkan terganggu syaitan selama- 


» 


lamanya. 


Tentu saja setiap wanita haruslah siap untuk melahirkan 


anak. Ya, begitulah dunia itu, sehabis merasakan enak, datanglah 
sesuatu yang menyakitkan. Ayah harus mau membanting tulang 
demi anak-anaknya. Sedang ibu harus siap menanggung penderi- 
taan ketika mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Bahkan 
tidak jarang terjadi kesukaran dalam melahirkan, hingga seorang . 
ibu harus mengalami suatu penderitaan hebat. Maka sebaiknyalah 
kita memohon kepada Allah, agar Ia berkenan menghilangkan se- 
gala aya dan kesulitan. Contohnya, berdoalah: 


58. 


HA AS INA 
& ANN PAN 


"Ya Allah, aku sangat mengharapkan rahmat-Mu, maka janganlah diri- 
ku Engkau beri kesusahan sedikit pun, dan bereskanlah segala urusan- 
ku, tiada Tuhan selain Engkau.” 


Atau katakanlah : 
TEA 2 LL "Go 


"Ya Allah Yang Hidup, ya Allah Yang Berdiri Senar, dengan rahmat- 


». 


Mu aku memohon keselamatan. 


Atau boleh juga : 
LAN AA MAN AI 
. BN SA AI 


"Tiada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, aku sungguh terma- 


suk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. 


Dan banyak lagi lain, doa-doa Rasulullah SAW. yang memuat 
perasaan cinta kepada Allah dan permohonan selamat dari bahaya. 


Xx £ 


Perlu kami tambahkan di sini keterangan mengenai pergaulan 
antara pria dan wanita. Karena agama Nasrani sendiri memandang 
bahwa takwa yang benar-benar haruslah dengan meninggalkan hu- 
bungan seks sama sekali, dan agar orang-orang yang saleh, baik le- 
laki maupun perempuan menutup telinga mereka, jangan hiraukan 
panggilan naluri yang telah bersemayam dalam diri manusia ini. 
Oleh karena itu kita lihat peraturan kependetaan diatur sedemiki- 
an rupa, dan agaknya peraturan seperti itu masih tetap berlaku ' 
sampai kini. 

Padahal bila hal ini kita perhatikan benar-benar, maka me- 
'mang ada sebagian orang yang lemah syahwatnya, hingga ia tak 
peduli apakah hubungan seks itu dilarang atau tidak. Tapi seba- 
hagian yang lain ternyata bersyahwat kuat, dan untuk memenu- 
hi kebutuhannya itu terpaksa ia menempuh jalan secara sembunyi- 
sembunyi, atau terjadilah pertempuran hebat dalam dirinya sen- 
diri. Ia tak mampu menyelamatkan diri dari pertempuran tersebut 
dengan urat syaraf yang tenteram dan lega terhadap hukum yang 
membabi buta itu. Padahal pernilaian bahwa seseorang akan da- 
pat mencapai derajat takwa yang benar-benar dalam keadaan de- 
mikian, adalah suatu pernilaian yang tak bisa diterima. 

Lain halnya agama Islam yang telah mengizinkan dan me- 
mudahkan orang untuk kawin. Bahkan perkawinan dianggapnya 
termasuk tagarrub kepada Allah. Kemudian bila seorang lelaki 
sanggup menanggung berbagai jaminan moril, ia boleh berpoligami, 
tapi kalau tidak maka hal itu terlarang. 

Tapi aneh, kenapa dunia Barat —— rupanya masih dipengaru- 
hi ajaran Nasrani —— membubungkan asap yang tebal sekeliling 
ajaran-ajaran Islam, dan menuduhnya yang tidak-tidak dalam 
segala hal. Bahkan yang lebih aneh, ternyata di dunia Barat sendiri 
aturan hubungan lelaki-perempuan begitu semrawut. Terlalu me- 


29 


nyolok angka anak-anak yang lahir dari hubungan gelap, sampai 
di suatu daerah jumlah mereka hampir sama dengan anak-anak 
yang sah. 

Adapun tentang poligami, maka bukanlah rahasia lagi di Ba- 
rat, bila lelaki berpindah dari satu ke lain perempuan, ke lainnya 
lagi ke lainnya lagi dan seterusnya. Isteri Kennedy —— bekas 
presiden Amerika — mengatakan bahwa suaminya itu mtempu- 
nyai sekitar 200 — 300 kekasih. Rakyat jelata di dunia Barat —— 
jadi bukan hanya kaum ningrat --— bisa saja menggauli beratus- 
ratus perempuan. Tapi heran, kenapa kalau ada seorang lelaki 
berganti pasangan dari satu ke sederetan perempuan yang bukan . 
isterinya, tidak diapa-apakan, sedang bila berganti dari seorang is- 
teri ke isteri yang lain menurut norma-norma susila yang baik, 
terus dituduh saja dengan berbagai tuduhan yang keji-keji. Padahal 
di, antara para pembesar dan politikus yang terkenal di Barat, 
terdapatlah seorang lelaki yang di dunia perzinaan ada jejak- 
jejak yang sulit dihapuskan. Tapi betapapun keji dan memuak- 
kan perbuatannya itu, ia tetap dikatakan orang besar: | 


Anis Manshur menulis 1) : "Tidaklah asing bila di Perancis 
terbit sebuah buku tentang harimau politik Perancis, George 
Climansho (1841 -- 1929). Orang ini telah terjun dalam berbagai 
kancah percaturan politik yang dahsyat, tapi dapat mengatasi 
siapa saja. Dia punya kemampuan berbicara kepada 20 orang 
mengenai 20 masalah sekaligus. Tapi tak seorang pun mengira 
bahwa laki-laki ini ternyata punya pacar sampai 80 orang dan 40 
anak haram. Coba teliti sendiri, ada apa tidak anak sah yang 
berayahkan buaya ini.' 

Kata Anis Manshur berikutnya: "Tetapi ketika laki-laki itu 
tahu isterinya yang berkebangsaan Amerika itu telah mengkhia- 
natinya, dia langsung bangkit di tengah malam, dia bukan pintu 
lalu memaksa isterinya turun ke jalan masih dalam baju tidur.” 

Heran, kenapa sampai demikian sikap lelaki, dia melarang 


1). Harian "AI Abrasi edisi 13 September 1979. 


60 


orang lain melakukan sesuatu yang dia sendiri biasa melakukan- 
nya. 

Dan selanjutnya wartawan tadi memberi komentar: ”Cli- 
mansho —— seperti halnya buaya-buaya darat yang lain —— ada- 
lah termasuk tipe lelaki yang paling sering menghina kaum Hawa. 
Tak seorang pun yang melebihi kekejian dan kekotorannya dalam 
berbicara soal perempuan, baik ketika bersenang-senang di atas 
ranjang ataupun ketika ia telah terbaring dalam keadaan sakit.” 

Namun sejauh itu pembantu menteri pertahanan Perancis, 
tega-teganya menulis tentang dia, dan begitu pula para pemimpin 
Barat masih menganggapnya sebagai orang besar. Apa sebab? 
Karena dia berzina dan tak mau kawin. 

Berzina itu tak apa, sedang berpoligami itu jahat dan meng- 
hancurkan nama baik pelakunya, sekalipun dia orang besar. De- 
mikianlah tradisi yang telah ditanamkan oleh ajaran kaum salib 
dan dianggap suci, lalu hendak disebar luaskan di kalangan kita. 

Dalam pada itu Nabi umat Islam telah meluhurkan arti per- 
kawinan sedemikian rupa hingga patut dipuji. Dalam anggapan- 
nya perkawinan bukanlah merupakan penindasan dari fihak laki- 
laki yang kuat atas wanita yang lemah. Karena perkawinan itu 
akad yang merdeka. Ia dimulai ataupun berakhir, harus tetap de- 
ngan izin Allah dan dalam jaminan-Nya. Bahkan dalam Khutbah 
Wada'nya, Rasulullah pernah mengatakan kepada orang banyak: 


Sha PAN SL Ga KA PPA R13) 
ai 4 M9 032 
KK aa 


"Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah mengenai isteri-isterimu. 
Karena kamu telah mengawini mereka dengan amanat-amanat dari 
Allah, dan telah kamu cari kehalalan farji mereka dengan kalimat 
Allah.” 


Dan begitu pula akad perkawinan itu bersifat moril tapi juga 
material, duniawiah dan ukhrawiah. Sedang rumah tangga yang 


61 


dibina atas dasar perkawinan itu dipenuhi ketenteraman, cinta dan 
saling mengasihi. Lain dari itu akad perkawinan pun bersifat ke- 
masyarakatan, karena ja memberi kesempatan bagi pertumbuhan 
umat manusia untuk berkembang dengan cara yang suci dan baik. 

Sifat-sifat tersebut di atas oleh al-Our'an disebut ”Huduudul- 
lah” (batas-batas Allah). Karena Allah menghendaki agar pilar- 
pilar yang memperkokoh rumah tangga hendaklah berupa prin- 
sip-prinsip kebajikan, takwa dan gotong-royong, hingga mampu 
memikul seluruh beban kehidupan. 

Di bawah ini baiklah kita tuliskan khutbah yang mengawali 
pernikahan, dan sesudah itu kita tuliskan pula doa yang patut -. 
diucapkan ketika hubungan pernikahan itu melangkahkan lang- 
kahnya yang pertama, dan seterusnya sepanjang umur perkawinan 
tersebut. Supaya orang tahu bahwa perkawinan dalam Islam 
bukanlah sekedar hubungan hewani, seperti yang dikatakan orang 
saking tololnya. 

| Para ulama mengatakan, mustahab hukumnya bila sebelum 
akad nikah dilaksanakan, seseorang membacakan khutbah sing- 
kat sesuai dengan acara perkawinan tersebut. Dan yang paling uta- 
ma ialah khutbah yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas- 
'ud, katanya: Rasulullah pernah mengajarkan kepada kami khut- 
bah dalam acara hajatan: 
3LL 33, Sa ok pn ? Tan P3 an 


HAN an SA 
G3 ? 1-7 212 ? 
BS ap Ao Lu NYA pa GA ag rr 
2 ni 213 ? 
DAA Ka bas BEAT 
ena Pera TA ASN ja Mata Sar AS 


P »- 3 Ph 3 2 1 2 
Nee 5 Lah Bl A33 3 JAS 


- 


Ng 


LX 


Nan BIA AN SI 


"Segala puji bagi Allah. Kita memuji, memohon tolong fto ampun 
kepada-Nya, serta memohon perlindungan dari segala keburukan diri 


62 


kit. Barangsiapa mendapat petunjuk Allah, maka takkan ada yang 
dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, 
maka takkan ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku ber- 
saksi tiada Tuhan selain Allah Yang Maha" Esa, tiada sekutu bagi- 
Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul- 
Nya. Allah telah mengutusnya dengan membawa kebenaran, sebagai 
pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan tentan bakal ter- 
jadinya hari kiamat. Maka barangsiapa patuh kepada Allah dan Rasul- 
Nya, maka sungguh ia telah mendapat petunjuk, sedang orang yang 
tidak mematuhi keduanya, maka sesungguhnya ia hanyalah mencela- 
kakan dirinya sendiri, dan sedikit pun takkan dapat membahayakan 
Allah.” 


G Z 2 LAI 9 Le j 
5 Hak a KA NE ALA 
? Ma yi 


NP sa 
2 NN 5 TES 
Gam. Esa) KW S5 Iga TAPI Bata 


"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah men- 
ciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah mencipta- 
kan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah 
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kami saling meminta satu 
sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim, Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan Ungsnaa kamu.” (9.S. An-Nisa”: 1). 


42 Natan Ks 6222 2, 45 Ag ASIN IPOA SPN Gaet 
OS osot y» 


"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-be- 
nar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melain- 
kan dalam keadaan beragama Islam.” (O.S. Ali-Imraan, 102). 


23 23 Panai 8422 LAN TEGA PAN SAT 
AS NIS 3139335 Web 


63 


nari KE 23 ALA 4 bapa AI. 2 7 
399 3x25 Ala) 9 AMIN PIK & KA 


24 MPd) na 


"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu 
amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang- 
siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah men- 
dapatkan kemenangan yang besar. “O.S. al-Ahzab : 70— 71). 


Barulah sesudah khutbah di atas tadi, akad nikah dilaksana- 
kan, dengan mengingatkan kepada fihak suami agar tetap takwa 
kepada Allah, mempergauli isterinya dengan baik dan jangan me- 
langgar batas-batas Allah. 

Bila orang mau berfikir tentang isi dari ayat-ayat pilihan ter- 
sebut di atas, ia pasti akan mengerti bahwa ayat-ayat itu adalah 
merupakan persiapan bagi langkah perkawinan itu selanjutnya, 
dan merupakan pengarahan bagi terbinanya suatu keluarga yang 
akan ikut memperkuat agama dan memperkokoh umat Islam. 
Jadi perkawinan adalah suatu akad yang besar sekali pengaruh- 
nya. 

Dan setelah lewat beberapa tahun kemudian, maka ber- 
ubahlah dua sejoli itu menjadi ibu-bapak. Masing-masing terpaut 
hatinya kepada generasi yang mereka lahirkan bersama dan bakal 
merupakan kelanjutan dari hidup mereka berdua. Dan berkem- 
banglah keluarga itu kemudian jadi empat, delapan, sepuluh dan 
seterusnya. 

Hari berganti dan tahun pun berputar terus, hingga akhirnya 
anak-anak dari kedua suami-isteri itu, yang dulunya kecil-kecil 
pun menjadi besarlah. Kemudian mereka pun menempuh jalan 
yang sama seperti yang pernah ditempuh oleh angkatan sebelum- 
nya. Tahukah anda sikap apakah sebaiknya yang patut dilakukan 
oleh generasi baru terhadap generasi yang telah mendahuluinya? 

Allah Azza Wa Jalla berfirman dalam Pang -an: 


AA ang STANG YAN “ega d, KN SES x 553 


64 


Naa : Pa Pr 13, P3 1414, kaa G 2 P: 2 na 214 
ee 2 PH 

Po Ie Ud « Do LAL 2 Y KAA AK "Tag , Oi 
SN 3 Bd An As Yng 


213 3 AT en 
Go Sapi) Cah aa Pee 


"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu- 
bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, lalu me- 
lahirkannya dengan susah payah (pula). (Dari) mengandungnya sam- 
pai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila ia telah de- 
wasa dan umurnya sampai empat puluh tahun, 1a berdoa: "Ya Tuhan- | 
ku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Eng- 
kau berikan kepadaku dan kepada ibu-bapakku, dan supaya aku dapat 
berbuat amal saleh yang Engkau redhai. Berilah kebaikan kepadaku 
dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku 
bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 
berserah diri”. (O.S. al-Ahgaaf 46 : 15). 


Jadi generasi kini hendaklah memuji Yang Maha Pencipta dan 


Maha Luhur, dengan mengingat segala nikmat yang telah Ia anu- 
gerahkan kepada generasi sebelumnya, dan memohon kepada-Nya 
agar tetap menurunkan anugerah-Nya kepada generasi yang akan 
datang. Itulah tugas keluarga mukmin, yang juga merupakan tali 
penghubung antara manusia dengan Tuhan-Nya, benteng pemeliha- 
ra tradisi ibadat, dan merupakan pagar kehormatan yang telah di- 
gariskan Allah agar dilaksanakan oleh manusia. 


Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bila para malaikat pen- 


dukung Arasy mendoakan semua anggota keluarga yang sejah- 
tera itu: 


LA Pn De Ea ge EA 2L LL Ah, 9250 KM 
Pa ea, os 2 19 & AK fa apa Peak An 
Kista. La 


..... 


Sa ae Nata La (33 33335 0 


65 


Aek TN AKA 0 AH AR AU ana ana 
: ( : 5 pal ar 
Er. EN 39 Mery ob Opal) ae 
3 Pe 3 P P 222343 2 3 2 Le. Dan Pi 


—& ae Celah PyAe Hasrat 
Te DAA Dae D3 PA 9 wu3 9 se Ba 
Fs WAN na aah 


EF — n Pa 3 - Ls 

De PLUS PA PEKAN LL an Kah ON L 012 
NE ALS 023 Anand SEN 33 
Ao) 

"Ya Tuban kami, rahmat danilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka 
berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan 
Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang bernyala-nyala. 
Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga 'Adn yang 
telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di 
antara bapak-bapak mereka, isteri-isteri mereka dan keturunan mereka 
semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bi- 
jaksana. 

Dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang 
Engkau pelihara dari (pembalasan) kejabatan pada hari itu, maka se- 
sunggubnya telah Engkau anugerahkan rabmat kepadanya, dan itulah 
kemenangan yang besar.” (O.S. Al Mukmin 40 : 7 — 9). 


Nanti akan kita saksikan bahwa rumah-tangga pertama dalam 
masyarakat Islam, yakni rumah tangga Rasulullah SAW. bersama 
Ummahaatul Mukminin (isteri-isteri beliau), adalah merupakan 
"Uswatun Hasanah” (keluarga teladan) dalam menuntut kebaha- 
giaan akhirat dan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kepada 
Allah dengan tulus. 

Rumah-tangga Nabi SAW. adalah rumah-tangga yang tidak 
mewah, tapi tetap gemar berdzikir dan membaca al Gur-an, ba- 
ngun di tengah malam untuk bertahajjud dan memuji Allah. 

Yang benar, bahwa rumah-tangga muslimlah rumah tangga 
yang paling lengkap memiliki unsur-unsur pendidikan dan peng- 
ajaran. Dan dengan memelihara rumah tangga sedemikian rupa 
maka akan terjaminlah kemantapannya, akhlaknya yang luhur ser- 
ta cita-cita yang sehat dari warganya. 


66 


— Dan sebentar lagi kita akan melihat betapakah rumah-tangga 
Rasulullah SAW, hingga patut menjadi mercu yang menyinarkan 
keyakinan dan takwa dalam kehidupan umat Islam seluruhnya 


67 


7 
PERJUANGAN MENCARI RIZKI 


Seseorang keluar dari rumahnya dalam mememenuhi kebu- 
tuhannya, ia menjalankan profesi masing-masing, kalau ia pegawai 
pergi ke kantor, kalau buruh pergi ke pabrik, kalau pedagang per- 
gi ke pasar, sedangkan petani pergi ke sawah. Ketika orang-orang 
itu berangkat kerja, mulailah fikiran mereka dikuasai oleh urusan 
mencari rizki. Semuanya ingin memperoleh rizki yang banyak un- 
tuk diri masing masing beserta keluarganya. Yang melarat ingin ka- 
ya, sedang yang sudah kaya ingin lebih kaya lagi. Begitulah ke- 
inginan dalam hidup, agaknya tak mau berhenti pada satu tarap 
saja, sementara kekuatan yang dikeluarkan untuk mengejarnya 
hari demi hari semakin berkurang jua. 

Bayangkan berapa tenaga manusia yang tersedot di lapangan 
ini. Demikianlah, agaknya semua itu dirasakan pula oleh Rasul 
akhir jaman itu, yaitu ketika ia keluar rumah sambil bermunajat 
kepada Tuhannya: 

Art 9 9 LX sa 2G Pa » 
AN Ea M3 je ea Na 
H 


BEKAS IeeAa. MEME A2 YAI dag Ta 


"Dengan menyebut asma Allah, aku bertawakkal kepada Allah. Ya 
Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu, jangan sampai aku 
menggelincirkan atau digelincirkan orang, atau menyesatkan atau di- 
sesatkan orang, atau menganiaya atau dianiaya orang, atau tidak peduli 
atau tidak dipedulikan orang.” 


68 


Rasulullah SAW. tak mau menang sendiri, bahkan ia ingin 
selamat, jangan sampai tergelincir atau menggelincirkan orang lain. 
Ia mengharapkan petunjuk, baik bagi dirinya maupun diri orang 
lain, dan meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai tidak 
memperdulikan orang lain atau tidak dipedulikan orang yang ber- 
niat jahat dan tergoda Iblis. Ringkasnya, Rasulullah SAW. tidak 
menyukai segala penganiayaan dalam bentuk apa pun. 

Begitulah Rasulullah SAW. berdoa kepada Tuhannya dan me- 
mohon pertolongan-Nya. Dan dalam pada itu beliau pun menyu- 
ruh setiap muslim, bila ke luar rumah untuk sesuatu urusan 
penting, agar memperkuat hubungannya dengan Allah: 


Dari Anas bin Malik: Rasulullah SAW. bersabda - 

A8 Je La TA 4223 7 KA TA 3633 et 
— ANTA 03 JA KY PA Panja 
12399 Ha Rana ti ya 


“Barangsiapa mengucapkan —— yakni ketika dia keluar rumah—— : 
'Bismillahi . . . illa billah' (dengan menyebut asma Allah, aku berta- 
wakkal kepada Allah, tiada daya dan tiada kekuatan selain dengan per- 
tolongan Allah jua), maka dikatakanlah kepadanya: "Kamu pasti 
ditunjuki, dicukupi dan dipelihara...” 


Dalam bergaul bersama orang banyak, tidak mustahil terjadi 
berbagai kesulitan. Hanya akibat bersenggolan kadang-kadang bi- 
sa terjadi pertengkaran hebat. Dalam hal ini perlu diingat, bahwa 
kecerdasan berfikir betapapun tajamnya tak ada artinya jika diban- 
ding dengan perlindungan Allah. Dan Allah akan memelihara orang 
yang mau bersandar dan berlindung kepada-Nya. Bahkan bagi se- 
orang muslim selain percaya pada diri sendiri, juga sepatutnya dia 
meminta bantuan kepada Dzat Yang Maha Luhur, dengan berdoa 
seperti yang diajarkan Rasulullah SAW: 


3 PK 12 « paha 4 2. Aa AA 1 


S5 BG. Ba aa 
MASA 


69 


"Ya Allah, tiada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah. Dan 
bila Engkau kehendaki, maka bisa saja hal yang sulit, Engkau jadikan 
mudah.” 


Bila kondisi ekonomi tidak stabil, bisa saja timbul berbagai 
kesulitan yang bikin kepala pusing tujuh keliling. Di sini semesti- 
nya orang semakin teguh kepercayaannya akan pertolongan Allah: 

Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.: 


1 UAS A2 Sg XL LD Ibing PL 
As 5. ke za) ra alba 7 4 . 3 2 
Ke TAN JSOON A5 ra SANA je 3 ar AG 


NYA AAA PEP AL rd TA aa aa Gt Wa 
EN Nan 29 a K3) las cd Nod : 

AAN AN DA AAg P2 Sp LA M1 2w3 41, 
| EU SAI PLAN SS do dalaa 
"Tak ada halangan bagi seorang pun dari kamu sekalian, manakala 
mengalami suatu kesulitan dalam penghidupan, untuk berdoa ketika 
ke luar dari rumahnya: "Bismillahi .... maa 'ajjalta” (Dengan menye- 
but asma Allah atas diriku, hartaku dan agamaku, ya Allah, jadikanlah 
aku rela akan keputusan-Mu, dan berkahilah rizki yang telah Engkau 
tentukan untukku, hingga aku tidak menyukai disegerakannya sesuatu 
yang Engkau akhirkan, dan tidak (menyukai pula) diakhirkannya se- 
suatu yang Engkau segerakan).” 


Subhaanallah, dari mana Rasulullah tahu hati seseorang 
dan segala kesulitan yang dialaminya? Dan dari gudang keyakinan 
manakah dia bagikan kepercayaan diri kepada si Anu dan si Anu, 
sehingga begitu mantapnya mereka dalam mengadakan hubungan 
yang erat tidak putus-putusnya dengan Allah ? 

Dari Al-Barra' bin 'Azib, dia menceritakan: Ada seorang lela- 
ki datang kepada Rasulullah SAW. mengadu kepadanya tentang 
duka-cita yang dia alami. Maka bersabdalah Rasulullah SAW. ke- 
pada laki-laki itu: "Banyak-banyaklah kamu membaca: 


Dn naa PL GW AB LI p103 
EN AA LENGAN 03 AN NG 


Pa 
9214 YAN” 2 A. ae 
nd 5G 


70 


"Maha Suci Allah, Raja Yang Agung, Pemilik para malaikat dan Jibril. 
Langit dan bumi memuji kemuliaan-Nya dan segala kebesaran-Nya.” 


Bacaan itu kemudian diucapkan oleh orang tadi, sehingga 
hilanglah daripadanya duka-citanya. 

Laki-laki tadi rupanya tergolong orang yang cepat sedih dan 
cenderung untuk menyendiri menghindari orang banyak. Atau 
termasuk tipe yang dikatakan: 


KA SUK Ia 3 We OS 


a 


@ 


Bahagia nian orang terasing 

Tidak dilihat banyak orang 

Baik pagi maupun petang 

Selain yang di penjara dia berbaring. 


Namun gelombang kehidupan tidak senantiasa tenang dan 
membiarkan mereka demikian, sehingga orang kemudian ada yang 
merasa khawatir menghadapi kenyataan, sekalipun sebenarnya 
belum mau mati. Maka pergilah laki-laki tadi menghadap Rasulul- 
lah buat mengadukan kepiluan hatinya. Dan beliau pun memberi- 
nya nasihat untuk membaca doa tersebut di atas, yang rupanya 
mampu membuatnya tenteram dan percaya akan pertolongan 
Allah. 

Dalam pada itu Nabi SAW. tidak menyukai rasa sedih yang 
berkepanjangan hingga berubah menjadi kelemahan, atau dzikir 
kepada Allah yang hanya merupakan selubung dari kekalahan 
mental, yang justru tidak pada tempatnya: 

Dari 'Auf bin Malik diriwayatkan: Rasulullah SAW. pernah 
mengadili antara dua orang yang bersengketa. Setelah keputusan 
dijatuhkan, maka sambil berlalu berkatalah orang yang merasa 


dipersalahkan: Na 1 
IN Ga 2 pg 2 
| 9 d3 


"Cukuplah Allah bagiku, dan Dia-lah Pelindung sebaik-baiknya.” 
Mendengar itu, bersabdalah Rasulullah : 


71 


NANKY KHL Asa SEMASA AA LG 
DA SI IA Ke PIA 


— Pi 
3 ana Ela ag AAA 
s. KA Ng : Jas AN 


"Sesungguhnya Allah Ta'ala mencela sikap yang lemah. Tapi kamu 
haruslah "mempergunakan akal, berkemauan keras dan tabah”. Kalau 
sesudah itu kamu tetap kesulitan, barulah kamu katakan: "Hasbiallah 
Wa Ni 'mal Wakul . 


Mata yang waspada seperti yang dimiliki Rasulullah SAW. 
takkan melalaikan begitu saja sikap orang yang baru saja diadili- 
nya. Orang itu rupanya telah dikuasai oleh kegagalannya, sehing- 
ga iapun pergi seraya menutupi kelemahan dan pasrahnya kepada 
nasib dengan kata-kata ( LL A3 AN Gia 3, 

Ucapan ini tentu saja benar, namun di sini tujuannya lain. 

Tapi ketika kata-kata tersebut diucapkan oleh mereka yang 
kalah dalam pertempuran di Uhud, yang sekalipun mengalami lu- 
ka-luka berat, namun merek tetap mengumpulkan sisa-sisa kekuat- 
an yang masih ada untuk mengadakan pembalasan terhadap kaum 
musyrikin Mekah. Mereka pantang menyerah, meski ada yang me- 
nakut-nakuti: 


on La HA NI AL IL IL LAILA 3 
NN BI, MEA AG 

Ii 5 CWAGA ks: HS HN bu. 

$ 

AU AG Ju 13 3 dh 

(ri Pp) « AS AN Lao 

"Sesungguhnya kaum musyrikin telah mengumpulkan pasukan buat 

menyerang kau, karena itu takutlah kepada mereka', namun perkata- 

an itu justru menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab: 


"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik- 
baik Pelindung”. (9.5. Ali Imraan 3 : 173). 


Sehingga orang yang mendengar sikap mereka seperti itu, 
akan mendoakan, semoga Allah memberkahi tekad mereka, pe- 
ngorbanan mereka dan perjuangan yang kemudian mereka mulai 
lagi dalam memerangi kaum yang durhaka. 


72 


| Tentu saja kata-kata tersebut di atas dalam sikap yang sede- 
mikian, tepat artinya dan baik sekali diucapkan. Sebaliknya kalau 
kata-kata itu diucapkan dengan sikap pasrah kepada kenyataan, 
dengan tak mau berusaha merubahnya, hanya menunggu-nunggu 
saja pertolongan dari langit terhadap apa yang dirinya tak tahan 
menghadapinya, sikap seperti itu tentu tak boleh dilakukan. Jadi 
agar ada jaminan pertolongan dari langit, harus ada usaha. Dan 
agar cita-cita bisa tercapai, harus bekerja keras. Dari itulah Umar 
bin Khaththab ra. “ak mengatakan: 


SA ba IAI 24 
CERIA S2 


TE NAN be ep aa - 


G3 
» Ya “ As 23 ke 3 
"Jangan ada seorang pun di antara kamu sekalian yang tak mau mencari 


rizki, kemudian berdoa: "Ya Allah, berilah aku rizki”, padahal dia tahu 
bahwa langit tak pernah menghujankan emas ataupun perak.” 


Namun kalau kita teliti dalam kehidupan kita dewasa ini, 
ternyata dunia tidak mengeluh lagi adanya orang-orang yang ber- 
tawakkal tanpa berusaha, tapi yang dia keluhkan justru orang- 
orang yang berusaha tapi tidak bertawakkal. Karena cara hidup 
materialistis rupanya telah melanda di mana-mana. Sekarang ma- 
nusia berbondong-bondong ke luar dari rumah masing-masing, 
sedang mulutnya tidak henti-hentinya menyesali keuntungan 
besar yang gagal diperoleh. Tapi kalau sempat memperolehnya ju- 
ga ternyata liurnya masih tetap menetes terhadap mangsa yang 
lain. Mereka makan tak pernah kenyang, dan minum tak pernah 
puas. 

Bila demam seperti ini telah melanda seseorang, maka yang 
dia fikirkan hanyalah bagaimana caranya agar semakin kaya, se- 
makin kaya. 

Barulah manakala kebetulan orang itu mengalami kesulitan 
dalam mendaki jalan yang terjal, lalu satu demi satu kesadarannya 
kembali lagi ke dalam hati dan nampaklah padanya wajah Tuhan 
di tengah timbunan puing nafsunya, maka teringatlah ia akan asma 


73 


Allah dan wahyu-Nya, ia kembali lagi berpegang pada ayat-ayat 
dan ajaran-ajaran-Nya. Tapi apakah orang yang seperti ini berhak 
mendapat pahala? 

Rasulullah SAW. bersabda : 


IP ALIS Pe bk Pl LA al LA 
AI Eh ENI AN YAI "JAS Sp 5 
31 - Pt ni 23 34 tg 
KN 0 II Ag. TA SAS, SA 
ALA nyah Tai LIA Sh, Pn kd PPP 

1 19 Aim Ha SI AN Aa IA, 2 yha 
Bae P5: 249 gag Pa Sl PA 
"Barangsiapa masuk pasar, lalu membaca: "Laa ilaaha illallaahu , . . alaa 
kulli syai-in gadi” (Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada 
sekutu bagi-Nya. Dia-lah yang memiliki kerajaan dan Dia pula yang 
patut mendapat segala pujian. Dia Yang menghidupkan dan memati- 
kan. Dan Dia-lah Yang Hidup tiada mati. Pada tangan-Nya-lah segala 
kebaikan. Dan Dia-pun Maha Kuasa atas segala sesuatu), maka Allah 


akan menulis baginya sejuta kebaikan, dan menghapuskan daripadanya 
sejuta kejahatan, serta mengangkat derajatnya sejuta derajat.” 


Pahala yang sebesar itu sebenarnya bukanlah karena lafazh- 
lafazh yang diucapkan oleh mulut, tetapi karena kepercayaan 
orang tadi akan adanya Dzat Yang Maha Luhur dan anugerah-Nya 
yang tiada terkatakan, kepercayaan mana membikin orang itu 
tetap tunduk kepada Ilahi Yang memegang segala kebaikan, hing- 
ga ia takkan menipu ataupun berbuat curang. 

Para imam telah mendukung pendapat bahwa pahala-pahala 
yang besar takkan diberikan sebagai imbalan bagi pekerjaan-pe- 
kerjaan ataupun kemauan-kemauan yang kecil. 

Di lapangan mencari rizki dan usaha membiayai anak dan 
isteri, sering terjadi percampuran antara yang baik dan yang bu- 
ruk, antara yang bersih dan yang kotor. Padahal orang Islam tahu 
bahwa takkan masuk syurga sekerat daging pun yang tumbuh dari 
harta haram, dan bahwa Allah itu Maha Baik, hanya menerima 


74 


yang baik saja. Maka bagi orang yang beriman wajiblah ia berhati- 
hati. Dalam pada itu Rasulullah SAW. pernah mengajari kita doa 
berikut: 


"tx 2 AD & “ 
YA Ap 
“Ya aa maha Ka Dita harta-Mu yang halal, hingga aku tak 


memerlukan yang haram. Dan jadikanlah aku kaya dengan anugerah- 


Mu, hingga aku tak memerlukan selain Engkau.” 
K6 3 AA St ALI AIA 0 AAN 
KELAK E GSG S5 As SUN 
'Ya Allah, Pen aku memohon kepada-Mu ilmu yang ber- 
manfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima.” 


Dalam kesibukan dunia barangkali seseorang mengalami se- 
suatu yang menyakitkan hatinya, dihina orang, hingga ia ingin 
membalasnya, tidak peduli pada siapa pun. Maka sebaiknya bila 
ia keluar rumah, berniatlah dalam hati akan memberi maaf dan 
perkenan kepada orang lain: 

Anas bin Malik meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW. 
pernah berkata: "Tak bisakah seorang dari kamu sekalian untuk 
bersikap seperti Abu Dhamdham?” 

"Siapakah Abu Dhamdham itu ya Rasul Allah?”, tanya 
para sahabat, yang Da oleh beliau: "Kalau pagi dia Sa 


kan: Ha Meera 154 


"Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyerahkan dwiku dan kehor- 
matanku kepada-Mu.” 


Dengan demikian Abu Dhamdham itu tak mau mencela orang 
yang mencelanya, tak mau membalas orang yang menganiayanya 
dan tak mau memukul orang yang memukul dia.” 

Kesibukan dunia memang penuh dengan hal-hal yang bisa 
membangkitkan amarah kita ataupun amarah masyarakat. Sedang 
kesiapan untuk marah itu sendiri sudah ada dalam diri setiap ma- 


49 


nusia. Maka perlu kiranya di sini kami terangkan sikap para Nabi 
dalam menanggulangi semua itu, sebelum kami terangkan secara 
tersendiri sikap Nabi Muhammad SAW .: 

Para Nabi itu pun manusia juga seperti kita. Sekalipun luhur 
kedudukan mereka, namun tidak berarti mereka terlepas dari ke- 
wajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan maupun beban- 
beban yang mesti mereka pikul. Bahkan sebenarnya cobaan yang 
mereka hadapi lebih berat dan kesukaran yang mereka alami le- 
bih banyak. Dan itulah kiranya arti dari kata-kata para cerdik- 


pandai: . 
2 102 


had 3 (CSI ran 4 


"Terpeliharanya seseorang dari dosa, tidak berarti ia terlepas dari co- 


baan dan ujian.” 


Seperti halnya Nabi Yusuf as, seorang Nabi yang pernah me- 
ringkuk dalam penjara dan sekian lama merindukan kebebasan, 
hingga suatu saat berkatalah ia kepada seorang kawannya sepenja- 
ra yang kebetulan akan dibebaskan: "Terangkanlah keadaanku 
kepada tuanmu”'. Tetapi kawannya itu ternyata lupa menerangkan 
keadaan Yusuf kepada tuannya. Dan Yusuf pun tetap tinggal da- 
lam penjara, sekalipun ia sebenarnya tidak bersalah bahkan ter- 
aniaya. Sedang kawannya yang ke luar tadi itupun mengerti bahwa 
Yusuf itu orang baik-baik lagi saleh. Dan ia pun telah berniat akan 
menceritakannya kepada raja yang akan dia layani. 


Demikianlah Allah Ta'ala telah menghendaki agar orang yang 
ke luar dari penjara itu lupa, agar Yusuf tetap tinggal dalam pen- 
jara beberapa tahun lagi, hingga datanglah hari yang ditentukan. 
Yaitu saat raja mengutus seseorang memanggil Yusuf agar meng- 
hadap kepadanya. Tetapi Yusuf telah sempurna kesadarannya 
apa hikmatnya ia dipenjara, maka iapun enggan dan tidak segera 
memenuhi panggilan raja, bahkan katanya kepada utusan raja: 
”Ketahui dulu apa salahku dalam perkara yang didakwakan kepa- 
daku”. 


76 


Dan akhirnya Yusuf pun keluarlah untuk menjadi menteri 
keuangan Mesir. 

Dan begitu pula Musa as. Dia adalah seorang Nabi yang per- 
nah merasakan pahit-getirnya menjadi orang asing di negeri Ma- 
dyan. Setelah ia memberi minum kambing-kambing milik dua 
orang anak perempuan, pergilah ia berlindung di bawah pohon, 
lalu berbisik kepada Tuhannya: 


Gr oa) L KN LAN TANI H.- 


"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan 
yang Engkau turunkan kepadaku.” (O.S. Al-Gashash 28 : 24). 


Barulah kemudian datang pertolongan kepadanya, yaitu ke- 
tika ja mendapatkan tempat yang aman seperti yang ia damba- 
kan, di sisi penghulu negeri Madyan (Nabi Syu'aib as.) yang de- 
ngan lemah-lembut berkata kepadanya: 


(00 ore) . Grd Pa ES Ipa An IN 


"Janganlah kamu takut. Kamu telah jala dari orang-orang yang 
zalim.” (O.S. al-Gashash 28 : 25). 


Oleh Nabi Syu'aib as., Musa kemudian dikawinkan dengan 
puterinya dan hidup bersamanya beberapa lama, hingga ia matang 
untuk menerima risalat yang maha besar. 

Dan demikianlah pula Nabi Luth as. Dia adalah seorang Nabi 
yang pernah mengalami suatu cobaan hebat. Yaitu ketika bertamu 
kepadanya dua orang malaikat, maka datanglah orang-orang yang 
tidak tahu kesopanan dari kaumnya. Mereka memandang dengan 
buas kepada para malaikat itu dan ingin sekali membawa mereka 
untuk bermukah. 

Pada waktu itu Luth mengangan-angankan andaikan ia mem- 
punyai sekelompok pembela buat menghajar orang-orang yang tak 
tahu malu itu. Tapi kemudian para malaikat itulah yang mene- 
nangkan hatinya, bahwa nasib yang bakal menimpa orang-orang 
itu telah hampir tiba saatnya: 


TT 


LI AA AL Bt 1 DAA BI 3 ML LL 
» JO Nag A9. Ps Asa x MAY 

Gn) 

"Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang ke- 

kal. Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.” (0.5. al- 

Damar 54: 38 — 39). 


Nabi Muhammad SAW. sendiri pernah memberi komentar 
tentang sebagian dari tokoh-tokoh yang kami sebutkan tadi, hal 
mana juga merupakan gambaran tentang salah satu sisi dari akhlak 
beliau yang mulia. Mengenai Luth, beliau mengatakan: 


MAAN — EN AN Ar Tada 
t AN 
2d lsg Nagita 
"Semoga Allah merahmati Luth. Ia telah berlindung kepada keluarga 
yang kuat.” 


Maksudnya, bahwa Allah takkan membiarkannya menderita. 
Jadi sebenarnya Luth tak perlu menyesal karena tak punya pasuk- 
an pembela. 

Di atas segalagalanya, maka sebenarnya perasaan Nabi Mu- 
hammad SAW. akan adanya pertolongan Allah dan kepercayaan- 
nya yang kuat mengenainya itulah yang tak ada bandingannya. 
Sehingga pantaslah kalau beliau kemudian disebut "al-Mutawak- 
kil”, karena memang sifat tawakkal itu sangat menonjol pada 
beliau. Dan tawakkal kepada Allah yang tiada taranya itulah yang 
telah mendorong beliau dengan kuat hingga berhasil menyebar- 
kan akidahnya dan menyampaikan risalatnya di suatu tempat, 
yang setiap jengkalnya menentang beliau, di mana orang yang per- 
tama-tama terang-terangan mengancam beliau di depan matanya, 
justru pamannya sendiri, Abu Lahab. Sungguh, sebutir jagung 
pun tak ada harapan bahwa dakwahnya itu bakal berhasil, andai- 
kan penyebarnya itu tidak bersandar kepada Allah benar-benar, 
mantap menuju Cita-citanya, tak ada sesuatu pun yang mampu 
menggodanya. 

Lain komentar Nabi Muhammad SAW. atas kata-kata Luth 


718 


yang telah diberi wahyu dengan kekuatan dan kepercayaan diri, 
lain pula komentarnya atas kata-kata Yusuf yang telah diberi 
wahyu dengan sifat tawadhu' dan menahan diri, kata beliau: 

4 SALA III L AA 2 w 2 ILAH 


- 


Pa 


"Andaikan aku tinggal dalam penjara seperti yang telah dialami Yusuf, 
niscaya aku segera memenuhi panggilan raja.” 


Maksudnya, niscaya aku segera ke luar meninggalkan penjara, 
tak perlu menunggu segala, supaya para wanita yang dulu meng- 
godanya itu ditanyai terlebih dahulu, lalu bagaimana jawaban me- 
reka yang benar. : 

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. dalam hal ini, ——be- 
tapapun tawadhu 'nya yang memang sudah menjadi sifatnya juga 
yang menonjol—— namun harus mengakui tabiat manusia dalam 
mendambakan kemerdekaan, dan membenci belenggu dan penjara. 

Dari keterangan di atas dapatlah kita simpulkan, bahwa pa- 
ra Nabi pun sebenarnya tergetar perasaan mereka yang fitri seperti 
halnya manusia biasa, ketika terjadi sesuatu yang menggetarkan 
hati. Bahkan ketika mereka menghadapi pertempuran, bukan ber- 
arti mereka merasa aman dari maut. Dan begitu pula ketika mem 
belanjakan hartanya, tidak berarti merasa terjamin dari kefakiran. 
Sesungguhnya akhlak mereka yang luhur itulah yang mengharus- 
kan mereka melakukan hal-hal yang merupakan konsekwensi 
dari kebenaran jiwa mereka, yang juga didukung oleh orang-orang 
yang lain. 

Sekalipun diakui adanya kepribadian khusus bagi para Utusan 
itu, yaitu bahwa kedudukan mereka yang luhur di tengah kaum- 
nya, tidak mengizinkan mereka selama-lamanya untuk bersikap 
tidak tegas, karena kedudukan mereka yang tinggi dan pangkat 
mereka yang luhur itulah. 

Dan sesudah itu kita bertanya, bagaimanakah sikap Nabi Mu- 
hammad SAW. sendiri terhadap dunia? Apakah mencintainya atau- 
kah membencinya? 


79 


Dan jawabnya: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. kenal 
akan dunia sebagaimana kenalnya orang yang banyak pengalaman, 
dan merasakannya sebagaimana orang yang sehat tiada berpenya- 
kit merasakan sesuatu. Bedanya hanyalah bahwa beliau sibuk de- 
ngan sesuatu yang lebih besar dan lebih mulia. Jadi kemuliaan Ila- 
hi itulah yang lebih beliau cintai begitu dalam. Sehingga justru 
dalam shalatlah beliau mendapat kemenangan, dan dalam berpua- 
salah jiwanya merasa bebas, dan kedudukan di sisi Allah-lah yang 
menjadi pokok fikirannya, bukan pangkat di sisi manusia seperti 
yang dikejar-kejar orang. 

Dan agaknya cara hidup seperti itu, beliau haruskan tak atas 
isteri-isteri beliau. Mereka diberi pengertian, bahwa kalau yang di- | 
cari itu kemegahan duniawi, maka tak patut mereka berada di sisi 
beliau: 


SEN AE SENG AGS. 


2 41 30X 

(SN “aka PA Dg V9 

"Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, 

maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan 
kamu dengan cara yang baik. ' (O.S. Al Ahzaab 33 : 28). 


Akan tetapi isteri-isteri beliau ikut pula sibuk seperti yang 
beliau lakukan, dan berusaha mencapai kadar dzikir, ibadat dan 
bersimpuh di hadapan Tuhan berlama-lama seperti yang telah be- 
liau capai: 

Dari Juwairiyah, Ummul Mukminin, ra. diriwayatkan bahwa 
suatu pagi Nabi pergi dari sisinya, yaitu pada waktu shalat Subuh, 
sedang Ummul Mukminin itu tengah duduk pada tempat sujudnya. 
Kemudian Nabi pulang setelah melakukan shalat Dhuha, namun 
isteri beliau itu masih juga duduk di situ. Maka Nabi menegur: 
“Begini hari kau masih juga dalam keadaan seperti ketika saya 
tinggalkan?” (Maksudnya, masih juga beri'tikaf dan beribadat). 

"Ya,” Jawab Ummul Mu minin. 
Maka sabda Nabi SAW.: "Sesungguhnya aku sesudah mening- 


80 


galkan kamu tadi aku mengucapkan empat kalimat sebanyak tiga 
kali, yang kalau ditimbang dengan apa yang telah kamu ucapkan 
sejak pagi hari ini, niscaya sama beratnya, yaitu: 


9-40 1 ap FP Ph ph A23 
& 2.” PA NG S1 WG 
Aa R79 da7 9 MAH AS 9) FI AN : 


AH 4 
ANE A9 
"Maha Suci Allah, aku mensucikan dengan memuji kepada-Nya sebi- 


langan makhbluk-Nya, seridha Dzat-Nya, seberat 'Arasy-Nya dan seba- 
nyak kalimat-kalimat-Nya.” 


Dan dari Abu Hurairah ra. : Sabda Rasulullah SAW.: 
3 SK IL PA AN SD SANA LIS LAI 
LAI GN YAN Sg an EGA SAS KASI 
3S AL 2144 10 2 
: PART GAYA sales AYI 


"Sesungguhnya ucapan, "Subhaanallah . . . Wallaahu Akbar”, adalah 
lebih aku sukai daripada segala apa pun yang disinari matahari.” 


Sesungguhnya kebahagiaan Nabi Muhammad SAW. ketika 
mengulang-ulang kalimat-kalimat tersebut di atas dan meresapi 
artinya, adalah lebih nikmat bagi beliau, daripada memiliki apa 
saja yang mendapat sinar matahari di siang hari di dunia. 


Sekarang katakanlah, Nabi Muhammad SAW. itu mempu- 
nyai emas dan perak yang banyak sekali, maka apakah kiranya 
yang akan beliau lakukan? Dalam hal ini beliau sendirilah yang 
pernah menyatakan, bahwa andaikan beliau memiliki emas se- 
besar gunung Uhud, maka emas sebesar itu takkan tinggal sedikit- 
pun pada beliau sampai tiga malam. Karena semuanya akan beliau 
bagi-bagikan untuk keperluan orang-orang fakir. Dan sisanya biar 
sedikit, tetap dipersiapkan untuk memberantas kelaparan maupun 
penyakit bila sewaktuavaktu menimpa umat. Hingga pernah beliau 
benar-benar mempunyai kambing dan ternak sepenuh lembah, 
tapi sebelum matahari terbenam maka kambing-kambing dan ter- 


81 


nak itu telah berada pada tangan orang-orang miskin. Karena 
kecintaan beliau tertuju terhadap sesuatu yang lain, yakni kepada 
Allah, Kitab-Nya, munajat kepada-Nya dan keredhaan-Nya. 

Dengarlah bagaimana beliau menyatakan perasaannya me- 
ngenai al Gur an al-'Azhim: 


Enya 35 2 133 aa ?£ Ppap 
1 . Ba 
Ae PA 31X AN 
Sh BAK PA ak | 112 
2 Ps 2 2 A 21 9 se 1 aa 
&5: KAN KY LN Apls— yah ag 5. “Te 


Aa 


ag 
23 


« 


Ba 
— 


- 


Ni LA 2L 19 2791 (& ea 
CA EEYI SFAN 53 33 & YAAA EP 
E - 
S v1 , 
SILANG, 2 


"Ya Allah, aku ini bamba-Mu, anak dari hamba-Mu laki-laki dan anak 
dari hamba-Mu perempuan, dan aku pun berada pada genggaman- 
Mu. Ubun-ubunku ada pada tangan-Mu, aku menunaikan hukum-Mu 
dan adil dalam memutuskan sesuai dengan keputusan-Mu. Aku memo- 
hon kepada-Mu dengan setiap nama yang patut bagi-Mu, yang telah 
Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau telah Engkau turunkan dalam 
Kitab-Mu, atau telah Engkau ajarkan kepada salah seorang makhluk- 
Mu, atau yang hanya Engkau sendwi yang tahu pada simpanan gaib di 
sisi:Mu, kumohon jadikanlah Al Gur'an Al Karim pelita hatiku dan 
cahaya mataku, pelepas dukaku dan penghapus kesedihanku dan ke- 
susahanku.” 


Bahwasanya wahyu (al-Our'an) itulah yang menjadi prinsip 
hidupnya. Maka mana bisa ia tak selalu mesra dengannya? Al- 
@ur'an itu selalu mengikutinya dalam perjalanan menempuh pa- 
dang yang luas, dan dengan al-Our'an pula ia melakukan shalat. 
Dan di kala ia tidak bepergian, maka kesadaran hatinya adalah 
merupakan jalinan makna-makna dari al-Our'an. 


82 


Pernah beliau meminta seorang sahabatnya yang terkemuka, 
Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan al-Our'an kepadanya. 
Maka bertanyalah Ibnu Mas'ud itu: ”Apakah aku harus mem- 
bacakannya kepada tuan, padahal kepada tuanlah ia diturunkan?” 

"Sesungguhnya aku ingin mendengarkannya dari orang 
lain”, demikian jawab Rasul yang mulia SAW. Maka mulailah 
Abdullah membaca dari permulaan surat an-Nisaa' sampai dengan 
firman Allah SWT. yang berbunyi: 


Kp ME MSN YANG GK 
(EN “ia ii 


'Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami men-: 
datangkan seorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat, dan Kami menda- 
tangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai 
umatmu).” (O.S. An-Nisaa' 4 : 41). 


Sampai di sini Abdullah bin Mus'ud menengok kepada 
Rasulullah SAW. yang ternyata kedua matanya berlinang-linang, 
kemudian berkata kepadanya: ” cukup!” 

Dalam berpuasa, Rasulullah SAW. melakukan wishal. Arti- 
nya tidak berbuka ketika terbenam matahari. Tapi ketika ada 
seorang sahabat hendak meniru seperti puasa beliau, maka be- 
liau Men Kata beliau: 


Et At 29 w-4I 272 - 201 PIP 

- : -£ - 4 
Yan AL Sage le LAI SEA , 
Pan NN kamu sekalian tidaklah seperti keadaanku. Di kala" 
malam sesungguhnya aku berada di sisi Tuhanku. Dia memberiku 


» 


(kekuatan dari) makanan dan minuman. 


. Rupanya ketekunan Rasulullah SAW. dalam beribadat kepa- 
da Allah telah menimbulkan suatu perubahan organik terhadap 
kondisi tubuhnya dari biasa, hingga menyebabkannya mampu 
dengan hebat menghemat makanan dan minuman. Karena dia 
waktu itu sebenarnya hidup dalam dunia yang lain. Walau sede- 
mikian jauh kondisi rohani yang beliau alami, beliau tetap hidup 


83 


di tengah umatnya dan waspada terhadap tingkah-laku mereka ser- 
ta dapat merasakan masalah-masalah yang mereka hadapi, hingga 
tetap mampu memutuskan sesuatu sesuai dengan yang dikehen- 
daki Allah. Maka tak mungkin beliau menyeleweng sedikitpun 
dari jalan yang lurus. 

Sekarang mampukah kita bersikap demikian rupa terhadap 
dunia? Tidak, kita takkan mampu, dan kita pun tidak diharuskan 
demikian. 

Di antara para fakir, para zahid dan orang-orang Shufi me- 
mang ada yang bersikap memusuhi dunia. Mereka ingin menjauhi- 
nya dan meniru para Utusan Allah dalam cara hidup mereka yang 
luhur. Tentu saja yang demikian itu takkan mampu. Sesungguh- 
nya merahnya pipi karena malu, takkan bisa dibuat-buat, sekali: 
pun air mata bisa saja keluar karena sengaja diperas-peras. Seperti 
halnya bunga plastik kadang-kadang mirip sekali dengan bunga 
yang sebenarnya, bahkan lebih awet. Tapi apakah padanya terda- 
pat aliran kehidupan, kelembutan dan bau harum yang asli. 

Atau ada juga memang beberapa orang yang bersimpuh di : 
atas tikar, sampai jalur-jalur tikar itu mengecap pada kulit mereka. 
Namun apakah dengan demikian sudah berarti mereka dapat me- 
nyerupai Rasulullah yang memandang dunia dengan pandangan 
yang kosong, karena hatinya hadir bersama Tuhannya, bersimpuh 
di hadapan-Nya dan tenggelam dalam menyaksikan-Nya? Sebe- 
narnya orang yang menemu seragam seorang jenderal lalu dia 
pakai, bukanlah jenderal yang sebenarnya. 

Adapun mengenai sikap manusia terhadap dunia secara 
umumnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka baiklah 
di sini kami terangkan agar mereka tahu, Dan mereka sudah cu- 
kup mulia, bila menepati sikap tersebut. 

@Garun adalah seorang kaya yang tidak kepalang tanggung har- 
tanya, membikin iri semua mata yang melihatnya. Orang-orang 
yang merindukan kekayaan seperti itu terpaku melihatnya, lalu 
mengatakan: "Andaikan kami mempunyai seperti yang telah di- 
berikan kepada Oarun”. Dalam hal ini Allah tidak menuntut Ga- 
run untuk melepaskan hartanya. Yang dituntut Allah hanyalah 
beberapa perkara yang bisa dihitung dengan jari, yaitu ketika 


84 


ditanya, "Siapakah yang membuatmu kaya, padahal kamu bisa 
saja hidup melarat?”, hendaklah menjawab: "Allah”. , 

|. Oleh sebab itu, lihatlah hartamu dan katakanlah (45 TART 
AA KEB S ). Akan tetapi orang yang tak tahu diri ke- 
mudian' mn ”Kepandaiankulah yang membuatku kaya”. 

Andaikan pengakuan di atas itu benar, sekarang siapakah 
yang memberi kecerdasan dan fikiran yang cemerlang? Bukankah 
Allah juga? Tapi orang yang lalai memang takkan merasa de- 
mikian. 

Bahwasanya apabila Allah memberi sesuatu, maka Dia me- 
nuntut agar orang mengakui pemberian itu dari-Nya. Apa sukar- 
nya kalau hanya mengakui seperti itu? 

Dan begitu pula kepada orang yang menerima anugerah- 
Nya, Ia menuntut supaya orang itu berlaku kasihan terhadap 
orang lain, jangan kejam, berlaku adil, jangan sewenang-we- 
nang: membangun kemaslahatan, jangan membuat kerusakan. 
Demikianlah suruhan Allah kepada Garun: 


7 aa A9 ena V532 19 hr) Ni 
keran Ne LAS EYE AS MAN, 
CW peda) . Eee aa 


"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (ke- 
bahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Ailah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi.” (O.S. Al Gashash 28 : 77). 


Tapi sayang, masih banyak manusia yang dianugerahi harta 
oleh Allah, kemudian diingat hanyalah dirinya sendiri, tidak peduli 
orang lain. Mereka bahkan melipat gandakan harta mereka bila 
timbul kelaparan. Agaknya sikap mereka yang tak tahu diri itulah 
yang membuat angan-angan mereka semakin membubung tinggi. 
Sehingga orang lain mereka pandang semuanya ada di bawah. 
Allah Ta'ala telah memberi peringatan kepada hamba-hamba-Nya 


85 


yang beriman, jangan sampai memiliki sifat yang durjana seperti 
ini. Firman-Nya dalam al-Our'an: 


Ker 2 ts ke NA wang) aa PA & 
Ja Ld na TAK gr aa 


3 fu 2 ai Lani - 793 
sasa Sen AN ng 6 Naa 2 ak 
Th APD) KA ag 


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak- . 
anakmu sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa 
yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. 
Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepada- 
mu sebelum datang maut kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia 
berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (ke- 
matianku) sampai waktu yang dekat, hingga aku dapat bersedekah dan 
termasuk orang-orang yang saleh?” (O.S. al-Munaafiguun 63 : 9—10), 


Sementara itu dalam hadits-hadits Nabi yang mulia, tidak 
sedikit terdapat anjuran bersedekah, dan larangan keras terhadap 
kekikiran. Dan perlu diingat sejarah membuktikan, bahwa pan- 
dangan-pandangan hidup orang-orang kafir yang telah mengela- 
bui rakyat jelata, hanya dapat hidup dan tumbuh dalam situasi 
yang kering dari sedekah, kejam dan egois. 

Ketika sinar pagi nampak di ufuk timur, dan ketika semua 
makhluk hidup menyebar ke segala penjuru bumi, mencari makan 
dan mengembangkan modal, Nabi SAW. mengingatkan kepada 
siapa saja akan hal-hal sebagai berikut: 

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah SAW. bersabda : 


se Ha Dok ad APA aci Pa rx, 53 2 


SA 


fara 2 MEA pay naa DA #. LIAT 


86 


"Tak pernah lewat sehari pun, ketika semua hamba Allah berada di 
pagi hari, kecuali ada dua orang malaikat turun, yang seorang menga- 
takan: ' Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menafkahkan har- 
tanya”, sedang yang lain mengatakan: "Ya Allah, berilah kebangkrut- 


23 


an kepada orang yang enggan menafkahkan hartanya”. 


Dan dalam hadits Oudsi, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman: 


SAK 201 3 KEK IP IP KAL EA 1 aa 2 

2G MAAN pa As Ob. Ae aa ol Sus 
Aetrl NA ML AA LA AR At 3 

T iba! A2 GAN LO JAGA | 

PSP « PA. 3 2 

0054 Jan 

"Hamba-Ku! Bersedekahlah, niscaya kamu Ku-beri rizki. Tangan Allah 

itu banjir, takkan surut karena memberi rizki, melimpahi malam dan 

siang. Tahukah kamu berapa yang telah Allah belanjakan sejak Ia men- 


ciptakan langit dan bumi? Sesungguhnya semua itu belum memenuhi 
seisi tangan-Nya.” 


Dalam pada itu Nabi SAW. telah menerangkan bahwa sede- 
kah itu takkan diterima selain dari hasil kasab yang halal. Dan 
bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan atas para Rasul-Nya khusus- 
nya, dan umumnya kepada semua orang agar dalam mencari har- 
ta, carilah yang halal-halal saja. Kepada para Utusan-Nya, Allah 
Ta'ala berfirman: 


NAMA NA Nukr ALA SL LT 

KN 22280. UAS Nee LANTAI 

"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerja- 
kanlah amal yang saleh.” (O.S. Al Mu 'minuun 23 : 51). 


Sedang kepada kaum mukminin, Ia berfirman : 
21 5 1 233 2 LX AA TKD) 193 IN La: 3 ea 
AS AA R3, NE AAA AL 
- LA II GI 
(nt 320 . BIRTH 


87 


'Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik- 
baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, 
jika benar-benar kepada-Nya saja kamu menyembah.” (O.S. Al Ba- 
garah 2 : 172). 


Dan dari ajaran-ajaran yang indah tersebut di atas, maka ter- 
ciptalah suatu masyarakat, di mana yang kaya mengasihi yang 
fakir, tidak menjadi para penyembah harta, dan menghindari 
sumber-sumber rizki yang meragukan. 

Bagi masyarakat Islam, peri hidup Rasulullah adalah me- 
rupakan pelita yang menerangi jalan mereka. Adapun sikap beliau 
terhadap dunia dan harta, adalah sikap seorang yang mempu- 
nyai sifat sebagai orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang 
sabar. 

Memang Rasulullah SAW. pun berharta. Karena al-Our'an 


sendiri menyatakan: 
CL 4414 


de ri 
(A23) SE anang 


"Dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia 
memberikan kecukupan. '(O.S. adh-Dhuhaa 93 : 8). 


Adapun harta beliau adalah dari hasil perniagaan beliau yang 
beruntung dalam memperdagangkan harta dari isteri beliau, Kha- 
dijah, semasa mudanya. Dan begitu pula bahagian untuk beliau 
dari khumusl) dan fai-i2) adalah tidak sedikit. Namun terhadap 
harta sebanyak itu, sedikit pun beliau tidak tertarik. Bahkan se- 
muanya beliau persiapkan untuk menutupi keperluan orang-orang 
fakir. Seringkali beliau memberikan hartanya, dan begitu pula ke- 
luarga beliau ikut berbuat demikian, hingga apa yang ada pada 
mereka habis sama sekali, sedang mereka sendiri kemudian kela- 
paran. 

1) Khumus : Seperlima dari ghanimah (harta rampasan perang) yang diperoleh da- 
ri orang kafir melalui pertemputan. 
2) Harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh di tempat terjadinya pertempu- 


ran 


38 


AN 


Tertera dalam sejarah, bahwa beliau SAW. ketika menderita 
sakit menjelang wafatnya, pernah merasa gelisah gara-gara secuil 
emas yang masih beliau miliki. Demikian gelisahnya hingga akhir- 
nya emas yang tidak seberapa itu beliau bagi-bagikan kepada 
orang-orang fakir. Beliau bertanya-tanya, betapakah andaikan 
harus menemui Allah, sedang emas itu masih ada padanya. 

Dan begitu pula kita lihat dalam sejarah, bahwa seluruh har- 
ta beliau tak ada yang diwariskan kepada keluarganya maupun 
kerabatnya. Harta warisan beliau pun dibagikan untuk Sabilillah. 


Bahkan beliau berdoa: 
KAI KI , 


KA KPI PA 

"Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad secukupnya saja.” 
Sebabnya ialah karena beliau lebih menginginkan kebahagia- 

an akhirat. Sehingga sebelum sampai ke sana, beliau sudah menye- 


rupai penduduk sana, yakni tak mau disibuki dengan kebutuh-- 
an-kebutuhan maupun kemewahan-kemewahan duniawi. 


89 


8 
DALAM PERJALANAN SAMPAI KEMBALI 


Betapa sering orang bepergian, baik karena urusan harta atau- 
pun lainnya. Dan dalam perjalanan itulah ia biasanya mengalami 
bermacam-macam kesulitan yang menghabiskan banyak tenaga. 
Namun demikian yang namanya berpisah dari rumah dengan me- 
ninggalkan orang-orang yang dikasihi di sana, lalu dengan sengaja 
meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dalam soal tidur dan bangun, 
makan dan minum, berangkat membawa nasib menuju suatu tem: 
pat yang masih dalam teka-teki, tetap tak bisa diketahui dengan 
pasti kapan bisa kembali. Dan juga tak bisa diketahui apa hasilnya 
nanti. Semua itu membuat bepergian merupakan suatu pekerjaan 
yang tak bisa diabaikan dalam kehidupan siapa pun. 

Nabi SAW. sendiri telah melakukan berkali-kali perjalanan se- 

masa beliau masih remaja, dan setelah ia menjadi karyawan Khadi- 
jah, maupun setelah diutusnya menjadi Rasul. 
Maka tak heran jika beliau pandai menceritakan dengan baik ba- 
gaimana rasanya menjadi musafir, dan apa pula suka-dukanya. 
Lalu diajaknya para musafir memohon kepada Allah agar melulus- 
kan keperluannya. Para musafir itu beliau ajak berhubungan de- 
ngan-Nya, dengan dzikir yang sangat mulia dan doa yang sangat 
lembut. Sabdanya: 


$ 2 2, PA eh 9 
ANGKA SAB SA YK NIS 
TO 2 


90 


"Barangsiapa hendak bepergian, maka kepada yang dia tinggalkan 
hendaknya mengucapkan, "aku titipkan kamu sekalian kepada Allah, 
yang tiada menyia-nyiakan titipan-titipan yang dipercayakan kepada- 
Nya.” 


Hadits tersebut di atas beliau terangkan lebih jelas lagi dalam 
hadits lain: 


LA bak Ateh MAN UK Ur Ta 

5 Aan ta Kar LAI . )1 
"Sesungguhnya Allah bila dititipi sesuatu, maka Dia pelihara titipan 
itu (dengan baik).” 


Yang penting, ketika anda bepergian, anda harus ingat bah- 
wa di sana ada Penjaga yang tak pernah pergi dari rumahmu, se- 
kalipun anda sendiri sedang tak ada di rumah, yaitu Allah. Dan 
bahwasanya kalau anda mau meminta-Nya agar menjaga anak-anak 
dan keluarga anda, dan mereka anda titipkan kepada-Nya, maka 
sekembalinya anda dari perjalanan, akan anda temui mereka baik- 
baik saja. 


Biasanya perjalanan seseorang akan menelanjangi dia dari 
tabir-tabir yang menutupi tabi'atnya, dan akan membuatnya ter- 
lepas dari sandaran-sandaran yang biasa dia sandari sewaktu ia 
berada di rumah. Oleh sebab itu dalam perjalanan, ia akan semakin 
merasakan betapa nikmatnya barang yang ada, dan alangkah per- 
lunya barang yang tidak terbawa. Dan doa-doa Rasulullah ketika 
mendoakan orang yang pergi jauh, sesuai sekali dengan pengalam-' 
an-pengalaman tersebut di atas dan begitu mengharukan: 

Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. lalu berkata kepada 
beliau: Sesungguhnya saya hendak pergi jauh. Berilah saya bekal”. 

— "Semoga Allah membekali takwa kepadamu”, jawab Nabi. 

— "Tambahlah”, kata orang itu pula. 

Nabi menambahkan, Dan semoga Ja mengampuni dosamu”. 

— "Tambahlah”, kata orang itu lagi. 

Dan Nabi pun menambahkan, "Dan semoga Ia memudahkan 


91 


kebaikan untukmu di mana pun kamu berada”. 

Dan begitu pula menurut riwayat dari Abu Hurairah ra. bah- 
wa seorang lelaki berkata: "Ya Rasul Allah, sesungguhnya saya 
hendak pergi jauh, maka berilah aku nasihat”. 

Nabi menasihatkan: ”Bertakwalah kamu kepada Allah, dan 
bacalah takbir atas segala sesuatu yang mulia”. Dan setelah orang 
itu beranjak dari beliau, beliau mendoakannya: | 

2 2 2 2 te 

GEN 43e 239 Ka jp hn Ya sela 

"Ya Allah, dekatkanlah jarak yang jauh baginya, dan mudiabhasah 
ia dalam perjalanan.” V 


Sebenarnya bepergian sekarang tidaklah seperti dulu. Jalan- 
jalan kini sudah diperbaiki. Kendaraan bisa lari kencang. Orang 
bisa duduk dalam kendaraan dengan enak, dibawa lari oleh pesa- 
wat buatan manusia itu di atas tanah kalau mau, bahkan kalau 
perlu di atas awan pun jadi. Sedang waktu yang diperlukan, pun 
kini sudah tidak terlalu lama. Tidak perlu lagi berbulan-bulan de- 
ngan menghabiskan tenaga seperti dulu. Cukup beberapa saat sa- 
ja dengan tenaga yang terbatas. 

Namun demikian, bukan berarti manusia sudah terlepas 
dari bahaya yang mengancam, baik dalam perjalanan di darat, 
laut maupun udara, sekalipun sudah berkurang. Jadi sekian pro- 
sennya dari bahaya itu masih tetap ada. Artinya seseorang bisa 
saja terjerumus dalam bahaya yang sekian prosen itu. Bukti- 
nya peristiwa kecelakaan atau bahkan maut yang tiba-tiba menim- 
pa orang dalam perjalanan, tak pernah berhenti. Dan oleh karena 
itu gilalah bila ada orang yang merasa tak memerlukan lagi pe- 
meliharaan Allah. 

Berbagai kejadian di perjalanan di seluruh dunia, masih 
menunjukkan angka yang sangat menyolok di antara seribu satu 
bencana dan peristiwa buruk yang menimpa umat manusia. Baha- 
ya tetap mengancam manusia di mana-mana. 

AN 


ANIES 3 WE 


a 


Apa saja bisa membunuh 
Bila tiba saat ajalmu 


Bahwasanya sopan-santun yang diteladankan-oleh Nabi Mu- 
hammad SAW. dalam perjalanan, menuntut kita agar tetap memin- 
ta perlindungan kepada Allah dan memohon belas-kasihan-Nya: 


Abdullah bin Umar berkata kepada seseorang yang hendak 
bepergian: "dekatlah padaku, aku hendak mengucapkan selamat 
jalan kepadamu, seperti yang dilakukan Rasulullah kepada kami. 
Beliau mengucapkan: ' 

AA P Aset e ea Wa MPA AI 014 . 
ANE SEL AA Weyajaa 
"Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu dan akhir dari amal 


perbuatanmu.” 


Menurut Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW. bila mengucapkan 
selamat jalan kepada seseorang, maka dijabatnya tangan orang itu. 
Tangan itu tidak beliau lepas-lepaskan juga, hingga orang itu sen- 
dirilah yang kemudian melepaskan tangan Nabi SAW. 

Sesungguhnya yang telah kita terangkan di atas adalah pera- 
saan yang. penuh haru. Rasulullah tetap menggenggam tangan 
orang yang hendak bepergian itu. Beliau genggam erat-erat dan ti- 
dak segera dilepaskan. Dan barulah dilepaskan ketika orang itu 
kemudian melangkahkan kakinya untuk segera berangkat. Se- 
mentara itu beliau tetap mendoakan kepada Allah tiga perkara: 
Semoga Allah memelihara agamanya, membantunya agar dia mam- 
pu menunaikan segala tanggungjawab yang menyangkut dirinya, 
dan agar segala amalnya berakhir dengan baik. Karena boleh jadi 
ia melakukan kekeliruan atau kesalahan. Tetapi segera ia menya- 
dari, lalu diperbaikinya kekeliruannya itu, dan ia selesaikan peker- 
jaannya dengan baik. 

Hanya itulah sebenarnya yang diperlukan oleh seseorang 
dalam perjalanannya, selain ucapan-ucapan yang patut diucapkan 


93 


ketika merasakan nikmat Allah yang muncul silih berganti. Demi- 
kianlah menurut penjelasan dari hadits lain: 

Ali bin Rabi'ah mengatakan: Saya pernah menyaksikan Ali 
bin Abi Thalib ra. membawa seekor unta untuk dia naiki. Tatka- 
la ia meletakkan kakinya pada pedal untanya itu, dia mengucap- 
kan "Bismillah”. Lalu setelah ia duduk dengan tegak di atas pung- 
gungnya, dia mengucapkan ”Alhamdulillah”, dilanjutkan dengan: 


29 - Aa 2 5 EA ee Ta - 3 233 

AANG, SONGS. ABE 3 (Ge 
2 Pyar 

"Maha Suci Allah yang telah memudahkan kendaraan ini bagi kita, se- 


dang kita sebenarnya tak mampu menundukkannya. Dan sesungguhnya 
kepada Tuban kita, kelak kita akan kembali.” 


Selanjutnya dia mengucapkan lagi Alhamdulillah” tiga kali, 
kemudian : "Allahu Akbar” tiga kali, HN dengan: 


SPMI Ioi DE IKAN SE 
pan 


'Maha Suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah mengantaya di- 
riku sendiri, maka ampunilah daku. Karena sesungguhnya tiada yang 
berhak mengampuni dosa-dosa selain Engkau.” 


Sesudah itu Ali bin Abi Thalib tertawa. Maka seseorang ber- 
tanya kepadanya, "Kenapa tuan tertawa ya Amir Al-Mu'minin?” 

Jawab Ali: "Sesungguhnya aku pernah melihat Nabi mela- 
kukan seperti yang telah aku lakukan tadi, kemudian tertawa. 
Maka saya bertanya, "Ya Rasul Allah, kenapa tuan tertawa?” 
Jawab Nabi: "Sesungguhnya Tuhanmu SWT. kagum kepada ham- 
ba-Nya, yang kalau menyatakan, ya Tuhanku, ampunilah dosa- 
dosaku, diapun tahu bahwasanya tiada yang berhak mengampuni 
dosa-dosa selain Dia”. 


Ketika seseorang melakukan dosa, artinya dia melakukan 
sesuatu yang mengandung keburukan dan kenistaan bagi dirinya 


94 


sendiri. Sedang dalam hubungannya dengan Allah Ta'ala, perhu- 
bungan seperti itu adalah merupakan suatu pelanggaran yang ber- 
arti berani melawan perintah Allah. Padahal kalau kita pikir, pa- 
tutkah manusia mencelakakan dirinya sendiri dan berbuat yang 
tidak baik terhadap Tuhan seperti itu? 

Ibarat dalam perang, maka orang itu kalah, dan syahwat- 
nyalah yang menang, atau digiring oleh fikirannya yang tolol. 
Maka sampai kapankah ia harus menderita kekalahan oleh hawa 
nafsunya sendiri dan digiring oleh ketololannya? 

Sesungguhnya Allah -——'Azza Wa Jalla—— senantiasa me- 
nunggu-nunggu kapankah orang yang sesat itu bakal kembali. 
Dan Dia-pun gembira bila ada hamba-Nya yang mau bertobat, dan 
menghargai langkah-langkah yang membawanya ke arah Tuhan. ' 
Oleh sebab itu alangkah baiknya bila seorang hamba mau menya- 
dari kesalahannya, mau merasakan keburukannya, lalu dengan 
rasa malu kembali kepada Allah Yang Menguasai segala urusan- 
nya dan telah menganugerahinya berbagai kenikmatan. 

Memang ada sebagian orang yang tak mau bergeser dari tem- 
patnya. Rupanya ia telah terkepung oleh dosa-dosanya. Bagaikan 
tentara yang kalah, ia terkepung oleh musuh, sekalipun sebenarnya 
ia ingin melepaskan diri. Namun yang lain segera bangkit sebelum 
terlambat. Mereka cepat-cepat berlindung kepada Tuhan Yang Ma- 
ha Perkasa. Berapapun dosanya, mereka datang dengan berucap: 

— LG PSA Lg 008 3 440 3 L th 5, 
M ote3) MEN Sie C9 p3 UI ae BER LES YES. sh 

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah 

segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka.” (O.S. Ali 

Imran 3 : 16). 


Orang yang lalai itu kini telah sadar. Si binal itu kini telah 
jinak, karena ia tahu, ia ber-Tuhan yang mengancamnya dengan 
hukuman, tetapi juga Maha Pengampun. Mengancamnya dengan 
siksaan, tetapi juga memberinya pahala, asal dia mau bertobat. 
Dia tidak terus-terusan lupa daratan tanpa kesudahan. Bahkan di- 
perhatikanlah, ia kini betul-betul dapat merasakan kelemahan dan 


95 


kehinaannya. Ia merasakan bahwa hanya Allah-lah yang akan 
mampu menghapus cela dan mengobati luka-luka yang dia derita. 
Rupanya dialah yang digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya: 


DIAL DI IL SEN GA Ae in 
PA Ag NA & NIA Peta ee 

” ISA NA DI AS PLP 2g F3 3 

| ip Neapai KANG Kes asa “d 
NA AN PA Ans yaah 
par 43 2L 

MEN 
"Dan (termasuk orang-orang yang bertakwa ialah) orang-orang yang 
apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mere- 
ka ingat akan Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan 
siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak 
meneruskan perguatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” (9.5. 
Ali 'Imraan 3 : 135). 


Memanglah demikian, bahwa orang yang kembali ingat kepa- 
da Allah, lebih lurus tingkah lakunya daripada mereka yang tak 
mau berhenti dari dosanya, atau mereka yang sekedar meminta 
maaf kepada sesamanya atas perbuatannya. 

Tapi di sini patut juga kita tanyakan, kenapa perjalanan mes- 
ti dimulai dengan doa seperti diatas? 

Bahwasanya perjalanan yang jauh, berapapun akan menim- 
bulkan getaran hebat pada jiwa seseorang, terutama pada saat ber- 
pisah dengan keluarganya, lalu berangkat entah ke mana dan en- 
tah kapan bakal kembali. Hal inilah yang dapat mendekatkan dia 
kepada Allah, dan membuatnya teringat dan mengakui akan dosa- 
dosa yang pernah ia lakukan, maka tercetuslah dari mulutnya per- 
mintaan ampun dan belas-kasihan. 


Sementara itu menurut suatu riwayat lain, bahwa Nabi 
SAW. apabila telah duduk di atas untanya dan siap untuk pergi, 
maka berdoalah beliau sesudah membaca takbir: 


P 4 Pa 7 - 4 1 
SEN 3 AGAN AS SWAG 


96 


IL 3 EL EN NN aa aa 
PEN Ia DSA NAN YA SN AL 
AG 3 JG, daa wa 


"Ya Allah, sesungguhnya dalam perjalanan kami ini, bana memohon 
agar dapat berbuat kebajikan dan takwa, dan dapat melakukan amal 
yang Engkau redhai. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam perjalanan 
kami ini, dan dekatkanlah bagi kami jaraknya yang jauh. Engkaulah 
yang menemani dalam perjalanan dan yang memimpin keluarga kami. 
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan da- 
lam perjalanan, kesialan bila kembali, dan pandangan yang memi- . 


», 


lukan pada keluarga dan harta. 


Dan ketika kembali, beliau membaca lagi doa tersebut di 
atas, dan ditambah: 
K3 1 La 221 


BEI DIES Logan 


"Kita pulang seraya bertobat, mengabdi dan memuji Tuhan kita.” 


Dan diriwayatkan pula, bahwa Rasulullah bersama sahabat- 
sahabatnya dalam perjalanan, bila jalannya mendaki maka mem- 
baca takbir, sedang bila menurun membaca tasbih. Seolah-olah 
sahabatnya dalam perjalanan, bila jalannya mendaki maka mem- 
baca takbir, sedang bila menurun membaca tasbih. Seolah-olah 
kafilah beliau itu berjalan sambil melakukan shalat. Bila menuruni 
lembah, maka ia sujud dengan tasbihnya, dan bila naik mendaki 
bukit, maka terdengarlah suara takbir. 

Coba kehidupan manakah yang lebih indah daripada itu, 
yaitu kehidupan yang sibuk dengan memuji Allah, dan bernyanyi 
dengan dzikir dan mengagumi kebesaran-Nya, dengan lagu yang 
meliputi segala waktu dan mengendurkan tegangan urat saraf? Se- 
sungguhnya Nabi Muhammad SAW. telah merubah permukaan 
bumi menjadi hamparan lazuardi yang sarat dengan para malaikat, 
bukan lagi manusia. 


97 


Pernah saya seperjalanan dengan serombongan mahasiswa 
Arab, Dan ketika pesawat yang kami tumpangi mulai turun ke se- 
buah ibukota Arab yang besar. Saya merasa cemas tentang apa 
yang bakal dilakukan pemuda-pemuda itu bila mereka telah turun 
nanti. Saya bertanya dalam hati: "Di manakah mereka akan ting- 
gal? Dengan siapa mereka akan bergaul? Dan manusia iblis mana- 
kah yang tengah menunggu-nunggu kedatangan mereka? 


Namun tatkala hati saya tengah bertengkar sendiri, terde- 
ngarlah olehku suara beberapa orang di antara mereka memohon 
kepada Allah dengan doa yang ma'tsur, yang ada kaitannya de- 
ngan peristiwa perjalanan kami tersebut, sehingga hati saya kem- 
bali mantap, ”Mereka takkan menyia-nyiakan waktu Insyaa 
Allah”. 

Adapun doa yang dimaksud ialah, bahwasanya ada riwayat 
yang menyatakan bahwa Nabi SAW. tidak melihat sebuah kam- 
pung pun yang hendak dimasukinya, kecuali ketika melihat itu 
beliau mengucapkan: 


nana ? SI NI as AN Gea 
Le DE AG Ae taterg sa 


& Pa 


Pen bat Na, yAt para Ata 
tangal “4 P4 ta 
- Wan aan 
“Ya Allah, Pemilik tujuh petala langit dengan segala yang pa 
nya, dan tujuh petala bumi dengan segala yang ditanggungnya, Pemi- 
lik syaitan-syaitan dan apa saja yang mereka sesatkan, dan Pemilik 
angin dan segala yang dia tiup. Aku memohon kepada-Mu kebaikan 
dari kampung ini, kebaikan dari penduduknya dan kebaikan dari apa 
saja yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburuk- 


an desa ini, keburukan penduduknya, dan keburukan apa saja yang 
ada padanya.” 


Dan menurut riwayat lain, bahwa Rasulullah SAW. apabila 


98 


telah tampak suatu daerah yang hendak beliau masuki, beliau ber- 
doa: 


9 214 Fa 2 . 2 m4 | 
ata Getar, "- OI AA 2 UNI AK 
Kie K3 : NA Aa BAN aa 5 Sa 

MADA Bp Naa Aka ja 


"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan dari 
desa ini, dan kebaikan dari apa saja yang Engkau himpun di sana. 
Dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukan desa 
ini, dan keburukan apa saja yang Engkau himpun di sana. Ya Allah, 
anugerahilah aku tanam-tanamannya dan lindungilah kami dari penya- 
kitnya yang menular. Dan jadikanlah aku kecintaan penduduk di 
sana, dan jadikanlah orang-orang saleh di antara penduduknya menjadi 
kecintaan kami.” 


Alangkah padat doa-doa tersebut di atas dengan cita siapa 
saja yang hidup di rantau, yang akan singgah di suatu tempat 
yang belum dikenalnya. Doa-doa itu mendorongnya untuk tetap 
bergerak menuju tempat itu tanpa takut-takut, karena dia telah 
berlindung kepada Tuhannya. Dia serahkan nasib kepada-Nya, 
hingga ke manapun bergerak ia merasa tenteram terhadap jaminan 
Tuhan. 

Rupanya Rasulullah SAW.tak pernah berpisah dari tawaj- 
juhnya kepada Allah, dengan memohon belas-kasih dan perlin- 
dungan dari-Nya di persinggahan manapun yang sempat beliau 
singgahi untuk mengaso sebentar lalu berangkat kembali. Karena 
merasa butuh kepada Allah adalah sifat yang tak bisa dipisah- 
pisahkan dari setiap mukmin. Dan dengan sifat inilah seorang 
mukmin kemudian tidak memerlukan siapapun, bahkan dapat 
membentengi diri dari segala ancaman: 

Dari Khoulah binti Hakim: Saya pernah mendengar Rasul 
Allah SAW. bersabda: 


99 


2 Ai h 2 9, P' 
Pe BARA KE 


AN Esa ML A Ih SARAN 
si M3 is As an EA SR PN Ta" ata 


"Barangsiapa singgah di suatu tempat, kemudian mengucapkan, 
TA 'uudzu ....... maa khalag ”, (Aku berlindung dengan kalimat-kali- 
mat Allah yang sempurna dari keburukan apa pun yang Dia ciptakan), 
maka ia takkan terancam apa pun, sehingga ia berangkat dari tempat 
persinggahannya itu.” 


Dan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dalam doa terse- 
but di atas, maksudnya ialah apa yang dengan itu Allah memberi 
anugerah kepada makhluk-Nya dengan sempurna dari gudang rah- 
mat-Nya. Sehingga orang kemudian tak memerlukan kepada se- 
lain Allah. Perhatikanlah firman Allah Ta ala: 


29 23 aa Gan 
BF EA SAI PA Be PA GA 
IV dian 


"Dan telah sempurna kalimat Tuhan-mu yang baik (sebagai janji) 
untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka.” (9.S. Al-A 'raaf 7:137) 


Dan juga firman-Nya: 


2 w 3 2 w 2 
NA AI IE 3 


(NO (esp LAN 


-. 


“Telah sempurna kalimat Tuhanmu, sebagai kalimat yang Ting dan 
adil. Tak ada yang dapat merubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (9.5. Al-An 'aam 6:115) 


Yang dimaksud kalimat ialah alam semesta,—jadi bukan 
kata suruhan ataupun cegahan-—- di mana Allah berkenan memberi- 
kan perlindungan dan kekayaan kepada siapa saja yang berdoa dan 
berharap kepada-Nya. 

Dan dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW. 
di kala bepergian, lalu menjelang malam, maka beliau. mengata- 
kan: 


100 


, Gil we Doha 
Pn ANN AI Cedita Ne 5 Ls : 
pe K3 « & 
Tag 3 Vagina Abs Ah SA bah 
In BAL 
. He DL 29. A3 GEA 
Pagi 
"Hai bumi, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Aku berlindung 
kepada Allah dari keburukanmu dan keburukan apa saja yang ada 


padamu, dan keburukan makhluk apa pun yang ada padamu, dan ke- 
burukan apa pun yang merangkak di atasmu. 


AMA ang ed AA 
v ajah LAN, KN G3. L3gsl 
ar - Me 
AANG 25 AN 
"Aku berlindung kepada-Mu dari binatang buas maupun orang jahat, 
dari ular dan kala, dari penghuni dusun, dan dari ayah dan anak.” 


— Ada yang mengatakan, yang dimaksud ayah dan anak ialah 
Iblis dan keturunannya : 
ara Tan , Tbvd 9202 BAL 
SI KR A3 Paan A0) 39 kog AKA... 
6. Bara Kk. 
“Patutkah kamu mengambil dia (Iblis) dan keturunannya sebaga: pe- 


mimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu?” (O.S. 
Al Kahfi 18: 50). 


Tapi bisa juga: orang-orang jahat dari keturunan Adam. Ka- 
rena ancaman mereka pun harus ditolak, dan permohonan per- 
lindungan dari keburukan mereka pun tercantum dalam Al Our-an. 

Sedang bumi, yang dimaksud ialah tanah terbuka, khususnya 
padang pasir. Karena di sanalah sarang binatang buas, baik yang ter- 
bang di udara maupun yang merangkak di atas tanah. Kita me- 
mang perlu berhati-hati terhadap binatang-binatang tersebut, baik 
yang tengah bersembunyi maupun yang sedang berkeliaran di 
sana. 
Kemudian ketika musafir itu kembali pulang, dan melepas- 
kan kerinduannya kepada kekasih-kekasih yang ditinggalkannya 


101 


selama ini, seyogyanyalah bila ia bersyukur kepada Tuhan, lalu 
mengucapkan: 


ga aa Pe an 

EA pai Ta 5 Kana a NAN 
"Segala puji bagi Allah, yang dengan nikmat-Nyalah segala amal saleh 
dapat diselesaikan dengan sempurna.” 


Kata-kata di atas bisa juga diucapkan tiap kali dapat menye- 
lesaikan pekerjaan dengan mudah. 

Sedang keluarga yang sekian lama menunggu-nunggu keda- 
tangannya, patut mengucapkan: 


DN KAK | 


"Segala puji bagi Allah, yang telah mengumpulkan kekuatan padamu”. 
AA v 2 

LM 2 Rn AK 

Atau: i SANA 


"Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kamu.” 


Dan ada pula riwayat, bahwa Rasulullah SAW. kembali dari 
suatu peperangan. Dan setibanya di rumah, disambut oleh Siti 
Aisyah RA. Tangan beliau begin sambil mengatakan: 


Ca So 


"Segala puji bagi Allah yang telah menolong tuan, memenangkan tuan 
dan memuliakan tuan.” 


Orang tahu bahwa Rasulullah SAW. adalah seorang yang 
paling tekun ibadatnya kepada Allah, paling berharap kepada rah- 
mat-Nya dan paling banyak mengucapkan dzikir dan pujian ke- 
pada-Nya. Oleh sebab itu tak heran bila mereka berdatangan ke- 
pada beliau, meminta beliau berdoa kepada Allah, manakala 
mereka mendapatkan suatu cobaan. Dan bersama Rasul mereka 
berharap Allah akan menurunkan kebaikan: 

Dari Aisyah r.a., ia menceritakan: Orang-orang mengadu 


102 


kepada Rasulullah SAW., karena telah lama tidak turun hujan. 
Rasulullah kemudian menyuruh orang mengambil podium. Maka 
dipasanglah sebuah podium untuk beliau di mushalla (tanah la- 
pang yang akan digunakan untuk tempat pelaksanaan istisga). 
Kemudian beliau menentukan kapan orang-orang harus keluar 
melaksanakan istisga. Ketika bayang-bayang matahari mulai nam- 
pak, maka keluarlah Rasulullah lalu duduk di atas podium, dan 
dibacanya takbir dan tahmid, memuji Allah 'Azza Wa Jalla, 
kemudian bersabda: "Sesungguhnya kamu sekalian telah mengadu 
tentang kegersangan di negerimu ini, dan tentang terlambatnya 
hujan dari saat seperti biasanya, padahal Allah SWT. telah menyu- 
ruhmu berdoa kepada-Nya, dan Dia pun telah berjanji kepadamu 
akan mengabulkan doamu”. Kemudian ucapnya pula: 


YAI. eng ANA anta pagg avil 
rai TAS SA A5 NAN 


- 


Bat IS ah mena PERAN EA NP AA 
ka NG, 


"Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang. Raja di hari pembalasan, Tiada Tuhan selain Allah, 
Dia melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkaulah Allah, 
tiada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Kaya sedang kami ini orang- 
orang yang memerlukan Engkau. Turunkanlah hujan kepada kami, dan 
jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami kekuatan dan sam- 
pai kepada suatu saat ”. | 


Kemudian diangkatlah kedua tangan beliau, dan tidak di- 
turun-turunkannya juga sehingga nampak warna putih dari ketika 
beliau. Dan sesudah itu kemudian beliau membalik tubuhnya 
membelakangi jamaah, sedang selendangnya di balik atau diubah 
posisinya, sementara beliau masih tetap mengangkat kedua tangan- 
nya. Barulah sesudah itu beliau menghadap kembali kepada jama- 
ah, lalu turun dan shalat dua rakaat. 


103 


Seketika Allah 'Azza Wa Jalla mendatangkan awan, guntur 
menggelegar, kilat menyambar-nyambar, dan tidak lama turunlah 
hujan dengan izin Allah Ta'ala. Sedang Nabi SAW. barulah datang 
ke mesjid setelah air mengalir di selokan-selokan. Dan pada waktu 
itulah beliau mengucapkan: 

INI LL e IT LUKA GL PL UYA Th GA 
“ang ANN 2 GIE MAIN 
"Aku bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwa - 

aku ini hamba Allah dan Utusan-Nya.” j 


Pernah terjadi, seorang pemuda yang tak tahu diri bertanya . 
kepadaku, "Apakah kamu mengetahui Allah dengan bukti yang 
masuk akal?” | 

Sambil tertawa, saya menjawab: "Bahkan saya tahu Allah 
lewat percobaan yang bisa dilihat dengan mata kepala”. 

"Apa maksudmu?”, tanyanya kemudian, yang saya jawab: 
"Dengan akalnya, anak pungut itu tahu dengan pasti bahwa dia 
pun punya ayah, meski dia tak pernah melihatnya. Tapi anak 
sah tentu tak memerlukan bukti ini-itu. Karena tiap hari dia telah 
merasakan belaian kasih dan sayang dari ayahnya, pagi dan pe- 
tang. Dia mengenal ayahnya lewat pengalaman yang bisa dilihat 
dengan mata kepalanya, seperti saya katakan tadi.” 

"Kepada Allah saya meminta segala sesuatu, yang siapa pun 
tak ada yang mampu memberikannya kecuali Dia. Dan Allah pun 
kemudian dengan berkah-Nya mengabulkan permintaanku itu. 
Kenapa saya harus tidak kenal akan Dia sesudah itu?” 

"Anjing gila pun dapat dipengaruhi oleh kebaikan manusia, 
kenapa manusia yang berakal tak mampu merasakan kebaikan 
Allah?'. Perhatikanlah para sahabat Nabi tersebut di atas ketika 
dicoba dengan kekeringan. Kemarau yang panjang telah mengan- 
cam keselamatan tanam-tanaman dan anak keturunan mereka. 
Maka berjalanlah mereka menuju Nabi Muhammad SAW. agar 
beliau berdoa kepada Tuhan, untuk kemudian mereka berkumpul 
bersama beliau di tanah terbuka dengan wajah tunduk penuh 
harap. 


104 


Maka tampillah Nabi mengimami mereka, seperti yang biasa 
kita lihat dalam shalat istisga. Belum lagi shalat beliau selesai, 
hujan pun mulai turun sedikit-demi sedikit, memberi kabar gem- 
bira bakal datangnya musim semi yang indah. 

Coba, apa yang akan kamu katakan mengenai iman mereka? 
Sesungguhnya para sahabat itu telah melewati garis iman teoritis, 
meningkat ke tingkat iman yang lebih tinggi dan lebih suci. Bukan- 
kah setelah turunnya hujan, tak ada yang dapat diucapkan Ra- 
sulullah SAW. selain: 

2 / 2h m4 Te 22 -h P2 2 
Sila ana SAE si SEN DA 
"Aku bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwa 
aku ini hamba Allah dan Utusan-Nya.” 


Kesaksian beliau di sini tentu saja lebih dari sekedar keyakin- 
an semata. 

Pernah juga seorang pemuda malang bertanya kepada saya, 
"Kami telah belajar, bahwa materi itu tak bisa musnah dan tak 
bisa diciptakan. Kata-kata ini mengganggu keimananku, kalau 
tidak boleh kukatakan membikin panas telingaku”. 

Saya jawab: "Begini nak, mereka yang menulis kata-kata 
tadi, sebenarnya hanya mengungkapkan separo saja dari apa 
yang mestinya mereka ketahui, yaitu setelah yang separo itu 
mereka ubah dari posisi yang sebenarnya”. 

"Sesungguhnya Tuhan yang memiliki materi itulah yang 
takkan musnah dan tak bisa diciptakan. Adapun saya, kamu dan 
kita semua ini ada setelah asalnya tidak ada. Kita semua tidaklah 
azali. Perhatikanlah, siapakah yang menciptakan kita dalam pe- 
rut ibu? Ada kira-kira 3 kg. peralatan yang memenuhi rongga 
perut, terdiri dari daging. Inikah yang mendesak bayi hingga ke 
luar, lalu menjerit sambil menarik panas setelah udara dari luar 
menyusup ke dalam gelembung-gelembung paru?” 

Sebenarnya kita tak perlu menghargai ocehan orang-orang 
tolol itu, dengan teori-teori apapun yang mereka buat. Biarkan 
mau apa kaum materialis itu. 


105 


Memang anak kecil itu menyangka bahwa gambar yang ber- 
gerakwerak dalam kaca itu bergerak sendiri, atau karena gerakan 
permukaan kaca itu sendiri yang memang licin. Tapi tak lama se- 
telah ia sadar, iapun mengerti bahwa gerakan tersebut datangnya 
justru dari tubuh di luar kaca yang mempengaruhi gambar dalam 
kaca, bukan dari gambar itu sendiri yang sebenarnya hanyalah 
bayang-bayang dari tubuh. 

Dalam hal ini banyaklah bangsa-bangsa yang dikarenakan 
masih kekanak-kanakan cara berfikir mereka, hingga beranggapan 
yang tidak-tidak mengenai materi, yaitu ketika akalnya sudah 
buntu dan tidak bisa berfikir lagi. Padahal kalau kita tanyakan, : 
siapakah yang membuat ragam yang berbeda-beda pada sidik jari 
kita? Benarkah yang membuat kulit itu tangan itu sendiri? Tidak, 
karena semua itu hasil ciptaan, bukan pencipta. 

Baiklah kita tinggalkan saja dunia tubuh kita dengan segala 
keindahan yang ada padanya. Kita beralih kepada dunia yang le- 
bih tinggi lagi, yaitu siapakah yang menciptakan kecerdasan dan 
ketololan pada akal kita? Atau siapakah yang menciptakan kece- 
robohan dan ketelitian pada tabiat kita? Lihatlah sekeliling anda, 
adakah tentara tak dikenal yang memotori pekerjaan tersebut? 
Manusiakah atau unsur lain? 

Sebenarnya hanya orang-orang yang tolollah yang dengan 
sengaja tidak mengakui adanya Allah, dan dengan ketololannya 
yang amat sangat pura-pura tidak tahu akan adanya kekuasaan 
yang maha luhur. Tapi itupun masih mendingan, karena yang lebih 
mengherankan, dengan berbuat begitu orang justru ingin dikatakan 
pandai, maju atau sebutan apa lagi yang lain. 

Memang, ingkarnya manusia terhadap perbuatan Allah pada 
semesta alam-Nya, bukanlah peristiwa baru. Sejak dahulu banyak 
manusia yang menisbatkan perbuatan Allah itu kepada gejala alam 
paling nampak yang ada di sekelilingnya, seperti halnya anak kecil 
menisbatkan bayangan yang ada dalam cermin, kepada cermin: 

Zain bin Khalid Al-Juhanni mengatakan, Rasulullah shalat 
Shubuh bersama kami di Al-Hudaibiyah —sehabis turun hujan 
pada malam itu--. Sesudah shalat kemudian beliau menghadap 


106 


kepada jamaah, lalu bertanya: "Tahukah kalian apa yang dikata- 
kan Tuhanmu?” 

— "Allah dan Utusan-Nya-lah yang lebih tahu,” jawab orang- 
orang. 

Maka bersabdalah beliau: Allah berfirman, ”Di antara hamba- 
hamba-Ku pagi ini ada yang beriman kepada-Ku, dan ada pula 
yang kafir. Orang yang mengatakan, hujan kita ini berkat anugerah 
dan rahmat Allah jua, itulah yang beriman kepada-Ku dan kafir 
terhadap bintang-bintang. Adapun yang mengatakan, hujan kita 
ini karena arus begini, begini, itulah yang kafir terhadap Aku dan 
beriman kepada bintang-bintang”. 

Bahwasanya orang-orang yang menyangka segala sesuatu 
itu terjadi di luar takdir Ilahi dan kekuasaan-Nya yang Maha : 
Tinggi —yang rupanya banyak dilakukan oleh manusia masa kini-- 
itulah yang benar-benar kafir. Adapun mereka yang mengakui, 
bahwa Allah itu Pencipta segala sesuatu dan Pemberi setiap anu- 
gerah, itulah orang-orang yang benar-benar mukmin, baik peris- 
tiwa yang ada pada alam semesta ini mereka nisbatkan kepada 
Allah, ataupun secara majazi mereka nisbatkan kepada makhluk- 
"Nya. Mereka masih tetap mukmin, jangan ragu-ragu. Artinya, 
bila ada orang mengatakan, musim panas telah membuat buah- 
buahan pada masak, sedang yang dia maksud bahwa cuaca yang 
panas telah menjadi sebab masaknya buah-buahan, maka jelas 
orang itu masih mukmin, dan tidak berarti dia ingkar kepada 
Allah. Karena orang itu masih mengakui bahwa Allah-lah yang 
telah mengeluarkan tanam-tanaman dan menganugerahkannya 
kepada makhluk-Nya. Lain halnya kalau orang itu dalam hati dan 
fikirannya tidak mengakui Allah sebagai Pencipta, sedang segala 
peristiwa dia nisbatkan semata-mata kepada penyebabnya yang 
terdekat, dan tak mau mengakui ke-Tuhanan Allah di balik sebab- 
sebab yang nampak. 

Dalam pada itu Nabi SAW. dalam berbagai kesempatan telah 
menyingkapkan tabir yang menyelimuti sebab-sebab biasa, dan di- 
terangkan pula apa fungsi dari sebab-sebab tersebut agar fikiran 
orang langsung berkait dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan nampak 


107 


pada mata kepala mereka. Dan dengan rahmat-Nya, Allah 'Azza 
Wa Jalla sendiri kadang-kadang menahan apa yang sangat diperlu- 
kan manusia. Maksudnya supaya mereka cepat-cepat bersimpuh 
di depan pintu-Nya, memohon dengan sangat kepada-Nya. Hingga 
ketika Allah akhirnya mengabulkan permintaan mereka, maka hal 
itu akan lebih membangkitkan rasa syukur dalam hati mereka, 
dan pulanglah mereka dengan iman yang semakin bertambah. 
Untuk itulah kiranya shalat Istisga, shalat Hajat maupun shalat 
Istikharah disyari'atkan. 

Saya lihat orang-orang Mekah, bila hujan lama tak turun, 
mereka cepat-cepat melakukan shalat, dan dengan suara keras 
mereka memohon pertolongan Tuhan. Maka hanya beberapa hari 
saja kemudian turunlah hujan dari langit. 

Dan dalam sejarah kita lihat bahwa di masa Rasul Allah SAW. 
permintaan hujan itu langsung dikabulkan begitu doa dipanjatkan. 
Belum lagi Nabi SAW. selesai berdoa, maka langit pun mulai ber- 
gema, dan sesudah itu mengalirlah sungai-sungai. 

Tapi aneh, di Afrika timur dan barat terjadi kekeringan mera- 
jalela. Kota-kota dan desa-desa beserta penduduk yang ada di sana 
hancur. Namun tak seorang pun berfikir untuk melakukan shalat 
Istisga. Agaknya mereka sudah tidak kenal Tuhan lagi dan tidak 
memerlukan-Nya. Dan memang begitulah ciri-ciri peradaban 
materialis beserta ekses-eksesnya yang telah berhasil diboyong 
oleh kaum penjajah ke negeri-negeri jajahan. : 


108 


p 
KESUSAHAN HIDUP 


Manusia memang takkan terlepas dari sunatullah baik senang 
atau susah. Bahkan karena kesusahan yang dideritanya, kadang- 
kadang sampai merasa tak berdaya. Tapi tidak jarang bila manu- 
sia mendapat kemenangan, ia menjadi lupa daratan. Sedang bagi 
orang yang beriman, ia dituntut untuk bersikap wajar, jangan 
merasa kecil hati tapi jangan pula keterlaluan. Jadilah orang yang 
bersikap pertengahan. Karena selagi manusia hidup, ia takkan 
habis-habisnya menerima cobaan. Dan agaknya begitulah tabiat 
hidup di dunia ini. 

Penderitaan, sebenarnya membukakan manusia akan kele- 
mahannya. Dan bagi orang yang mau berfikir, penderitaan justru 
mendorongnya untuk segera berdiri di depan pintu Tuhan, menge- 
tuk-Nya, meminta selamat kepada-Nya dan memohon belas ka- 
sihan. Dalam hal ini orang mukmin disuruh kembali kepada Allah 
lantaran cobaan apa saja, meski tidak seberapa. Sabda Rasulullah 
SAW. 


1 LL 


- an AA 3 
AG dn pb 


£ 


PA YAA 2 3.7 
ha 


Ta aga. G 
Sea 


——- 
"Bacalah 'istirja' ” (Innaa lillaahi Wa Innaa ilaihi raaji'uun) oleh siapa- 
pun di antara kamu dalam segala musibah, sampai ketika tali sepatu- 


nya terlepas sekalipun. Karena itupun termasuk musibah.” 


Bila cobaan dirasa sangat berat, maka permohonan kita 


109 


untuk mendapatkan perlindungan Allah pun harus semakin 
kuat, semakin lama. 

Dari Tsauban, bahwa Nabi SAW. bila menghadapi sesuatu 
yang mencemaskannya, maka beliau mengucapkan: 


|) $ 
BIA INA 


"Dia-lah Allah, Allah Tuhanku, tiada sekutu ea 5 


Dan begitu pula manakala sahabat-sahabatnya merasa cemas, 
beliau mengajari mereka membaca: 
LX eat 


7 P ag, 
DA ag ole AD NAMA MAA 
TAI aan 
"Aku berlindung dengan PA Na Allah yang Manah dari 


murka-Nya, dari keburukan hamba-hamba-Nya, dari godaan-godaan 
syaitan, dan agar mereka tidak datang kepadaku.” 


Sedang menurut riwayat dari Zaid bin Tsabit ra. dia menga- 
takan: Pernah saya mengadu kepada Rasulullah SAW. bahwa aku 
sukar tidur. Maka beliau Dean aa Bacalah 

£ 


Apt LA, Lipa AK spg 


- Perang "ayat Api “533 GA tiga 


"Ya Allah, bintang-bintang bisa sn dan semua mata bisa tenang 
(tertidur), sedang Engkau tetaplah hidup juga, tiada tertimpa kantuk 
ataupun tidur. Ya Hayyu ya Oayuum, tenangkanlah malamku ini, 
dan tidurkanlah mataku ”.” 


Nasihat Nabi itu aku laksanakan, maka Allah 'Azza Wa Jalla 
menghilangkan kesulitan yang aku alami itu. 

Pada doa tersebut di atas jelas bahwa Rasul yang mulia itu 
mentakwilkan ayat kursiy, yakni kalimat-kalimatnya yang pertama. 
Disuruhnya orang yang memerlukan tidur lelap itu untuk meng- 


110 


hadap sendiri kepada Raja (Allah) yang mengatur semua penghuni 
malam dan siang, tanpa lalai biar sekejap. Karena bila seseorang 
mau menghadap Tuhan Penguasa kerajaan langit dan bumi Yang 
Maha Perkasa, di kala ia mengalami kelemahan, ia pasti takkan sia- 
sia. 

Dalam pada itu Allah sendiri telah menyuruh kita berdoa 
kepada-Nya dengan menyebut nama-nama-Nya yang indah (al- 
Asma al-Husna), karena Dia suka dipuji. Sampai dalam hadits 


pun tersebut: La 
2 7 LAN AL Ke 
1 P3 SIA ah 


"Janganlah kamu bosan-bosan menyebut "Ya Dzal Jalali Wal Ikraam” 
(Wabai Tuban Yang Maha Besar dan Maha. Mulia).” 


Dan telah kita katakan di atas, bahwa Nabi SAW. adalah 
orang yang paling kenal akan Allah, paling takwa kepada-Nya dan 
paling tahu mana tempat-tempat dalam alam semesta maupun 
kehidupan, di mana kita patut memuji Allah dengan asma-asma- 
Nya yang indah. Dan juga beliaulah orang yang paling bersabar, 
bersyukur, hormat dan memuji di mana perlu. 

Para ahli sejarah yang sempat menyelidiki perjalanan hidup 
beliau yang mulia itu tahu, bahwa pengalaman yang pernah beliau 
alami baik sebelum maupun sesudah kerasulannya, itulah agak- 
nya yang mematangkan kepribadiannya sebagai insan kamil, 
hingga takkan ada lagi pribadi seperti itu di dunia. Karena tak 
bisa kita bayangkan adanya seorang makhluk lain —dari golongan 
manapun— yang demikian tulusnya kepada Allah, meski Allah 
bisa saja memilih seorang kekasih lain, kalau Dia kehendaki. 

Namun pilihan Allah telah jatuh kepada beliau. Sedang apa- 
bila Allah telah memilih dan mencintai seorang hamba-Nya, maka 
ditimbulkan-Nya peristiwa-peristiwa yang akan mengangkat dera- 
jat dan menambahi pahalanya. Dan peristiwa-peristiwa tersebut 
pada umumnya merupakan peristiwa-peristiwa besar lagi berat 
yang tidak memberinya kesempatan berleha-leha dan berenak- 
enakan. 


Tag 


Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW. adalah seorang ke- 
kasih Allah yang memulai hidupnya sebagai anak yatim yang me- 
merlukan belas kasihan seorang penanggung. Tapi Allah kemu- 
dian memberinya perlindungan. Begitu pula ia awali hidupnya 
dalam kebingungan, tak tahu jalan mana yang mesti ia tempuh, 
dan tidak mengerti sama sekali untuk apa sebenarnya hidup ini. 
Namun Allah pun kemudian mengajarinya dan memberinya pe- 
tunjuk. Dan dimulainya kehidupan ini sebagai orang yang fakir. 
Untuk hidup ia harus bersusah payah. Ia harus pergi ke mana saja 
mencari rizki, untuk memelihara wajah dan kehormatannya. Dan 
Allah pun kemudian memberinya kekayaan. h 

Adapun gambaran tentang awal kehidupan dari beliau SAW. 
dan peristiwa apa yang merupakan buah dari awal kehidupan yang 
sengsara tersebut dapat kita baca pada firman Allah Ta'ala: 


aa ian Me 
GM AAN APA HE IE Ce NE HD Cr 


WA pw 22, 


NA en . 2325 Say ve 


"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia lindungi 
kamu. 

Dan Dia dapati kamu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberi- 
kan petunjuk. 

Dan Dia dapati kamu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia mem- 
berikan kecukupan. 

Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang- 
wenang. 

Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kemu meng- 
hardiknya. 

Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nye- 
butnya (dengan bersyukur)”. (O.S. adh-Dhuhaa 93:6-11). 


Nikmat inti, di antara ketiga nikmat Allah itu —sebagaimana 
dapat anda baca dalam dialog antara Tuhan dengan hamba-Nya 


112 


yang saleh itu pada ayat tersebut di atas—, ialah nikmat mendapat 
petunjuk (hidayah) setelah diliputi kesesatan. Dan tentang nikmat 
ini, agar lebih jelas dan dapat diketahui hakekatnya, pasa dite- 
camgkan dalam satu Surah tersendiri, yaitu pada Surah ”al-Insyi- 
rah”, Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. lahir dan tumbuh 
dalam suatu lingkungan kejahiliyahan yang sarat dengan bermacam- 
macam keterbelakangan. Namun betapapun buruknya, lingkungan 
seperti itu masih lebih bersih dan lebih baik daripada masyarakat 
Ahli Kitab yang telah dipenuhi dengan berbagai kepalsuan dan ke- 
munafikan. Tentu saja kedua-duanya tidak ada yang baik. Oleh 
karena itu Nabi membenci tradisi-tradisi Jahiliah, dan juga tak 
mau menerima penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan 
oleh orang-orang Nasrani maupun Yahudi. Dengan fitrahnya yang 
bersih beliau menyingkir jauhjauh. Dadanya serasa sesak memi- 
kirkan nasibnya dan nasib orang-orang di sekelilingnya. Karena dia 
merasa tak mampu memberi ilmu apapun kepada orang lain, bah- 
kan kepada dirinya sendiri. Jadi dari manakah ilmu yang kemudian 
beliau peroleh? 

Sebagai manusia yang berperasaan halus, Nabi Muhammad 
SAW. merasa sedih melihat krisis-krisis moral dan cara berfikir. 
Hingga beliau rasakan hidup ini lebih sempit daripada lubang ja- 
rum. Ia tak terhibur lagi dengan kenikmatan dunia, berapapun 
banyaknya, andaikan ada. Demikianlah keadaan Nabi Muhammad 
SAW. hingga akhirnya datanglah wahyu kepadanya. 

Dan dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman kepada beliau: 


Geleng GA ata EN 


"Bukankah Kami telah melapangkan untukmu san 7 (OS. al- 
Insyirah: 1). 


Yakni dengan dibanjiri hekekat-hakekat kerohanian yang 
Kami ilhamkan ke dalamnya. 


& Badan, Wa KA PA PIA 


113 


2 


"Dan Kami telah rsengbilangkan daripadamu bebanmu, 


(yakni dengan menghilangkan beban berat yang pernah me- 
nyusahkan kamu hingga kamu tak betah diam, kebingungan dan 
akhirnya pergi menjauhi orang banyak). 


"yang memberatkan punggungmu ”. 


Begitu beratnya hingga dalam keadaan sedih memikirkan diri- 
mu dan nasib masyarakatmu, kamu menyingkiri mereka. Kamu se- 
sali kelemahanmu dan terasingmu dari dunia sekelilingmu. 

Namun akhirnya Allah memilihmu sebagai orang yang paling 
tinggi derajatnya di antara sekalian manusia pilihan Tuhan, pe- 
nyempurna bumi dan langit, agar Dia tunjuki kamu, dan dengan 
perantaraan kamu Dia hendak menunjuki seluruh jagad: 


: AZ Aan LUH bhi 
G Shang) 1 SS M3 
“Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu.” 


Termasuk Undang-undang (sunnah) hidup ialah bahwa usaha 
yang dilakukan dengan kesungguhan dan ketabahan, akhirnya 
akan berhasil: 

Tan Pa 233 


(1-0 2m rs, SN ON jang NG 


“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada bana n sesung- 


» 


gubnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 


Oleh karena itu kamu dituntut, sesudah selesai melakukan 
sus"u pekerjaan, hendaklah memulai dengan pekerjaan lain, jangan 
malah beristirahat : | 


Ta La KA 
(AN 2Ietay 0 . BN OA 9. sa SEA 


"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah 


114 


dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain: dan hanya kepada Tuhan- 
mu lah hendaknya kamu berharap”. (O.S. al-Insyirah 94: 1-8). 


Demikianlah yang kita saksikan bagaimana Allah memberi 
perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. setelah menjadikan- 
nya yatim, memberinya petunjuk setelah dibiarkan kebingungan 
hingga tak bisa berbuat apa-apa, dan memberinya kekayaan se- 
habis mengalami kekurangan. 

Agaknya penderitaan-penderitaan yang telah beliau alami 
dalam hidupnya, telah mampu menempanya hingga beliau men- 
jadi orang yang sangat perasa terhadap penderitaan yang dialami 
orang lain. Beliau terharu bila melihat penderitaan orang lain dan 
segera menolongnya atau minimal meringankannya. Perasaan be- 
liau, begitu halusnya hingga dapat merasakan penderitaan apapun, 
baik penderitaan jasmani ataupun rohani, dengan sungguh-sung- 
guh beliau ingin melenyapkan semua penderitaan dari hidupnya 
maupun kehidupan orang lain. 

Tapi siapakah gerangan yang beliau harap dan beliau minta 
perlindungan di kala mendapat serangan malapetaka dan pende- 
ritaan? Allah sajalah yang beliau minta, bukan kepada yang lain. 
Karena Dia-lah benteng Yang Aman dan tempat perlindungan 
yang kokoh. Dan oleh karenanya Dia-lah yang senantiasa beliau 
sebut-sebut dan beliau seru dengan sopan, tak pernah bosan. 

Tatkala ia berseru kepada Tuhannya dengan mengucapkan 
asma-asma-Nya yang indah, sebenarnya beliau tengah mengajari 
jutaan umatnya, maka ikutilah cara ini, dan inilah cita-cita yang 
sebenarnya, maka capailah: 

Li 2 “2 
O AAN NAM age LA, ASP K2 ae Mag 
AL an 


Pen (2 2 
UN 3250. BLU RIG bd Senen » 


"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, 
maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 
permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka 
hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah 


115 


mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenar- 
an” (O.S. al-Bayarah 2: 186). 


Nabi Muhammad SAW. tidaklah seperti halnya dukun yang 
berkata kepada orang yang sedang celaka, "Kemarilah! Dan akui 
dosa-dosamu, aku akan mengampuni kamu. Kemarilah! Dan kata- 
kan apa yang membuatmu susah, aku akan meringankannya dan 
membuatmu gembira”. Tidak. Bahkan yang beliau katakan, 
"Berdoalah kamu kepada Allah bersamaku. Mintalah kepada-Nya 
apa yang kamu perlukan. Sedang aku, kamu dan siapapun yang 
ada di bawah kolong langit ini sebenarnya hampa belaka, andai- 
kan Allah tidak menghendaki kita jadi sesuatu. Dia-lah sebenar- ' 
nya yang akan menyelamatkan, dan tak seorang pun dapat lolos 
dari-Nya, dan Dia-lah yang memberi keputusan tanpa ada yang 
dapat menolak keputusan-Nya : 

Sa ang Ata RL San UK AN 2 Dad 

AN Patah HI AVY AN SAN Saga Map 
Pa Ob LIGA 

NN 3) AA SE PL 

Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tak 

ada yang dapat menghilangkannyd melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia 


mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap- 
tiap sesuatu.” (O.S. al-An aam 6: 17). 


Kemudian patut kiranya kamu cantumkan di bawahini be- 
berapa doa yang pernah diucapkan Nabi, sedang beliau ingin agar 
kaum mukminin bertagarrub kepada Allah dengan mengucapkan- 
nya berkali-kali : 

LAI An AA 22 P3 LIA 0 LI 

IN Ap Ana 3. AA S Lega SL San 


& AA LEAN LL alan ILY LT wgaa 
“yk . Vo TanNgu - 29 Pan WTP 
AN Get LA gal ia da PN 
"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu hal-hal yang me- 
nyebabkan belas-kasih-Mu dan memastikan ampunan-Mu, selamat dari 


dosa apa pun dan keuntungan dari tiap-tiap kebaikan, memperoleh 
surga dan selamat dari neraka.” 


116 


A11 3? Ao sda IPL ALOR 0 
SA NIA 25 soo basal) 


- £ 2 2 2 
PEN LE EKA IK, 
MEN An LA 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelaparan, 
karena kelaparan adalah kesusahan seburuk-buruknya. Dan aku berlin: 
dung kepada-Mu dari khianat, karena khianat itu kelakuan sejelek-je- 
leknya.” 


24 PL Ag 
"Ya Allah, ilbamkanlah Maa Na dan edan aku dari 
keburukan diriku sendiri.” 
LL 2024 neip « aa — PA se, w 

"Ya Allah, Sesuka aku Iyan Dan dari pen s0- 

pak, gila, kusta dan penyakit-penyakit ganas yang lain. ? 
“Lo? Ae ag” 3 24 uk? Ip A3 bai ALA 
NATA 9 PA EN EA he LNG Ta 
2LwL 1 
ran 
"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 


pendengaranku, dari keburukan penglibatanku, dari keburukan lidah- 
ku dan dari keburukan hatiku.” 


La AL EN NM NA La AL AK LK 
335 E kerna A9 JEM Aing oya S3 ay h 


Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari bencana ne- 
raka, siksa neraka dan dari keburukan kekayaan maupun kefakiran. ” 


2011511 PARA KS 
.A II IK ORG 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari akhlak, per- 
buatan maupun keinginan yang buruk.” 


21 Yi Pe at « Ta P2 op (Ge ana ” Para 
Ker APN AP 
JAS 20813 Keaip va 23 &: 


117 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, 
kemalasan, kekikiran, kerentaan dan siksa kubur.” 


Dag IPL 5 1L 22 Ca 
KENA KE NG 33 2 GA oma 2 
Gx, 


Ya Allah, berilah ketakwaan pada diriku dan sucikanlah ia. Engkau- 
lah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah pemimpinnya dan 
tuannya.” 


S3 ag RAI ara ran SIAK 
Ker P. Ed 2 2 Sah £ 361 :g . 

LIL yag. EN 
"Ya Allah, sesungguhnya aku laa kepada-Mu dari ilmu yang 


tiada bermanfaat, dari hati yang tiada khusyu' dari majan yang tak 
kunjung merasa puas dan dari doa yang tak terkabulkan.” 


7 4 en Aa 7 
3 ana 2E IS 3329 OA ITS 353 1 bnr 
- 5, 2 aa A H3 2, 
"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari “OA nik- 


mat-Mu, hilangnya kesehatan yang Engkau berikan Kesusahan yang da- 
tang secara tiba-tiba dan dari seluruh kemurkaan-Mu. 


5 se 3 331 0 G3 
YEN AA BIAN 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 
perbuatan yang telah aku lakukan maupun keburukan perbuatan yang 
" belum aku lakukan.” 


3 Fa aa PP AL 
MEN SAN Aa Ikan Seken 
"Ampunilah aku atas kekeliruanku, kebodohanku, keterlanjuranku 


dalam urusanku dan apa saja yang lebih Engkau ketahui daripada diriku 
sendiri. ” 


suasa Ne. Haa Ane 3. Sa rda 


118 


"Ampunilah aku atas keterlaluanku, senda gurauku, kekeliruanku 
maupun kesengajaanku, yang semua itu ada padaku.” 


Sa: TAKE L 4 Ka SSL IA 
Peraga Bai aa 


"Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menganiaya diriku sendiri, 
padahal tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau jua. Maka am- 
punilah daku benar-benar (dengan ampunan) dari sisi-Mu, dan kasihani- 
lah daku. Sesungguhnya si mui Yang Maha Pengampun lagi Maba 
Belas Kasihan.” 


Ka 3 
sd anjing JAM Ag 
"Ya Allah, tunjukilah aku dan betulkanlah aku.” 


PN an JO ENG Pena 3 
25 aa sana Iin ja Peter al ? 2. 
- SE IE, RE 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, 
kemalasan, hati yang pengecut, kekikiran dan kerentaan. Dan aku ber- 
lindung kepada-Mu dari siksa kubur. Dan aku berlindung kepada-Mu 
dari bencana di kala hidup dan mati, dari hutang yang bertumpuk-tum- 
puk dan paksaan orang. 


SEN 


“S3 3 SAN sda dat 


"Ya Allah, ampunilah daku, kasihanilah daku, berilah aku kesehatan 
dan berilah aku rizki.” 


BE SS Ia tah 


"Ya Allah Penguasa hati, jadikanlah hatiku taat beban : 
22 924 xi” 21 ba 13 
Ka Nor ARE 39 IN Ke 3 dg Gi ae 


119 


IN ESA 


"Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari cobaan yang 
berat, kesengsaraan yang hebat, keputusan yang celaka dan serangan 
musuh.” 


3 ? pa 26an 
TENTU 9 Ida, SG gas 
”Ya Allah, ampunilah daku, kasihanilah daku, tunjukilah daku, berilah 
aku kesehatan dan berilah aku rizki.” 


TN ane? Lha AA BAN Ta 
- SAS AN GEN Awie YAH 
"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwa- 
an, keselamatan dari yang haram, dan juga kekayaan ” 
) 


AL 7 w, 
KANGEN AN ES AN 


- 

2—3 

”Ya Allah, ampunilah daku atas semua dosa-dosaku, yang kecil maupun 

yang besar, yang dulu maupun yang akan datang, yang ketahuan mau- 
pun tersembunyi.” 


Aap aa et ? 3d 

Ne PAK Na sana de Asset alaan 
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rupa yang 
jelek, rizki yang sulit dan akhlak yang buruk”. 


KN Ba LL ALL AAL KU aIba 
"Ya Aneh sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perpecahan, 
kemunafikan dan akhlak yang buruk.” 


PB AN Anak SI 1 K2 AAN 
? AA 2 Loan AIM AL SA 
aa 5 (GAS AN d9 10 73 
AN NN 23 3 PM 29.2 
KN Pen PENA Aan ba, A3 
P2 PIL WI Para 
ae 53, Se se SP 

120 


"Ya Allah, bagi-mu-lah segala puji seluruhnya, dan kepunyaan-Mu 
pula kerajaan ini seluruhnya, dan pade tangan-Mu jua kebaikan selu- 
ruhnya, yang terang maupun yang rahasia, dan bagi-Mu-lah segala puji, 
Engkau sungguh Maha Kuasa atas segala sesuatu, ampunilah daku atas 
segala dosa-dosaku yang telah lewat, dan peliharalah daku pada sisa 
umurku, dan bimbinglah aku kepada perbuatan-perbuatan suci, yang 
dengan itu Engkau redhai aku, dan berilah aku tobat.” 


, Pa 
3 SATA as ANGYAN SL aga 
3 224 "ah 20 AL £ » 
MA MIN ad Ing Era PE 
KA SAI IIS VE, AK La An (2 PON | 


LP 


- Sa / G 

KAN 32 LN IG Na 
"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kebutuhan 
selain kepada-Mu, dan dari tunduk selain kepada-Mu, dan dari rasa 
takut selain kepada-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berkata 
bohong, atau bergelimang dosa, atau berbuat durhaka terhadap-Mu. 
Dan aku berlindung kepada-Mu dari serangan musuh, penyakit berat, 
cita-cita yang kandas, hilangnya kenikmatan dan datangnya keseng- 
saraan.” 


14 aga 3 ba Tp LA LOL 2 34 » PAN Ira 
AA A3 AN aa 203 3elul cal 


— 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu Tar kerusakan 
dan keletihan, dan aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dalam 
perjalanan dan kesialan bila kembali.” 


AE 0m BKO AA Pi Ie TTud AA " RJ 
PI IN KAI 2G PAN 


' 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari condong ke- 
pada kesesatan dan gelisah, dan aku berlindung kepada-Mu dari tamak 
yang tidak pada tempatnya.” 


121 


122 


' | 
& KL AP IIA LI 
As F3 33 “w 
WS Uas ane Ka sea 
us " 
"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dat Ka fitnah, 


yang nampak maupun tersembunyi, dan aku berlindung dengan kali- 
mat-kalimat Allah "yang sempurna dari keburukan ik aa ? 


Y. Ang NP 29 Lu ea GA B1 3y 
NG (HA ARTA ALAN 
EN Is 233 Er 2515 Anne L 13) -. 
29 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu, jangan sampai 
aku menganiaya atau dianiaya, atau aku berbuat durhaka atau didur- 
hakai, atau aku melanggar hak atau dilanggar hakku.” 


KAN EN AO IN AAN Tan 


Pan 2171 LL LL AA 
33 ala S0 4 CA AN FS Ka Fa! 
SN San 209 3 4 2wAL ka MI 9 BL 
KE N ADAYA UPT TON SP 9 
"Ya an jadikanlah aku senantiasa mengabdi kepada-Mu, senantiasa 
ingat kepada-Mu, senantiasa bersyukur kepada-Mu, senantiasa patuh 
kepada-Mu, merendah diri, tobat dan bertawakkal kepada-Mu. Tuhan- 
ku, terimalah tobatku, cucilah dosaku, perkenankanlah doaku, man- 
tapkanlah hujjahku, tunjukilah hatiku, betulkanlah lidahku dan buang- 

lah dendam dari dalam dadaku.” y 


CAKAS SEL ET SG AS, Lega 


"Ya Allah, tambahilah anugerahkan kepada kami, jangan Engkau ku- 
rangi, dan muliakanlah kami, jangan Engkau hinakan, dan utamakan- 
lah kami, jangan Engkau utamakan orang lain daripada kami, dan jadi- 
kanlah kami redha dan diredhai ” 


Doa-doa tersebut di atas cukuplah sebagai contoh betapa 


hangat perasaan Rasulullah SAW. ketika ia bertawajjuh kepada 
Tuhannya. Kemudian sebelum kita lanjutkan penelitian kita ten- 
tang sebagian dari contoh doa-doa tersebut marilah kita tanya- 
kan, pernahkah ada dalam sejarah lima benua seorang anak manu- 
sia yang mencintai Tuhannya Tabaraka Wa Ta'ala dengan cinta 
sepanas yang dialami Rasulullah SAW.? 

Pernahkah ada dalam sejarah lima benua seorang pengibadat 
yang membisikkan kata hatinya kepada Allah dengan kata-kata 
yang lebih tulus daripada doa-doa tersebut diatas? Hai orang- 
orang yang heran kenapa kami mengikuti jejak Nabi Muhammad 
SAW, coba, manusia mana yang dapat menyamai dia, yang demi- 
kian erat hubungannya dengan Allah SWT. Biarlah kami ikut dia 
saja? Bahkan kita menyesal, kenapa mereka tidak mengenal pri- 
badi Nabi Muhammad SAW. hingga memusuhinya, dan heran be- 
tapa gelap kepicikan yang menutupi mereka hingga tidak menge- 
nalnya. 

Pada saat hati manusia membisikkan kalimat Tauhid dan 
pujian kepada Allah, meniru denyut hati Nabi Muhammad SAW. 
—yaitu bila mereka mau mengikuti jejak beliau—, sedang anggota 
tubuhnya tunduk dan bangkit, mengikuti cara ruku' dan sujud 
yang pernah beliau lakukan, pada saat itulah kondisi mereka yang 
paling suci dan paling mulia. Karena hanya Nabi Muhammadlah 
yang patut dicontoh sebagai manusia sempurna dalam ketulusan- 
nya ketika berdzikir dan taat kepada Allah. 

Andaikan semua yang menguasai hati manusia itu kita anggap 
berhala, apa itu harta, nafsu, cinta kepada diri sendiri maupun 
orang lain, maka Nabi Muhammad lah orangnya yang telah meng- 
hancurkan semua berhala itu, dan dialah yang telah menyingkirkan 
bayangan apapun dari mata manusia, selain kesadaran akan adanya 
kebesaran dan keagungan Ilahi. | 

Di belakang pribadi yang takwa dan bersih itulah berderet ba- 
risan orang-orang yang patuh kepada Allah yang tiada terhingga 
banyaknya, sedang hati mereka masing-masing percaya akan ke- 
ampuhan doa yang mereka bisikkan kepada serai 


AK MTA G dakukan 


123 


"Ya Allah, jadikanlah aku tetap mengabdi kepada-Mu, senantiasa ingat 
kepada-Mu, senantiasa bersyukur kepada-Mu . . . dan seterusnya “. 


Adapun doa-doa yang kami cantumkan di sini, antara lain 
menunjukkan: 

Pertama: bahwa Rasulullah SAW. tidak menyukai penyakit, 
terutama penyakit berat. Ya, siapalah yang menyukai kanker atau- 
pun demam, apapun jenisnya. Bahkan menyukai kesehatan itu 
sebenarnya fitrah yang telah dianugerahkan Allah kepada siapa 
pun, dan hanya orang tolol sajalah yang menyukai penyakit. 
Oleh sebab itulah kita lihat Rasulullah SAW. berdoa kepada Allah, 
memohon kesehatan indra dan seluruh anggota tubuh, dan memo- ' 
hon perlindungan kepada-Nya agar dihindarkan “dari penyakit, 
kelemahan dan kerentaan di masa tua. Sementara itu kita lihat 
dalam sejarah hidup beliau, ternyata beliau adalah seorang yang 
bertubuh kokoh, mampu menerjang lawan, perjalanan sejauh 
apapun mampu ditempuhnya tanpa mengenal payah, dan sanggup 
pula memanggul beban perjuangan tak kenal mundur. 

Maka heranlah kita kalau ada orang yang masih beranggapan 
bahwa badan yang kurus kerempeng dan kumal itu termasuk tanda 
ketakwaan seseorang. Rupanya anggpan yang naif seperti ini telah 
muncul pertama-tama di kalangan kaum Hindu. Kemudian oleh 
orang-orang Nasrani dimasukkan ke dalam unsur-unsur kepende- 
taan, kemudian oleh sebagian kaum Sufi yang tolol dimasukkan 
ke dalam Islam. Dan akhirnya timbul anggapan pada sebahagian 
mereka, bahwa “kejantanan” itu merupakan cela pada manusia, 
atau penghalang bagi perkembangan rohani. Seolah-olah orang 
lemah syahwat dan semisalnya itulah yang akan dapat naik dera- 
jatnya seperti malaikat, berkat kelemahan seksnya. 

Padahal Nabi Muhammad SAW. sendiri —sebagai orang yang 
paling patut menjadi teladan— ternyata tidak mengingkari logika 
alam. Dan hal itu bisa kita lihat ketika beliau memohon dijauh- 
kan Allah dari berbagai bencana dan penyakit. Setelah kita berdoa 
tapi masih juga mendapat cobaan, maka kita harus bersabar dan 
berserah diri kepada kehendak Allah, sambil mengucapkan seperti 
yang diajarkan Nabi kita: 


124 


MAN ALA ah, 
Pk Seat. SALAM y 


"Sesungguhnya Allah berhak mengambil apa yang hendak Dia ambil, 
dan memberi ap: yang hendak Dia berikan.” 


Atau kita ucapkan seperti yang diajarkan al-Our-an. 
KS tuba vG 
Ka AN EN TAN 
"Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan kepada-Nyalah kita akan kem- 
bali.” ' 


Kedua: Nabi SAW. menyatakan kebenciannya terhadap ke- 
fakiran, hutang dan berbagai krisis lainnya yang membuat keruh 
suasana dan membikin sesak dada. Bahkan saya berpendapat, to- : 
lollah bila kita mengajak orang untuk menyukai kemelaratan atas 
nama Allah. : 

Dan tentu saja berbeda sekali antara cukup yang merupaka 
keharusan, dan berlebih-lebihan yang tiada perlu, Di samping 
perlu pula diingat bahwa batas kecukupan pada seseorang berbeda 
dengan batas kecukupan pada orang lain. Tapi yang penting Ra- 
sulullah SAW. —sebagaimana dapat kita lihat di berbagai hadits— 
senantiasa memohon kepada Allah penghidupan yang luas, rizki 
yang melimpah dan amal yang baik. Bahkan doa yang paling ba- 
nyak beliau ucapkan ialah: 

JA KN EN GEG, 

”Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 

akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.” 


Namun demikian, kalau terpaksa harus mengalami kehidupan 
yang sulit dan memerlukan perjuangan, beliau pun sanggup mene- 
rima dengan tabah keadaan yang serba sedikit, dengan wajah yang 
tetap berseri-seri tanpa kehilangan keseimbangan. 

Sebaliknya kalau keadaan sedang banjir, maka di bagikannya 
kepada orang lain dengan suka rela. Dan di situlah beliau berke- 
yakinan bahwa harta itu pada hakekatnya bukan miliknya. Hake- 
kat harta itu beliau gambarkan dalam doanya: 


125 


2 A BAN kan ata 


PA 9 Ika: G dat aa DSA 


- Na 2 


"Ya Allah, jadikanlah cintaku kepada-Mu lebih aku sukai daripada 
cintaku kepada diriku sendiri, kepada keluargaku, hartaku, anakku, 
dan daripada cintaku kepada air pada saat kehausan.” 


Ketiga: Ada di antara manusia orang-orang yang tidak suka 
bila melihat orang lain lebih mulia, tapi kepada yang lebih rendah 
mereka menghina. Golongan yang tidak simpatik seperti ini ada 
di mana-mana. Dan tentu saja Nabi SAW. tegas-tegas ia sda | 
perang kan mereka. Kata beliau dalam sebuah hadits: 


Po ILAJLN LD 071 PA ROTIIAYA LIA 
Tidak termasuk sak kita orang yang tidak menghormati pemim- 


pin kita, tidak mengasihi orang kecil dan tidak tahu apa yang wajib ia 
lakukan terbadap orang alim diantara kita.” 


"Sebagai orang yang budiman, Nabi SAW. menganggap diri- 
nya sama seperti orang lain. Karena dia tak ingin bersikap seperti 
seorang penguasa ataupun raja. Dia tak ingin menyombongkan 
diri ataupun merusak di muka bumi. Tapi dalam pada itu iapun 
ingin selamat dari perlakuan sembrono dari orang yang tak tahu 
diri, dan tak ingin diperlakukan kurang ajar oleh orang yang tak 
bermoral. Dan itulah sebabnya kita dapati banyak doa-doa beliau 
yang memuat permohonan perlindungan agar terhindar dari fit- 
nah, penganiayaan, pengkhianatan, ketololan dan segala tindakan 
yang melanggar kehormatan atas dirinya sebagai manusia yang 
patut mendapat penghargaan. 

Namun di atas segala-galanya ia hadapi dengan tabah demi 
keredhaan Allah, penghinaan, caci-maki dan ancaman tidak beliau 
hiraukan asal Allah tidak murka kepadanya: 


SEN KN IK Lg Ke AB... 


- 


126 


"Asal Engkau tiada murka terhadap diriku, maka aku tak peduli, Ha- 
nya saja keselamatan dari-Mu, tentu lebih luas meliputi diriku.” 


Itulah sebabnya kenapa kita patut mengakui kedudukan Nabi 
SAW. Kita sadar, dan oleh karena itu beliau sendiri menganjurkan 
kita membaca shalawat untuknya. Tapi apakah arti shalawat itu 
sendiri? Tak lain adalah permohonan belas kasihan kepada Allah 
berbareng dengan rasa hormat kita kepada beliau. Maksudnya, 
bahwa kita orang-orang mukmin memohon kepada Allah agar 
Nabi Muhammad mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Dia, 
serta anugerah yang melimpah, sebagai balasan atas jasa beliau 
kepada kita dan perjuangan yang telah beliau alami selama hi- 
dupnya. 

Sementara itu Allah SWT. pun menyuruh kita bershalawat 
atas Nabi. Bahkan Allah sendiri bersama para malaikat-Nya pun 
bershalawat atas Nabi mulia ini. Selain kita dapati pula dalam 
al-Gur-an bahwa Allah dan para malaikat juga bershalawat atas 
orang-orang mukmin. Apa pula arti shalawat di sini? 

Arti shalawat atas orang-orang mukmin di sini ialah, bahwa 
mereka diberi taufik dan usaha mereka diberkati. Shalawat adalah 
pertolongan Allah, baik berupa dibebaskannya mereka dari ke- 
bingungan, dari kesesatan ataupun kesempitan, maupun dengan 
diberinya mereka keluasan, kesadaran dan keteguhan. Dan shala- 
wat tersebut adalah bersumber dari rahmat dan anugerah Allah, 
sebagaimana isyarat al Gur-an mengenai itu: 


LA dare DNA KA 
BI LGA NA 

2 LG AA AKAL, NA 029202 2933 LG 2 2.33 
MSN OLGA GE Gk 


(Pa 
(22- 2YoD 
"Dialah Yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikat-Nya (me- 
mohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari 
kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha Penya- 
yang kepada orang-orang yang beriman. 
Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada 
kari mereka menemui-Nya, ialah: Salam”, dan Dia menyediakan pa- 
bala yang mulia bagi mereka.” (O.S. al-Ahzaab 33: 43-44), 


127 


Bagi orang mukmin yang mendapat musibah, anugerah 
seperti di atas, akan bertambah nilainya. Yaitu mereka yang men- 
dapat cobaan pada jiwa dan hartanya, dan mereka tetap tak ter- 
goyahkan keyakinannya, dan hubungannya dengan Allah tetap 
lancar, bahkan kemudian berserah diri dan segala-galanya dikem- 
balikan Pa Allah: 


Las 18 KAS HI obat raba ehi uan 0 3x25 
- 1ov Ta ah 
"Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat 


dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petun- ' 
juk.” (A.S. al-Bagarah 2: 157). 


Kalau umatnya saja yang beriman, dan mau bersabar, akan 
mendapat kehormatan sedemikian rupa dari Allah, apalagi Nabi- 
nya yang telah mengalami perjuangan yang hebat dalam mena- 
namkan iman, dan yang telah mati-matian mempertahankannya 
dar melawan siapapun yang berani mengganggunya, baik manu- 
sia ataupun jin, dan yang telah mengorbankan seluruh hidupnya 
untuk tujuan yang mulia tersebut. Yaitu orang yang tak punya 
gairah lain, selain ingin memberi petunjuk kepada umat manusia, 
dan tak puas kecuali bila Allah sajalah yang disembah di muka 
bumi. 

Para malaikat yang menjadi saksi dan mengikuti dengan ka- 
gum setiap langkah perjuangan Nabi Agung itu. Dari atas langit 
sana mereka terheran-heran menyaksikan bagaimana tokoh mulia 
itu —sendirian, tanpa senjata dan dalam keadaan masih lemah-- 
memulai perjuangannya melawan kebatilan, mengobrak-abrik 
kejahiliyahan, hingga akhirnya sanggup mendirikan suatu negara 
berdasarkan Tauhid dan umat yang besar. Itulah arti dari firman 
Allah SWT.: 


et MA On pare: 


128 


"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 
Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi 
dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (O.S. al-Ahzaab 
33: 56). 


Shalawat kita untuk Nabi adalah juga merupakan pengakuan 
dan pembelaan akan kebenaran missi (risalah)-nya, kesetiaan kita 
terhadap beliau, adalah merupakan penghormatan dan pernyata- 
an cinta. Shalawat itu tak ubahnya seperti tali pengikat yang mem- 
pererat hubungan antara panglima dengan bala tentaranya, atau 
antara imam dengan para pengikutnya dalam mematuhi perintah 
Allah, menempuh jalan yang telah ditetapkan-Nya dan berpegang 
teguh pada kalimat-Nya sampai kelak, bila saatnya datang kita 
semua dipertemukan dengan beliau. 

Begitulah, dan sebenarnya bukan hanya manusia dan malai- 
kat yang bertasbih kepada Allah dan bershalawat kepada Nabi, 
tapi segala makhluk yang ada pada alam semesta ini: 


Se TA IN ai Ata PAN LA daa 
LS, 3 Ec okai Ni Iga” 
1 4 PI “G3 P3 ba ya Sada 1 Geli LL 
3 A3), TA ISA Ae SN 2 Ae A3 
"Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepada-Nya bertasbih apa 
yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan 
sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan 


tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” 
(O.S. an-Nuur 24: 41). 


Namun demikian kami lebih suka bershalawat kepada Nabi 
SAW. dengan shalawat-shalawat yang mudah diucapkan dan jelas 
artinya. Kami tidak suka shalawat-shalawat yang dibuat-buat atau 
samar artinya seperti yang dikarang orang dalam berbagai kitab, 
dan dibaca di berbagai majlis, dengan menyebut Nabi mulia itu 
dengan nama-nama yang Allah sendiri tak pernah menurunkan 
wahyu untuk itu. Dan yang penting bukanlah diulang-ulangnya 
bacaan shalawat itu berkali-kali, tapi yang penting ialah pengakuan 
atas jasa-jasa Nabi sebagai orang saleh dan penyebar kemaslahatan, 


129 


dan penghargaan akan perjuangannya dalam menyapu bersih 
kegelapan dan menyingkapkan tabir kejahiliyahan serta mendiri- 
kan suatu negara berlandaskan kebenaran, yang memuliakan orang 
patut dimuliakan dan menghinakan orang yang patut dihinakan. 

Itulah makna yang sebenarnya dari shalawat Nabi. Dan itu- 
lah yang akan mendapat sekian pahala sebagaimana dijanjikan 
dalam hadits-hadits mengenai ini. Jadi bukan sekedar memuji- 
muji saja, seperti orang yang sedang dimabuk cinta, yang ternyata 
tidak tabah dalam membela Sunnah dan mempertahankan syiar- 
syiar agama. h 

Berikut ini ialah janjijanji Hadits bagi para mujahidin yang 
berjuang mempertahankan agama dan yang menghargai hasil per- 
juangan Rasulullah SAW. - 


| 
SINGA BP An Lah LA Ape AL 
" CA AG AN ep Ap VE NA PA 
ea SN - 
"Barangsiapa bershalawat untukku sekali, maka Allah memberinya 


sepuluh rahmat.” 


Sedang menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud, bahwa Ra- 
sulullah SAW. bersabda: 


A 21334 Au am OA PNP AA 
3 SI BA NAN G3 AI 


"Orang yang dekat padaku di kari kiamat, ialah yang paling banyak 
bershalawat untukku.” 


Adapun menurut Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW. menga- 
takan: 


IL INIL LA LI O L In LA 59 LIL KA 
NG CA Ia “Ig aa mi PNG 4G ? T . 

SEN " KB. Aeon Is 7 AS 
"Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat kunjungan, tapi 


bershalawatlah untukku. Karena shalawatmu itu sampai juga kepadaku 


di mana pun kamu berada.” 


Dalam alam arwah memang ada aturan-aturan tersendiri yang 
tidak kita jumpai pada alam materi seperti yang kita alami seka- 


130 


rang ini, di mana komunikasi begitu mudah. Tapi di sini kita tak 
ingin membahasnya lebih dalam lagi. 

Dalam pada itu kalau kita baca dan kita teliti terus doa-doa 
yang ma'tsur dari Nabi yang mulia itu, maka akan kita dapati 
beliau senantiasa beristighfar, memohon ampunan sepanjang hi- 
dupnya. Padahal kita tahu, al-Our an telah menyatakan mengenai 
beliau —seperti beliau nyatakan sendiri— bahwa dosa-dosanya 
telah diampuni berkat kemurahan Allah. Jadi apa arti semua ini? 
Dan kenapa demikian? 

Dengan fikiran yang tenang marilah kita jawab pertanyaan 
di atas. Bahwa lembaran hidup Nabi Muhammad SAW. adalah 
lembaran yang paling putih di antara seluruh penduduk bumi dan 
langit. Dan tak pernah kita mengenal seseorang yang mendapat 
perhatian semua makhluk dari sejak kecil sampai tua, di kala ti- 
dur dan jaga, ketika sendirian maupun pada saat berkumpul de- 
ngan orang banyak, seperti perhatian mereka terhadap diri Mu- 
hammad dengan begitu teliti dan cermat sekali. 

Perhatikanlah apa kata musuh-musuh beliau. Pernahkah 
mereka menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang mengotori 
kepahlawanan beliau dan merendahkan kepribadiannya? Tak per- 
nah. Sejauh serangan yang mereka lancarkan, paling-paling berupa 
tuduhan-tuduhan secara membabi-buta yang tak mampu bertahan 
sepanjang sejarah. Bahkan cara beliau dalam meng-Esakan Allah 
dan mengerahkan umat manusia untuk beribadat kepada-Nya, 
tak seorang pun dapat menirunya agak sedikit, baik dulu maupun 
kini. Sementara kaum Ahli Kitab sendiri yang suka menuduh 
nabi-nabi Allah sebagai pemabuk, pezina, pembunuh dan penipu, 
tak berani menuduh Nabi Muhammad seperti itu, meski dusta 
sekalipun. 

Dalam hal ini perlu diketahui, bahwa Nabi-nabi Allah selu- 
ruhnya bersih dari segala tuduhan yang mereka lontarkan seperti 
di atas. Sedang Imam mereka yang Agung, Muhammad bin Ab- 
dullah SAW. tentu lebih-lebih lagi. 


Kalau begitu, kenapa Nabi Muhammad SAW. masih juga ber- 
istighfar? 


Antara seorang dengan yang lain memang terdapat perbe- 
daan-perbedaan yang menyolok. Karena kekuatan-kekuatan jas- 
mani maupun rohani pada masing-masing pun tidak sama. Dan 
agaknya sikap mereka masing-masing terhaaap anugerah Allah- 
lah yang menentukan mengapa si Anu berhasil sedang yang lain 
tidak, yang satu maju sedang yang lain tertinggal. Dalam hal ini 
perbuatan lahiriah tak bisa dijadikan patokan. Seekor kelinci da- 
lam beberapa detik saja dapat melintasi berpuluh-puluh meter, 
sementara untuk melakukan itu seekor kura-kura memerlukan 
waktu yang cukup lama. Namun demikian kita tak bisa menya- 
lahkan kura-kura tersebut bila ia tertinggal, kalau memang sudah - 
berusaha. 

Begitu pula manusia. Mereka tidaklah sama himmah, pan- 
dangan dan kemampuan mereka masing-masing. Dan tiap orang 
hanyalah akan ditanya di hadapan Allah sesuai dengan kemam- 
puan, pandangan dan himmah yang masing-masing miliki. Arti- 
nya, apa yang Allah terima dari seseorang, barangkali Dia tolak 
dari seorang yang lain. Boleh jadi demikianlah maksud dari kata: 


kata Abu Thayib : DIT LP  Lu I LL 
2 AG da9 SE ale, 
2 £ 2 2 
BN NAN 
# — 2 - - 
"Rizki berbeda, pekerjaan sama. 
Karena yang baik menurut ini, 
buruk menurut itu.” 


Memang dinyatakan demikian, hal yang baik menurut se- 
seorang, kadang-kadang dinilai buruk oleh yang lain, karena cara 
berfikir dan perasaan yang ada pada masing-masing jauh berbeda. 
Dan oleh karena itu orang mengatakan: 


Aa NANGA ag 


Yang baik bagi orang-orang yang patuh, 
masih kurang baik bagi mereka 
yang dekat kedudukannya di sisi Allah. 


132 


Dalam peristiwa sehari-hari, kadang-kadang apa yang cukup 
bisa diterima dari orang biasa, masih kurang patut jika dilakukan 
oleh orang luar biasa. Maka kalau kita mendengar bahwa seorang 
Nabi melakukan satu dosa, yang dimaksud tentu dosa menurut 
ukuran martabat mereka. Jadi bukan dosa besar seperti yang di- 
lakukan orang kebanyakan, ataupun kekejian yang mengotori 
kepribadian mereka. 

Prof. al-Aggad pernah menulis artikel tentang ukuran-ukuran 
moral, di mana beliau katakan, bahwa suatu saat kita pun perlu 
melihat siapa yang bicara, tidak sekedar kepada apa yang dibicara- 
kan. Artinya, kalau Abul Alaa al-Ma 'arri —umpamanya— menga- 


takan: 
- 


AL « Sa 2 LA ee 2 ?L | 
SENI SALES ek Las 
Hidup ini payah semata. Maka tiada yang aku kerankan, 
selain orang yang masih juga rindukan usia lebih lama. 


Yang dimaksud tentu bukan susah menurut pengertian kuli- 
kuli di stasiun kereta api, atau menurut pengertian para buruh 
tani yang pekerjaannya mencangkuli tanah dan menebarkan benih 
di sawah. 

Kata-kata di atas sebenarnya bermaksud baik. Dan salah- 
lah bila kita menggambarkan bahwa para Utusan Tuhan itu juga 
melakukan kesalahan-kesalahan yang tercela. Karena kesalahan- 
kesalahan, yang untuk itu mereka memohon ampun, adalah se- 
suatu yang lain sesuai dengan kedudukan mereka yang suci. 

Relativitas adalah hal yang tak bisa dihindari. Para penum- 
pang kapal terbang akan memandang rendah kepada para penum- 
pang kereta api yang ada di bawah mereka. Tapi sebaliknya para 
penumpang kapal terbang itu akan diketawakan oleh pengendara 
kapal ruang angkasa. Dan demikian pula akan lain nilai kapal ruang 
angkasa itu bagi penghuni planet-planet selain bumi kita ini, ba- 
rangkali. 

Atau kita pakai logika lain, agar pandangan tersebut di atas 
lebih jelas lagi, mengenai dinisbatkannya dosa-dosa kepada para 
Nabi. Bahwa seorang manusia —dalam menempuh hidupnya me- 


133 


nuju kesempurnaan— boleh jadi berkali-kali kepribadiannya 
berubah-ubah. Ia meningkat setingkat demi setingkat, dan keada- 
annya pertama kali lebih rendah dibanding dengan keadaan beri- 
kutnya. Maka beristighfarlah ia ketika membandingkan keadaan- 
nya kini dengan yang dulu. Ia merasa betapa kerdilnya masa lalu 
yang telah ia lewati. Pekerjaan yang telah ia lakukan tempo hari 
dia anggap rendah, yang mestinya tak patut ia lakukan. Begitulah 
tiap kali meningkat ke anak tangga yang lebih tinggi, di mana ia 
melihat nilai-nilai keindahan yang lebih luhur, ia semakin sadar, 
dan untuk itu kemudian ia mengucapkan pujian dan tahmidnya 
kepada Allah, semakin sadar dan terloncatlah dari mulutnya per- - 
nyataan tobat dan istighfar. 

Sampai di sini, agaknya kita belum terlalu jauh untuk mengi- 
ngat ketika kita memperhatikan bagaimana cara Nabi Muhammad 
SAW. beribadat dan menjadi pemimpin. Kita lihat dalam orbit hi- 
dupnya yang semakin meningkat, ia beranjak dari satu ufuk ke 
ufuk lain yang lebih tinggi. Ayat-ayat al-Our'an sendiri turun 
hari ini lebih banyak daripada hari yang lalu. Dan begitu pula 
perjuangan yang beliau tempuh meningkat tahap demi tahap, 
dan beban dakwah kepada umat manusia hari demi hari semakin 
gigih dilakukan, dan daerahnya pun semakin melebar. 

Dia yang dulu hanya bersuara lantang dari atas bukit Shafa, 
menyeru keluarganya yang dekat-dekat saja, kini ditulisnya surat 
kepada raja-raja dan para penguasa negara. Dia yang dulu hanya 
berdebat dengan beberapa gelintir orang saja, kini mulai dipersiap- 
kan olehnya balatentara untuk memerangi kesesatan dan mema- 
tahkan keangkuhannya. Untuk siapakah gerangan, penderitaan 
yang silih berganti dalam memerangi hawa natsu dan melawan 
musuh seperti itu? Semata-mata untuk Allah. 

Ketika baru saja diangkat menjadi Rasul, sepanjang malam 
ia bertahajjud, hanya sebentar ia tidur. Akan tetapi setelah mele- 
wati latihan yang panjang iapun akhirnya tiada henti-hentinya me- 
lakukan shalat, puasa dan memberikan hartanya kepada orang 
lain, selain keberaniannya yang semakin meningkat dalam meme- 
rangi keberhalaan, khurafat dan penyelewengan kaum jahiliyah 


134 


yang takabur. Pernahkah ia beristirahat barang sehari? Tidak. Ka- 
rena tiap kali ia merasa menjadi pilihan Allah untuk mengemban 
risalah-Nya, maka dihabiskannya seluruh tenaganya dalam per- 
juangan dan menyebarkan kalimat-kalimat Ilahi, dan dihantam- 
nya halangan berupa apa pun demi luhurnya asma Allah. Maka 
tak heran jika Allah kemudian menurunkan ayat-Nya menjelang 
Fathu Makkah yang terkenal itu: 


AB Ati HA LN ea LE PI SAK LA BELA ba LA 
(AHA Sa AAA Aan AG KOH 

EP 1 LL AN AA ol A1 Ga3 
B3) (eta Ul Lo yag MAA Lio, 


PP 
"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang 
nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu 
yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat- 
Nya atasmu dan memimpin kamu kepadajalan yang lurus.” (O.S. al- 
Fat-h 48: 1-2). i 


Pemberian ampun di sini sudah pasti bukan atas dosa-dosa 
yang nyata pernah ataupun akan dilakukan. Karena itu hanyalah 
merupakan kabar gembira kepada mujahid yang telah sekian lama 
berjuang menegakkan kalimat Allah, bahwa ia benar-benar telah 
berhasil dalam menunaikan kewajibannya. Adapun perasaan ku- 
rang puas ataupun perasaan tak mampu menunaikan sepenuhnya 
kewajiban-kewajiban terhadap Allah, —sebagaimana dirasakan 
oleh seorang pemimpin besar—, hal itu biasa, tak perlu diribut- 
kan. 

Di sini tak ada dosa-dosa seperti yang lumrah dilakukan orang 
kebanyakan. Yang ada hanyalah perasaan Penghulu para Nabi itu 
sendiri, bahwa sekalipun ia telah menghanyutkan dirinya dalam 
keredhaan Allah, namun masih merasa kurang dalam menunaikan 
kewajibannya kepada Tuhan, merasa masih kurang cepat dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya yang besar. 

Dengan alasan itulah Allah memuliakan Nabi Muhammad 
SAW. dan memberinya kabar gembira. 

Namun begitu, ketika Allah mengatakan kepada hamba- 


135 


Nya, "telah Aku ampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang ', 
itu bukan berarti ia telah dilepaskan dari segala kewajiban, lalu 
bebas melakukan atau meninggalkan apa saja. Pengertian seperti 
ini adalah pengertian yang sangat keliru dan buruk sekali. Karena 
yang dimaksud, bahwa hamba tadi telah mencapai suatu derajat 
keluhuran yang takkan menukik kembali, dan bahwa semakin 
hari ia bahkan semakin meningkat, semakin dekat dan semakin 
erat hubungannya dengan Allah. 

Dalam pada itu Rasulullah SAW. sendiri pernah menjanji- 
kan ampunan total seperti tadi, dan juga pernah memberi kabar 
gembira kepada mereka yang ikut bertempur dalam Perang Badar, 
khususnya kepada Utsman bin 'Affan bahwa mereka bakal men- 
dapat kedudukan yang tinggi. Pernyataannya mengenai Utsman 
ialah ketika ia menyerahkan hartanya yang banyak untuk mem- 
biayai Perang 'Usrah. 

Dalam sebuah hadits Shahih diberitakan, bahwa Allah mem- 
beri kabar gembira dengan kedudukan tinggi kepada seseorang 
yang bertobat, yang dengan kesadarannya memohon ampun ke- 
pada Allah setelah ia melakukan dosa. Allah mengatakan: 


7 2 - & G Pa 
Ganas .. KASI GE A6 Ana ASde 
Da 3 ILK Kas 


"Hamba-Ku ini tahu bahwa ia mempunyai Tuhan yang Naa 
dosa atau menghukum karenanya .. . . Lakukanlah apa yang kamu 


N 


: 


kehendaki, karena Aku benar-benar telah mengampuni kamu.” 


Artinya, bahwa Allah menetapkan kepribadian atau sifat 
orang tadi sejak ia mencapai kemantapan dalam hidupnya, lalu 
dicatatnya kemantapan itu sampai ia meninggal dunia. Karena 
Allah tahu bahwa orang tadi takkan kambuh melakukan dosa 
lagi. 


136 


10 
APAKAH DOA TERMASUK SEBAB-SEBAB BIASA ? 


Pernyataan di atas bisa kita jawab, ”ya”, bila doa itu kita 
anggap tak lebih dari permintaan tolong dari orang yang lemah 
kepada Yang Maha Kuasa. 

Ketika seorang anak meminta kepada ayahnya, "berilah aku 
ini-itu” (sambil menyebutkan barang yang dia inginkan dan su- 
kai), anak itu sebenarnya tengah menggunakan sebab yang ada, 
yaitu ayah yang mencintainya, sekalipun ia tak kuasa mencapai 
maksud dengan kemampuannya sendiri. 

Begitu pula para Nabi ketika berlindung kepada Allah sambil 
menahan serangan orang-orang kafir, doa yang mereka ucapkan 
menjadi sebab biasa: 


PP TPA L AAA (aa 93 394 234904 37K 
Ka GA KANE CK SG LA maan LS 


CA ek Pisa ar Pi Ke. PALANG 


(& AB, 33 BATAN AGEN Pa 


"Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh. Mereka dusta- 
kan hamba Kami (Nuh) dan kata mereka: “Dia orang gila dan sudah 
pernah diancam”. Maka Nuh mengadu kepada Tuhannya: “Bahwasa- 
nya aku ini orang yang kalah, oleh sebab itu menangkanlah (aku)”. 
Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) atr yang 
tercurah. Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata-air-mata-atr, 
maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah di- 
tetapkan.” (9.S. al-Gamar 54: 9-12). 


137 


Tapi pembicaraan kita kali ini bukanlah untuk membahas 
masalah ini. Karena yang ingin kita bahas ialah dzikir-dzikir dan 
mantera-mantera (rugyah) sebagaimana tersebut dalam hadits- 
hadits shahih yang biasa dibaca orang-orang mukmin pada saat- 
saat tertentu, atau ketika menderita penyakit dan menghadapi 
saat-saat kritis, di mana mereka merasa terpepet dan meminta 
tolong kepada Allah agar terhindar dari semua itu. 

Dalam hadits-hadits shahih memang ada disebutkan, bahwa 
Rasulullah SAW. bila siap-siap tidur, maka ditiupnya kedua belah 
tangannya, sambil membaca Surat ”Ma 'udzatain”, lalu diusap- 
usapkan ke seluruh tubuhnya. | 

Bahkan menurut satu riwayat lain, setiap malam bila Nabi 
SAW. pergi tidur, maka kedua belah tangannya beliau rapatkan, 
lalu ditiup sambil membaca, "Oul Huwallahu Ahad .... "dan 
"Oul A'uudzu Bi Rabbil Falag . ... "dan "Oul A 'uudzu Bi 
Rabbin Naas . . . .”. Sesudah itu kedua tangannya beliau usap- 
usapkan ke seluruh bagian tubuh yang dapat dicapai, dimulai dari 
kepala, wajah lalu ke bagian depan dari tubuhnya. Begitu seterus- 
nya sampai tiga kali. PP 

Para ahli bahasa mengatakan, LEK artinya meniup dengan 
perlahan, seolah-olah berludah tapi tanpa mengeluarkan ludah. 

Tiga Surat tersebut, di atas memuat tauhid, pengakuan akan 
ke-Esaan Allah dan ke-Maha-Sucian-Nya yang sempurna, kemu- 
dian mendorong pembacanya untuk tetap berlindung dalam pe- 
ngawasan dan dalam benteng dari Yang Maha Luhur, agar terhin- 
dar dari segala marabahaya, baik yang kelihatan maupun yang 
tidak, yang mengancam keselamatannya. 

Ada berbagai mantera —di sini hanya sebagian saja yang akan 
kami tunjukkan— yang digunakan oleh kaum muslimin dalam 
mengobati penyakit yang mereka derita. Mantera-mantera ter- 
sebut tentu saja kaitannya dengan alam gaib. Karena akal kita tak 
mengerti kenapa harus ditiupkan, atau kenapa mesti dibaca 
sekian kali. 

Dan ada baiknya di sini kita sebutkan pula fakta-fakta me- 
dis, yang sekali lagi membuat kita tercengang dan termangu- 


138 


mangu di pinggir alam gaib. Bibit penyakit yang dengan ganas 
menyerang tubuh, kadang-kadang tidak mempan ketika menyen- 
tuh tubuh yang lain, hingga tidak terjadi penyakit apa-apa. Dan 
begitu pula kadang-kadang ada bibit-bibit penyakit yang hebat 
sekali mengerubut tubuh seseorang, namun tubuh itu sendiri 
menunjukkan kekebalan yang sangat mengagumkan. Bahkan ada 
orang yang tubuhnya membawa bibit-bibit penyakit, tapi dia 
sendiri tidak sakit, yang sakit justru orang lain. 

Kenapakah itu semua terjadi? 

Siapakah gerangan yang membuat bibit-bibit penyakit itu 
kehilangan kemampuannya untuk berjangkit sama sekali? Kalau 
kita kaum mukminin, gampang saja jawabNya :' "Allah”. Seka- 
rang tanyakan kepada yang masih meragukan kekuasaan Allah, 
”Siapa, kalau bukan Allah?”. 

Sesungguhnya alam nyata ini, jika dibanding dengan alam 
gaib, bukan apa-apa, karena memang terbatas. Oleh sebab itu ke- 
mampuan menerka tentang sebab-sebab sakit dan sembuh, hanya 
sebagian kecil saja yang ada pada kita, sedang bagian yang lebih 
besar masih sangat jauh dari jangkauan kita. 

Berobat itu benar. Bahkan as-Sunnah sendiri telah menye- 
butkan beberapa ramuan, makanan dan minuman agar orang se- 
gera sembuh dari sakitnya. Namun di luar itu masih ada lagi sebab 
yang tersembunyi, yang membuat bibit-bibit penyakit itu bisa 
jinak dan bisa galak, yang membuat bibit-bibit tersebut bisa pin- 
dah dari debu yang beterbangan di udara masuk ke dalam tubuh 
atau tidak, sekalipun tubuh kita berlepotan debu melulu berhari- 
hari. 

Sebab yang tersembunyi itu ialah permohonan (doa) kepada 
Tuhan Yang Maha Tinggi, Yang membuat sebab-sebab penyakit 
dan kesembuhan itu mampu beraksi, —kalau Dia menghendaki— 
atau membuatnya tak berpengaruh apapun —kalau Dia kehen- 
daki—. 

Dengan keterangan tersebut di atas, marilah kita fahami 
hadits-hadits berikut ini, dengan penuh keyakinan akan kebe- 
naran hasilnya: 


139 


s 2g 364 AD Ko @ 230p 

BIKE, PN p NE laio Ts 
2 Ie 23 3L LA Pe 

"3 SNI 5 hua PA dg) J 0 Ja 
Papa nJK Oh PPL Ap La 

yr “1 5 KIE “3 ba Bee en ya 

Aa aa J3. Lg 2 aja 


» 


ha ape LA 23 


"Dari Utsman bin Abil Ash, bahwa dia pernah mengadu kepada Ra- 
sulullah SAW. tentang suatu penyakit yang dia derita dalam tubuhnya. 
Maka berkatalah Rasulullah SAW. kepadanya: "Letakkanlah tanganmu 
pada bagian tubuhmu yang sakit itu, dan ucapkan, "Bismillah", tiga 
kali, Dan ucapkan tujuh kali, "A 'uudzu Bi Izzatillahi ... ” (Aku ber- 
lindung pada kemuliaan Allah dan kekuasaan-Nya, dari bahaya penyakit 
yang aku derita dan aku khawatirkan ini). 


- 13 Ka 2d 3 P4 SI "22 
Tn A25 3845 LEAN Gn LL 
tc KAN TN Pedaaancd 
Tar Oo» ta AG Ha aya. 135 
14 LA ALL, 3 
Pre AS S5 Kb S3 e) 5 (EN ee NE 


CNP 


"Dan dari Anas ra. bahwa dia pernah berkata kepada Tsabit —Ra- 


himabullah— : “Tidakkah kamu mau aku manterai dengan mantera dari 
Rasulullah SAW.?” Jawab Tsabit: "tentu". Kemudian Anas membaca: 
"Allahumma . ...” (Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, Penyembuh 


penyakit, sembuhkanlah. Engkaulah Yang Dapat Menyembuhkan 
Takkan ada yang dapat menyembuhkan selain Engkau, dengan kesem- 
buhan yang tidak meninggalkan penyakit lain).” 


Berikut ini ialah sebuah cerita menarik diriwayatkan oleh 
al-Bukhari. Ingin kami tuliskan pula di sini agar sama-sama kita 
fikirkan: 

Dari Abu Sa 'id al-Khudri ra. ia mengatakan: Beberapa orang 
sahabat Rasulullah SAW. berangkat untuk suatu perjalanan, hingga 
akhirnya singgahlah mereka pada salah satu perkampungan Arab, 


140 


lalu mereka meminta jamuan kepada penduduk di situ, tapi me- 
reka enggan menerima para sahabat Nabi itu sebagai tamu. 

Kebetulan kepala kampung itu tersengat binatang. Orang- 
orang pun berusaha menyembuhkannya dengan apa saja, tetapi 
tidak sembuh-sembuh juga. Hingga akhirnya seseorang menya- 
rankan: "Kenapa tidak kalian datangi saja rombongan yang sing- 
gah tadi, barangkali mereka punya sesuatu”. 

Saran tersebut mereka laksanakan. Kata mereka: ''Tuan-tuan, 
sesungguhnya kepala kampung kami tersengat binatang. Dan kami 
telah berusaha menyembuhkannya dengan berbagai cara, namun 
tidak sembuh juga. Apakah salah seorang di antara tuan-tuan ada 
yang mempunyai suatu kepandaian?” 

Salah seorang sahabat menjawab: "Saya sungguh demi Allah, : 
bisa memanterai. Tapi demi Allah, kami telah meminta jamuan 
kepada kalian, dan kalian tak sudi menerima kami jadi tamu. Maka 
kami takkan mau bermantera kecuali bila kalian bersedia mem- 
beri upah kepada kami”. 

Mereka pun kemudian sepakat untuk memberikan sepotong 
dari kambing. Dan sahabat itu pun pergilah, dan sesampai di sana 
dia meludahi orang yang kena sengat tadi dengan membaca: "Al- 
hamdu lillahi Rabbil 'Aalamiin ....” —maksudnya dia meniup se- 
perti orang berludah tapi tanpa mengeluarkan air ludah, pada ba- 
gian tubuh yang terkena sengat—. 


Seperti orang yang baru terlepas dari ikatan saja, seketika 
orang yang terkena 'sengat itupun bangkit lalu berjalan tidak 
merasakan sakit lagi. Dan upah yang mereka janjikan pun kemu- 
dian mereka serahkan. 

Seorang sahabat yang lain kemudian berkata: ”Bagilah”,: 
tapi kata si pembaca mantera: "Jangan, tunggulah sampai kita 
menghadap Nabi SAW. lalu kita laporkan peristiwa ini kepada 
beliau, dan kita tunggu apa perintah beliau”. 

Rombongan itupun akhirnya mendatangi Rasulullah SAW. 
lalu menceritakan kepada beliau apa yang telah terjadi. Maka 
tanya Rasul kepada sahabat yang telah memanterai pasiennya 
dengan Ummul Kitab tadi: "Dari mana kau tahu bahwa al-Fa- 


141 


tihah itu mantera?” Kemudian berkata pula: "Kalian benar. Ba- 
gilah, dan beri saya sebagian bersama kalian”. Bahkan Nabi ter- 
tawa mendengar peristiwa itu. 

Dan menurut riwayat lain yang serupa, Nabi berkata kepada 
si pembaca mantera: Makanlah, demi Allah, jika orang lain ma- 
kan berkat manteranya yang batal, maka sesungguhnya kamu ini 
makan berkat mantera yang hag ”. 

Cerita di atas menyadarkan aku mengenai banyak hal: bah- 
wa surat al-Fatihah ternyata surat yang sangat berharga sekali, 
karena ia membuat pujian dan doa kepada Allah. Semula. saya me- 
nyangka bahwa surat tersebut hanya berguna bagi pembacanya 
saja, tapi dengan adanya cerita tersebut, terbukti iapun berguna ' 
pula bagi orang yang kepadanya Surat itu dibacakan. 

Dan begitu pula cerita di atas menceritakan bahwa rombong- 
an sahabat Rasul tadi singgah pada kaum yang tak tahu budi. 
Mereka tak mau ditamui oleh para sahabat Rasul. Tentu saja 
sikap seperti itu sangat tidak sopan dan tercela. Pikirkanlah, apa 
sikap mereka yang sedemikian rupa karena bakhilnya, ataukah 
karena mereka tidak suka kepada Islam dan para penganutnya? 
Saya sendiri lebih cenderung kepada sebab yang terakhir. 

Adalah takdir dari Allah SWT. bahwa seekor ular atau ke- 
tonggeng menyengat pemimpin kaum itu dan membuatnya ke- 
labakan, sementara usaha apapun tidak membawa hasil apa-apa, 
hingga penduduk kampung itu akhirnya terpaksa datang kepada 
para sahabat Nabi, untuk meminta pertolongan. 

Dan anehnya lagi, orang yang telah berhasil menyembuhkan 
penyakit berkat al-Fatihah yang dia tiupkan pada si sakit, justru 
enggan memanfaatkan upah yang tadi dia persyaratkan. Dia malah 
ragu, bolehkah upah itu dimakan atau tidak. Sikap seperti itu 
jelas menunjukkan bahwa pembaca mantera tadi adalah orang 
yang selain beriman benar-benar, juga sangat wara' 

Di sini kita patut mengambil pelajaran, bahwa tidak setiap 
pembaca mantera dapat menyembuhkan, dan tidak setiap bacaan 
bisa dijadikan obat. Tapi Allah memang mempunyai hamba- 
hamba yang kalau mereka menginginkan sesuatu, maka Allah pun 


142 


mengabulkan keinginannya, dan kalau mereka meminta anugerah, 
Allah pun menurunkan anugerah kepadanya. 

Bahkan Rasulullah SAW. sendiri ternyata gembira mendengar 
cerita semua itu, lslu ingin melegakan hati si pembaca mantera. 
Maka beliau ikut bersama-sama mereka memakan upah yang ke- 
mudian dibagi-bagi. Betapa tidak, kalau beliau melihat sendiri 
pengaruh dari wahyu yang turun kepadanya, yaitu bila dibaca 
dibarengi dengan keyakinan yang kuat dan perbuatan yang saleh. 

Melihat hadits-hadits di atas, kita benar-benar tak bisa me- 
mungkiri adanya unsur gaib yang berperan, dan tak bisa kita sa- 
ma ratakan antara orang yang tekun beribadat dengan yang tidak, 
atau antara orang yang punya hubungan erat dengan Allah, dengan . 
orang yang sekedarnya saja berhubungan dengan Allah. 

Dan rupanya dari sumber inilah kebanyakan para shalihin 
dapat mempertahankan kesehatan tubuhnya dan mendapatkan 
kekebalan terhadap berbagai gangguan penyakit, yaitu sumber 
yang senantiasa banjir dalam hati, karena tetap mendapat aliran 
redha dan kesehatan dari Allah. 

Dan marilah kita kembali sekarang kepada imam para Sha- 
lihin itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya marilah kita 
pelajari bagaimana beliau dapat mengatasi letih dan payah yang 
dialaminya dalam hidup, hanya dengan berlindung dan meng- 
andalkan Allah. 


Kadang-kadang kita bertanya, kenapa kita lihat dalam seja- 
rah, beliau yang senantiasa sehat dan kuat, bahkan mempunyai 
ketangguhan yang luar biasa, tapi masih juga terkena penyakit? 
Padahal beliau sudah meminta perlindungan Allah dan memo- 
hon pemeliharaan-Nya. 

Hal itu kita jawab, bahwa Nabi akhir jaman itu tak bisa di- 
ragukan lagi, beliau dianugerahi ilmu yang luas dan tubuh yang 
perkasa, yang membuatnya mampu mengemban risalah terbesar 
yang pernah diterima oleh manusia. Akan tetapi malamnya yang 
jaga dalam bertahajjud dan membaca al-Gur'an, dan siangnya yang 
bertasbih dengan menunaikan ibadat, kasab, perjuangan yang tak 
kenal berhenti, ikut merasakan penderitaan umat manusia dan 


143 


berlangsungnya beban yang tiada enteng itu selama seperempat 
abad, yang semuanya itu hari demi hari semakin bertambah berat, 
bukan semakin enteng, sementara beliau pun melakukan kese- 
derhanaan yang sangat mengagumkan dalam soal makan dan mi- 
num, semuanya itu tentu melelahkan dan meletihkan tubuh, be- 
tapapun perkasanya. 

Tapi kalau kita bandingkan dengan pemimpin-pemimpin 
besar yang lain, yang kadang-kadang kita terlanjur menyanjung- 
nyanjung mereka, namun ternyata mereka menggunakan sekian 
dosis obat kuat dan penyegar, dan dihabiskannya sekian piring 
makanan dan minuman. Padahal kalau anda lihat dalam peri- 
hidup Nabi Muhammad SAW., sebagai manusia beliau memang 
memerlukan makanan, akan tetapi tatkala disodorkan kepadanya 
cuka ——karena yang ada hanya itu——, maka dicelupkannya ke 
dalam cuka itu beberapa suap makanan yang ada dengan senang 


hati sambil mengatakan: 
MANA 2. 


"Lauk paling nikmat ialah cuka.” 


Atau ketika tidak didapatkan makanan sama sekali, maka 
beliau pun berniat puasa, hingga terbenaam matahari. 

Tubuh siapakah yang mampu dalam kesederhanaan yang 
luar biasa seperti itu, tetap memikul beban perjuangan yang tak 
kenal ampun dalam mengobrak-abrik keberhalaan, dan tetap 
mampu menjadi pendidik yang telaten, hingga lahirlah dari ja- 
zirah gersang itu tokoh-tokoh cemerlang, yang menyinari seluruh 
dunia. 

Sesungguhnya bantuan moril dari langitlah yang telah mem- 
perkuat urat saraf yang membaja itu, yaitu dzikirnya kepada 
Allah, doanya kepada Allah dan pasrahnya kepada-Nya. 

Disebutkan dalam suatu hadits sahih, bahwa Nabi kalau men- 
derita sesuatu, maka dibacalah untuk sendiri surat-surat Ma 'udzat, 
lalu ditiupkan. Seorang perawi hadits, az-Zuhri ketika ditanya, 
"Bagaimana Nabi meniup?”, maka jawabnya: ”Beliau meniup 
kedua belah tangannya, kemudian diusapkan pada wajahnya ”. 


144 


Agaknya perbuatan seperti itu senantiasa beliau lakukan se- 
panjang hidupnya. Bahkan menurut satu riwayat lain, bahwa 
beliau tetap meniup dirinya dengan bacaan Surat-surat Ma 'udzat, 
ketika menderita sakit menjelang wafatnya. Dan tutur Siti 
'Aisyah ra. mengusap seluruh tubuh beliau dengan tangan beliau 
sendiri, karena dia menginginkan berkah dari tangan beliau itu. 

Bila para pemimpin lain mempunyai dokter-dokter pribadi, 
maka surat-surat Ma 'udzatlah yang menjadi dokter pribadi beliau 
SAW. Dan dengan surat-surat itulah rupanya Nabi Muhammad 
SAW. mengatasi segala gangguan penyakit, hingga akhir hayatnya 
untuk beristirahat bersama ar-Rafigal-A la. 

Keterangan kami mengenai unsur gaib di atas, kadang-ka- 
dang terjadi pula pada orang biasa. Bukankah orang biasa juga 
punya cita-cita? Nah, bila ia mencita-citakan sesuatu, maka ba- 
yangan sesuatu itu tidak terlepas dari matanya, dan keinginannya 
yang menggebugebu sulit sekali dihilangkan, di samping iapun 
punya keyakinan hingga mendorong usahanya yang penuh demi 
tercapainya cita-cita. Hanya saja gambaran tersebut memang lain 
bila kita hubungkan dengan para Nabi. Karena para Nabi itu senan- 
tiasa waspada hingga dapat merasakan betapa hebatnya kekuatan 
gaib itu. Bahkan rasa dekatnya dengan Tuhan Pemilik cita-cita 
itu lebih lekat dari perasaannya dengan cita-cita itu sendiri. 

Dan sebagai pemimpin para Nabi, Nabi Muhammad SAW. 
mempunyai rohani yang luar biasa, cahaya Ilahi yang menyi- 
nari kalbunya tak tergambarkan dengan kata-kata. Adapun cita- 
citanya tak lain ingin mengangkat derajat orang-orang sekeliling- 
nya. Dan dengan kejernihan cahaya hatinya, ia berusaha menun- 
dukkan wujud jasmani mereka. 

Semua keterangan di atas mendorong kita untuk segera me- 
nelaah bab berikutnya, tentang rukun-rukun Islam. Agar segera 
kita tahu betapa indahnya tangga rohani yang telah Nabi titi, dan 
betapa luasnya sumber-sumber dzikir abadi buat mengingat Allah, 
dan agar segera kita tahu betapa tangga dan sumber-sumber itu 
beliau gunakan sendiri sedemikian rupa hingga sulit ditiru dan su- 
lit dibayangkan. 


145 


11 
RUKUN-RUKUN ISLAM SECARA UMUM 


Bila Nabi SAW. memulai shalat, maka yang beliau baca ialah: 
& ar opa KR GE GTK 
se mean WI SN 
na Tana ea (33 33 KA 
BALI 3 SA 

s3 SIP IKAN Pesen eng Ken 
LAG, La PAN Ya SEN 
BASE Lag II ya Ian 


ge Ai go mL 


2 - Na SL 


Pd 

4 A PIK / 23, 
- AN, aU 2 2 2 
6, 2 Na Na 3 Ie, At ena AA 

PA AA 2. Letra Pe 2114 AA 2 

wak Cuek 2, ss. AN AA 
"Allah Maha Besar, (aku membesarkan Allah) sebesar-besarnya. Dan 
segala puji bagi Allah (aku memuji Allah) sebanyak-banyaknya. Dan 


Maha Suci Allah, (aku mensucikan Allah) pagi dan petang. Aku meng- 
hadapkan diriku kepada Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi, 


146 


dan cenderung kepada agama yang benar serta berserah diri (kepada 
Allah). Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutu- 
kan Allah, Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan mati- 
ku hanyalah untuk Allah, Tuban semesta alam, Tiada sekutu bagi-Nya. 
Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah 
orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah). — 

Ya Allah, Engkaulah Raja, tiada tukan selain Engkau. Engkau Tuhan- 
ku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menganiaya diriku sendiri, 
dan akupun mengakui dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku semua. 
Tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau jua. Dan tunjukilah 
aku kepada akhlak yang terbaik, tiada yang menunjukkan ke arah 
akhlak yang terbaik selain Engkau jua. Dan jauhkan daripadaku akhlak 
yang buruk, tiada yang menjauhkan akhlak yang buruk selain Engkau 
juga. 

Aku penuhi panggilan-Mu dan aku ingini keredhaan-Mu, sedang kebaik- 
an Selurubnya ada pada tangan-Mu, dan keburukan bukanlah Engkau 
yang memulai. Aku ada, karena kehendak-Mu, dan kepada-Mu aku 
hendak kembali. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku memohon 
ampunan-Mu dan bertobat kepada-Mu.” 


Maksud (— AM SSL AS ) ialah, bahwa Allah tidak 
memulai ketukan AA ga seorang hamba, tetapi hamba itu- 
lah yang melakukannya terhadap dirinya sendiri, karena perbuat- 
annya yang tidak senonoh: 


ISA 22 GA, KS A era AA By? Kas KU se 


Aan - 
&. UD) 
Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan 
oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar 


(dari kesalahan-kesalahanm:).” (O.S. asy-Syuuraa 42:30). 


Dan kadang-kadang dalam awal shalatnya, Rasulullah SAW. 
membaca: 


147 


PEP PO ae PPI 


Nan ie KS En 5 ne 1 
sa Ana 2 Pn VGA “ad Hp 2 Lah 


— AAN Ya ag San 


"Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana 
Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersibkanlah aku dari 
kesalaban-kesalahanku sebersih kain putih yang dibersihkan dari kotor- 
an. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, es 


NN 


dan embun.” 


Dan kadang-kadang yang dibaca: 
A3 Pe Pd 
LIs NIA. KANG. Soto 


& na 
"Maha Suci Engkau ya Allah dan Maha Terpuji, dan Maha Suci nama- 
Mu, lagi maha Tinggi kemuliaan-Mu, dan tiada tuhan selain Engkau.” 


Sedang di kala ruku', bila badannya telah tunduk dengan 
sempurna, kadang-kadang beliau membaca: 
2 7 7 4 ! 
2 AN ALA, s 4 ah 2 ATA 4 TA 2 SMAN 


(BL 


At BIP PP 
Sg S3 S3 
"Ya Allah, kepada-Mu-lah aku bima dan kepada-Mu aku percaya, 
dan kepada-Mu aku berserah diri. Kepada-Mu tunduk telingaku, mata- 


ku, sungsumku, tulangku dan urat sarafku.” 


Kemudian ketika bangkit dari ruku', yang sering beliau baca 


ialah: 
2. ot P3 La IN AG 
BA SEN A3 BAGAN, “5 
A3, gone KIE INA Ce aan “Ri 


148 


Wa AE MK KAGET AG KAN 
BBAY ICA KANAN LA 


"Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, (aku memuji kepada-Mu dengan) 
pujian yang banyak, hati yang lega dan diberkahi, sepenuh langit, 
sepenuh bumi, sepenuh ruangan di antara keduanya dan sepenuh apa 
saja yang Engkau kehendaki sesudah itu. Ya Tuhan Yang berhak dipu- 
ji dan disanjung, Yang Paling berhak disebut oleh seluruh hamba-Nya, 
dan kepada-Mu Kami semua mengabdi, tiada yang dapat menolak apa 
yang Engkau berikan, dan tiada yang dapat memberi apa yang Engkau 
tolak, tiada berguna kemegahan dunia bagi seseorang terhadap (siksa) 
Mu.” 


Maksudnya, yang berguna ialah takwa dan kesopanan di kala 
bertemu dengan-Mu. 
Sedang yang sering beliau baca dalam sujudnya ialah: 


KANG Be SI 5S 2 


"Maha Suci Allah Pemilik PENA kerajaan dan segala kebesaran 


, 


dan keagungan. 
Atau beliau baca: 


2 2 - no 
al mn. ia Antara 


PP Aa Kh aa Lan 33 Pe MABA 
DL 


"Ya Allah, aku berlindung dengan keredhaan-Mu dari murka-Mu, dan 
dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung ke- 
pada-Mu dari (siksa)-Mu, Maha Suci Engkau, tak mampu aku meng- 
bitung pujian untuk-Mu, Engkau (Maha Terpuji) sebagaimana Engkau 
memuji Diri-Mu Sendiri.” 


149 


Ketika saya membaca doa-doa yang merupakan kata hati 
yang cemerlang tersebut di atas, terasa olehku seolah-olah seluruh 
para Nabi beserta para malaikat, semuanya berdiri berderet-deret 
di belakang Nabi Muhammad SAW. mengamini dan mendukung 
doa beliau yang seolah curahan Allah kepada hati dan lidah be- 
liau. 

Kadang-kadang timbul pula pertanyaan dalam hati saya. Ba- 
rangkali ada salah satu unsur ibadat, atau salah satu pernyataan 
cinta dan khawatir yang terlewat oleh Nabi Muhammad ketika dia 
bermunajat kepada Allah? | 

Atau barangkali ada seorang malaikat atau seorang Rasul . 
mulia yang memuji Allah dengan suatu pujian yang lebih baik da- 
ripada pujian Nabi Muhammad, atau dengan suatu penghormatan 
yang lebih indah lagi, atau permintaan maaf atas keteledoran yang 
lebih halus lagi daripada permintaan maaf yang dinyatakan oleh 
beliau? 


Kelemahan manusia di sini berpangkal pada salah satu dari 
dua hal, yaitu kemampuan manusia yang terbatas sedang pujian 
yang semestinya harus disampaikan terlampau besar. Atau, bahwa- 
sanya keagungan Allah jauh lebih besar daripada yang disadari 
oleh manusia, sehingga bahasa manusia tak ada artinya dibanding 
dengan pujian yang semestinya disampaikan kepada Allah. 

Namun demikian, di lapangan peribadatan kepada Allah, 
dengan rasa hormat dan syukur kita lihat seorang tokoh yang te- 
lah menunjukkan prestasi yang sangat tinggi, dan agaknya tak 
seorang pun mampu mengunggulinya lagi, bahkan seluruh umat 
manusia mesti berbaris di belakangnya, dengan menahan nafas 
mendengarkan irama tasbih dan tahmid yang tak pernah membo- 
sankan, bahkan seolah-olah senantiasa baru. Siapakah kiranya 
pengibadat yang dengan terhiba-hiba asyik dalam pujiannya ke- 
pada Allah itu? Tak lain dari Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. 

Sekarang benarkah kalau kaum pendusta menyembur-nyem- 
burkan ocehan mereka, bahwa Muhammad itu bukan Nabi? Pa- 
dahal dari dulu kita dengar ketololan mereka. Mereka katakan, 
Allah punya anak, Dia bersama anaknya itu sama-sama tuhan. 


150 


Tolol sekali. Sesungguhnya tiada tuhan selain Allah, dan bahwa 
Muhammad itu benar-benar Utusan Allah. ' 


Kook 


Shalat itu rukun Islam yang kedua. Dan di sini tak perlu kita 
terangkan ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan dalam 
shalat. Sedang doa-doa dan dzikir-dzikir yang telah kita bicara- 
kan di ataspun tidak termasuk wajib. Karena shalat itu sendiri 
sah saja bila dilaksanakan dengan bacaan-bacaan dan dzikir-dzikir 
selain yang tersebut tadi. Yang kami maksud di sini hanyalah ingin 
menunjukkan bagaimana seninya orang berdzikir yang telah dila- 
kukan oleh tokoh pengibadat terbesar itu. 

Shalat adalah ibadat yang terutama pada agama apapun. 
Sedang bagi Nabi Muhammad SAW. sendiri shalat merupakan ke- 
sibukan yang tersendiri. Bahkan shalat itu beliau anggap ciri ke- 
takwaan seseorang dan tanda kekhusyu'an, cinta dan kesetiaan- 
nya yang mutlak kepada Rabbul 'Alamin. 

Tidak sah shalat seseorang bila ia keliru dalam mengenal 
Allah atau enggan mematuhi-Nya. Dengan demikian menggambar- 
kan rupa Allah adalah merupakan suatu kemusyrikan dan ku- 
fur. Dan begitu pula menentang syari 'at-syari'at Allah, juga kufur. 

Memang banyak cara-cara beribadat, masing-masing berbeda 
menurut agama sendiri-sendiri. Dan bedanya dengan Islam ialah, 
bahwa ibadat dalam Islam adalah merupakan hubungan dengan 
Tuhan Yang Maha Tunggal, merupakan permohonan kepada Tu- 
han Yang Hanya Satu, pengaduan kepada Tuhan Yang Hanya Sa- 
tu, danakhirnya merupakan saat-saat kembali kepada Tuhan 
Yang Hanya Satu. 

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. adalah sebaik-baik 
orang yang telah mengenalkan umat manusia kepada Tuhan 
Yang Maha Esa tersebut, mengajak mereka mencintai-Nya dan 
mengarahkan mereka hingga terasa bahwa Allah itu lebih penya- 
yang terhadap mereka daripada ibubapak mereka sendiri, dan le- 


151 


bih pengasih kepada mereka daripada sahabat yang paling kental 
sekalipun, siapapun orangnya. 

Di sana-sini telah kami jelaskan pula, bahwa dalam sistem 
pendidikan Islam tercakup pengarahan agar orang, selain memili- 
ki sifat-sifat keluhuran, juga memiliki sifat-sifat keindahan. Semua 
sifat-sifat tersebut sebenarnya adalah kebutuhan manusia itu sen- 
diri. Karena memang ada fir'aun#fir 'aun yang setelah mendapat ke- 
kuasaan kemudian lupa daratan, sementara bagi orang-orang fakir 
buat hidup saja sudah susah, di samping masih banyak orang-orang 
yang bersalah yang masih mau bertobat dan memohon petunjuk. 

Akan hal mereka, bacalah firman 2 Ta 'ala: 


SOAL AOLIA ka P3 Per Ia Pa PP 
gag. An SAS KEREN rata, d5) 


ya 


Go-x Ka pi Pera er! 


"Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar ta Sesungguhnya Dia- 


4 


lah Yang Menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkan- 
nya (kembali). Dia-lah. Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, 
yang mempunyai singgasana, lagi Maha Mulia.” (9.S. al-Buruuj 85: 
12 — 15). 


Dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. terlalu banyak hal-hal 
yang membangkitkan rasa cinta kepada Allah dan hal-hal yang me- 
landasi rasa cinta itu dalam lubuk hati, begitu banyaknya sehingga 
kita yakin takkan menemui ajaran lain yang dapat menyamainya: 
Di kala anda menghadapi suatu problem, sedang anda kebingungan 
bagaimana cara mengatasinya, kembalilah kepada Tuhan, minta- 
lah petunjuk kepada-Nya, mohonlah kepada-Nya agar mengarah- 
kan anda kepada cara penyelesaian yang terbaik. Karena Dia se- 
sungguhnya sangat dekat kepada anda. Kenapa anda mening- 
galkan-Nya ? 

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW. telah 
mengajarkan kepada kami agar melakukan shalat Istikharah dalam 
segala hal, di samping mengajarkan surat dalam al-Gur-an kepada 
kami, sabda beliau : 


152 


2 Ya » Ng 4 ARE" IN Asang 

NE s AN 
-eni 223 A aa ba AI 25 w an 
2 19. Hg Pean SL 2g | 
Bai TA 2 LAN Ea Hz 3 ? 7 

2 432 2 
ae 

Fe 2» kta Aa Aa A 

A3 SE dns KS NAS 
N 9 1011 YOrP, Lp La za 
'- Jose. MAN G3. LA 


2. 2 Pd 

ASIAN 

SEL ANAA s NA ES RN hah AK 

Me aa - 2 P3 2. Alia 21 “5 
AL - 


A3 w Pra PA 

ka KA LG seb. nga 
"Bila salah seorang dari kamu merasa kesulitan menentukan suatu per- - 
kara, maka shalatlah dua raka at selain shalat fardhu, kemudian berdoa- 
lah: Allahumma inni . .. tsuma radhdhinti bih” (Ya Allah, sesungguh- 
nya aku mohon dipilihkan oleh-Mu dengan ilmu-Mu, dan mohon di- 
beri kemampuan berkat kekuasaan-Mu, dan aku memohon kepada-Mu 
anugerah-Mu yang besar. Karena Engkaulah Yang Maha Kuasa, sedang 
aku tiada berkemampuan, dan Engkaulah Yang Maha Tahu, sedang aku 
tak tahu apa-apa, dan Engkaulah Yang Mengetahui semua yang gaib- 
gaib. 
Ya Allah, bila menurut ilmu-Mu bahwa perkara ini lebih baik untukku 
dalam agamaku, penghidupanku dan akhw dari urusanku ini ——atau 
kata beliau: "urusanku sekarang maupun nanti "—— maka tentukanlah 
ia untukku, dan mudahkanlah ta bagiku, kemudian berkahilah aku pa- 
danya. Tapi bila menurut ilmu—mu, bahwa perkara ini tak baik untuk- 
ku dalam agamaku, penghidupanku dan akhir dari urusanku ini — atau 
yang beliau katakan: "urusanku sekarang maupun nanti ”— maka jauh- 


152 


kanlah 1a dariku, dan jaubkanlah aku daripadanya, dan tentukanlah 
yang lebih baik bagiku apapun adanya, kemudian jadikanlah aku lega 
menerimanya 

Dalam pada itu ia hendaknya menyebut apa yang menjadi keperluan- 
nya. 


Saya juga heran kepada mereka yang memusuhi Nabi Muham- 
mad SAW., yaitu ketika mereka ngomong seenaknya: "Tuhan 
Pe PA | itu kejam dan sombong”. 

Saya jawab: "Kalau benar demikian, apakah para penguasa 
yang congkak di muka bumi ini boleh bertindak sewenang-wenang, - 
sedang Allah Yang menguasai bumi dan langit tidak? Dan apakah 
kesombongan mereka boleh merajalela, sedang Allah Yang Maha 
Besar dan Maha Tinggi tidak ? 

Lain dari itu, bukankah Allah berkata kepada mereka yang 
sengsara, "Akulah Penolongmu”, dan kepada mereka yang me- 
minta petunjuk, "Akulah Pembimbingmu”, dan kepada siapa 
pun yang memerlukan rizki, Dia katakan: | 


Kes da0. Kaler, KAKAK ANN AL ANE La 


"Dan mohonlah kepada Allah sebagian Pa Mb mei Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (O.S. an-Nisaa 4 : 32). 


Bahkan kalau anda punya suatu hajat, hadapkan saja hajat 
itu kepada Tuhan. Dia toh takkan kepayahan memenuhi hajat 


anda itu: 
2 5Gp 9 LE ag FLA An PA 
KM pad 25 KUA Is CSS) Lo. Tr 


"Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanya- 
lah berkata kepadanya: "Jadilah”, maka terjadilah ia.” (0.S. Ya siin 
36:82). 


Dari Abdullah bin Abu Aufa: Sabda Rasulullah SAW.: 
ea SAN ye PL ip ea 4 


154 


PENGEN KY Gea 
mai DRA YAN BK 
DEAL 2 MA EN Ea ag Ka A3 pa 
SANA YAA MA 
ES, LEE Hz JAE ME gen na) 1. 355 
pena HENNA 


"Barangsiapa mempunyai hajat kepada Allah Ta ala, atau kepada salah . 
seorang Bani Adam, maka hendaknya ia berwudhu, dan wudhu 'nya 
itu hendaklah ia kerjakan sebaik-baiknya, kemudian sembahyanglah dua 
rakaat, lalu pujilah Allah 'Azza Wa Jalla, dan bacalah shalawat atas 
Nabi SAW kemudian berdoa: “La ilaaha INlallaahul Halimul Kariim ... 
ya Arhamar Raahimiina” (Tiada tuban melainkan Allah Yang Maka 
Penyantun lagi Mahaa Murah. Maha Suci Allah Pemilik singgasana yang 
besar, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, aku mohon kepa- 
da-Mu hal-hal yang menyebabkan belas-kasih-Mu, hal-hal yang memas- 
tikan ampunan-Mu, terpelihara dari setiap dosa, keuntungan dari setiap 
kebaikan dan selamat dari setiap kesalahan. Janganlah Engkau tinggal- 
kan satu dosapun yang ada padaku kecuali Engkau ampuni, tidak pula 
satu kesalahan kecuali Engkau hilangkan, dan tidak pula satu hajat 
Yang Engkau redhai kecuali Engkau perkenankan, ya Tuhan Yang 
Maba Penyayang di antara sekalian yang penyayang). 


Dunia ini akan berakhir dengan segala kegembiraan dan ke- 


sedihan, dan umur pun, yang panjang, yang pendek, pada akhir 
semuanya akan habis. Dan kembalilah manusia kepada Rabbul 
'Izzati. setelah untuk beberapa saat menempuh ujian di atas per- 
mukaan bumi: 


155 


24 La Li IA 232321 
Aek EA B3 SIKA. 
KY - 1 6121) 
“Sebagaimana Allah telah menciptakan kamu pada permulaan, (de- 
mikian pula) kamu akan kembali (kepada-Nya). Sebagian diberi-Nya pe- 
tunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka.” (9.S. al- 
A raaf 7 : 29- 30). 


Di waktu itu dunia tinggal jadi kenangan. Dan Bani Adam 


seluruhnya mulai menginjakkan kaki mereka di ambang pintu 
akhirat. | 


Ketika ada seorang muslim meninggal dunia di Madinah al- 


Munawwarah, berdirilah Nabi Mulia itu di hadapan mayatnya, 
ia mendoakannya dalam shalat dan menyerahkannya ke hadirat 
Ilahi, katanya: 


156 


2 w AL IA PGA 
(2 


32 235 
aa ce aa Pena Pa 
a Pb AI ga - LAN 
Ce Ka aa aa sis 
129 Tetap FG 24 9 tea Sena 
Rs 40 Yi Kaban Sera) uye Ya an « 2 MA 
& ? bar 
"Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah, selamatkanlah dia dan 
maafkan, berilah ia tempat yang mulia, lapangkanlah pintu masuk- 
nya, cucilah ia dengan air, es dan embun, bersibkanlah ta dari kesalah- 
an-kesalahan(nya) sebersikh kain putih yang dibersihkan dari kotoran, 
gantilah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya (yang dulu), 
dan jodoh yang lebih baik dari jodohnya (yang dulu), dan masukkanlah 


ia ke dalam syurga dan lindungilah ia dari siksaan kubur dan dari siksa 


neraka.” 


Mendengar doa tersebut, perawi hadits ini mengatakan: 


.”Aku sendiri sungguh mengangan-angankan andaikan aku sendiri- 
"lah yang menjadi mayit yang berbahagia mendapatkan doa-doa 
yang berkah tersebut.” 

Di antara doa-doa Rasulullah SAW. terhadap orang mati, 
Imam Ka Ia 1 memilih doa sebagai berikut: 


Aa LI 2 4 2 . 2 , 

5G Naa Ai Da? SL ena 
p/ Hk Pt. BK 99902 
Dg) Cus ASIA PIA IN Keaan Leo (e39e3 


4 jan A9 2 LIGA, 
IKA Tea BAE, Kerah 1 
SA 041 29 Pat Se Nag 
AR, 1 Adaa Oa 
5 ph #3 aa £ Sam 
us ke BAK NE Wen 8g. NA Ng 
24 ” TN Z w 
PESANAN AN 013 « KALA 33 Sia Sea Ceng 


201 Tg . 


NA A3 Pa ag Na Sa 
CAT an KESAN 
3 LIA, An Ea 


"Ya Allah, inilah bamba-Mu dan anak dari hamba-Mu kaka Ia telah 
keluar dari dunia yang nyaman dan luas, dan dari orang-orang yang 
dikasihi dan mengasihi dia di sana, menuju alam kubur yang gelap de- 
ngan segala isinya yang bakal dia temui. Dia dulu telah bersaksi bah- 
wasanya tiada tuban melainkan Engkau, dan bahwa Muhammad itu 
bamba-Mu dan Utusan-Mu, sedang Engkau (tentu) lebih tahu tentang 
dia. 

Ya Allah, sesungguhnya dia kini singgah kepada-Mu, dan Engkau ada- 
lah sebaik-baik yang disinggahi. Dan dia kini memerlukan belas-kasih- 
Mu, sedang Engkau tidak butuh mengazabnya. Dan kami datang kepa- 
da-Mu dengan penuh harap, membantu memohonkan kepada-Mu un- 
tuknya. 

Ya Allah, kalau dia orang baik, maka tambahlah kebaikannya, dan ka- 


157 


lau dia orang jahat, maka maafkanlah dia. Dan dengan rahmat-Mu' 
berilah dia redha-Mu, dan peliharalah dia dari fitnah dan siksa kubur, 
lapangkanlah kubur baginya dan renggangkanlah tanah dari kedua 
sisinya, dan dengan rahmat-Mu amankanlah dia dari siksa-Mu, sampai 
saat Engkau bangkitkan dia menuju sorga-Mu, ya Arbamar-Rabimin.” 


Bagi kaum mukminin, shalat adalah ibadat yang tertentu 
waktunya, berkaitan dengan gerak matahari di siang hari, dengan "' 
ketentuan lebih-kurang satu setengah jam menjelang terbitnya 
matahari, kemudian setelah ia melewati tengah-tengah langit, 
kemudian ketika ia telah condong ke barat dan bayang-bayang 
telah cukup panjang, kemudian kalau sudah terbenam, dan ter- 
akhir kalau mega merah sudah tidak kelihatan lagi. : 

Kaum muslimin di samping memperhatikan matahari dalam 
melaksanakan ibadat mereka sehari-hari tepat pada waktunya 
masing-masing, mereka juga diharuskan memperhatikan rembulan 
demi ketetapan pelaksanaan ibadat puasa dan haji. Jadi waktu 
- dalam hidup mereka adalah merupakan kendaraan yang membawa. 
mereka menuju akhirat. Bahkan Nabi SAW. telah mengarahkan 
perhatian mereka kepada matahari yang berbinar di langit sana, 
dan kepada rembulan di malam purnama raya. Beliau katakan 
kepada mereka, bahwa mereka kelak di akhirat bakal melihat 
Tuhan secerah itu. Maka tidakkah sepatutnya kita bersiap-siap 
demi pertemuan tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuat- 
an yang membuat wajah kita berseri-seri kelak karena hasil yang 
memuaskan? 

Adapun perbuatan yang terpenting demi pertemuan itu 
ialah, agar kita senantiasa ingat kepada Tuhan, jangan sekali-kali 
melupakan-Nya, bersyukur kepada-Nya, jangan kufur. Dan jangan 
sampai kita terhalang oleh makhluk-makhluk Allah dalam meng- 
ingat Dia, atau terganggu oleh gangguan-gangguan lain, hingga tak 
dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap-Nya. 

Nabi Muhammad SAW. adalah seorang yang segala perasaan 
dan tingkah lakunya dicurahkan semata demi mengingat Allah. 
Dia manfaatkan segala sesuatu untuk menyatakan penghormatan- 


158 


nya dan cintanya kepada Allah, dan untuk menegaskan ke-Esaan- 


Nya: 


Dari Ibnu 'Umar ra. : Bila Rasulullah SAW. menyaksikan 


bulan muda, maka beliau berdoa: 


kala 


LN AA SL KRI NKRI AI FA NA 
5 2 Ti 2 
MENGAN, P SEN, TE AG AN SAM 
| ' 4G 
Aw PAPAN sh aa Keane PG ee ap aa 
LN SS 533 LA SAP 
"Allah Maha Besar. Ya Allah, terbitkan ia kepada kami di awal bulan 


dengan membawa berkah dan iman, selamat dan Islam, serta petunjuk 
kepada hal yang Engkau sukai dan redhai. Tuhan. kami dan Tuhanmu 


adalah Allah.” 


Dan menurut suatu riwayat lainnya, bahwa Nabi SAW. di 
melihat bulan sabit di tanggal muda, mengatakan: 
EKP ng 


31 PIP ag Sud 4 “3 2, PL ULP 
2s, 22) Ran Ap aa Sha . Aap P2 


Pat at Ii 
ES AA edi 
"Hilal pembawa kebaikan dan kesadaran, hilal pembawa kebaikan dan 


kesadaran, hilal pembawa kebaikan dan kesadaran. Aku beriman kepada 
Allah Yang telah menciptakan kamu ——demikian beliau mengatakan 


sampai tiga kali——.” 
Kemudian beliau katakan pula: 
ega ra Tan abs aa Ko 
a NN Oyapea « 5 SEN ba 
Vas 9 Sta Ne 
"Segala puji bagi Allah Yang telah melwatkan bulan begini, dan men- 
datangkan bulan begini, ” 


Demikianlah hati pengibadat yang tekun itu, ia intai setiap 


saat yang tiada berhenti berputar ini, dia gunakan seluruhnya 
untuk memuji Allah Pemutar siang dan malam, dengan penuh ha- 
rap akan datangnya nikmat yang bakal tiba, dan mengantar nik- 
mat yang pergi. Waktu baginya adalah anugerah Allah yang harus 


159 


digunakan untuk taat kepada Allah. Dan oleh sebab itu sedetik- 
pun ia tidak menyia-nyiakan waktu yang terus berputar ini untuk 
sesuatu yang tiada berguna atau untuk berlalai-lalai. Beliau senan- 
tiasa melakukan shalat, puasa, berjuang dan berusaha terus tak 
kenal lelah, membimbing umat manusia agar menyembah kepada 
Allah. 

Bila orang ingat puasa, maka ingat pula bulan Ramadhan, 
Karena pada bulan itulah kita diwajibkan berpuasa. Lain halnya 
Nabi SAW. Beliau senantiasa berpuasa, sampai ada yang menga- 
takan, beliau tak pernah berbuka. Namun menurut kami, bahwa 
di bulan Ramadhan beliau kadang-kadang melakukan puasa wishal, 
tidak berbuka pada saat terbenamnya matahari. Dan ini tentu saja ' 
termasuk kekhususan yang hanya beliau sendiri boleh melaku- 
kannya. 

Ucapan-ucapan yang beliau nyatakan ketika berbuka, menun- 
jukkan betapa berat penderitaan yang beliau rasakan ketika ber- 
puasa di musim panas yang amat terik hingga kerongkongan tera- 
sa kering, dan badan terasa lemah: 

Dari Ibnu 'Umar ra. : Bila Nabi SAW. berbuka puasa, maka 
ujar beliau: 


ah « 90 LA AM 33 LAS, 
A3 y Yan Lg | Cia NA, AN 3 
"Haus lenyap sudah, dan otot-otot basah kembali, dan semoga tetap- 


lah pahala (bagiku) Insya Allah.” 


Dan kadang-kadang beliau berdoa: 


2 AL Ami LA A3 
3 Is Dp DRA 
F4 
"Ya Allah, untuk-Mu-lah aku berpuasa, dan berkat rizki-Mu juga aku 
berbuka.” 


Dan dari Abdullah bin 'Amr ra. dia Sa mu Saya dengar 
Rasulullah SAW. bersabda: 
IPA LA RA Le 2 2 
“Pesen ayla Ius ALAN! 


160 


"Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika ia berbuka, takkan 
ditolak.” 


Dan menurut Ibnu Malikah: Saya dengar Abdullah bin 'Amr 
(perawi hadits ini) bila berbuka puasa, dia mengatakan: 
Tg “3 


£ , . 13 pekan - Pa H3 et LO LI 
| Ka 2 1” 
ia Ol Lb maa 2 5 p AN LAN 


AL 


"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon bisaa -Mu asi ih rahmar- 


» 


Mu yang meliputi segala sesuatu, ampunilah aku. 


Kok ok ok 


Pernah saya mendengar seseorang berkata, seolah-olah dia 
memberi alasan tentang manasik Haji, dia katakan: ”Sesungguh- 
nya Allah menguji kita dengan hal-hal yang kita mengerti hikmat- 
nya, dan juga dengan hal-hal yang tidak kita mengerti hikmatnya. 
Maksudnya supaya ketaatan kita bisa diketahui dengan nyata, 
baik dalam hal yang pertama maupun kedua. 

Kemudian saya tanyakan: "Apakah yang tuan maksud, bah- 
wa manasik yang Allah bebankan kepada kita dalam rukun Islam 
yang kelima itu irrasional?” 

Orang itu diam, dan dengan hati-hati kemudian menjawab: 
"Itulah maksud saya. Dan saya tetap mematuhi Allah SWT. dalam 
apa saja yang Dia bebankan kepadaku.” 


Bahkan menurut saya, masih banyak lagi hal-hal yang tidak 
ada kaitannya dengan persoalan akal, baik disetujui olehnya atau 
tidak, ——yang orang menyebutnya irrasional——. Padahal pernilai- 
an seperti itu tidak benar. Bukankah kita menuliskan bahasa Arab 
dari kanan ke kiri, sedang orang Barat menulis bahasa mereka dari 
kiri ke kanan? Peraturan seperti ini tidak bisa dikatakan sesuai 
atau bertentangan dengan akal. Karena itu hanyalah tradisi yang 
sudah biasa dilakukan orang saja. Dan mereka memang boleh saja 
melakukannya, tanpa harus dicela apa yang sudah berlaku di ka- 
langan mereka, menurut apa yang mereka sukai. 


161 


Dan begitu pula dalam upacara, tentara harus memberi hor- 
mat dengan cara tertentu. Mereka harus mengangkat senjata de- 
ngan gerakan kilat, diarahkan ke salah satu arah, !alu diarahkan 
lagi ke arah yang lain, barulah kemudian diletakkan di atas pun- 
dak. Dan sesudah itu mereka menghadap lurus ke mimbar koman- 
dan dan seterusnya. Kenapa harus demikian? Itulah yang nama- 
nya tradisi yang sudah berlaku di kalangan sekelompok manusia, 
yang bila perlu kita bisa saja membuang mana yang sudah usang, 
dan tetap kita pakai mana yang dirasa masih baik, yang itu semua 
tidak ada kaitannya dengan logika akal fikiran. 

Memang Islam menolak segala sesuatu yang bertentangan 
dengan akal dan fitrah, tapi tetap membiarkan hal-hal yang sama 
sekali tidak ada hubungannya dengan akal dan fitrah tersebut, 
asal tidak menjurus kepada kebatilan. 


Dengan kata-kata saya itu, orang tersebut kemudian berka- 
ta: "Apakah anda bermaksud, bahwa perbuatan-perbuatan dalam 
manasik haji termasuk hal yang tidak ada kaitannya dengan akal?” 

Saya jawab: "Ya.” 

- “Sekarang kenapa thawaf harus tujuh kali, umpamanya?” 
dia bertanya lagi. 

Saya jawab: Karena, andaikan thawaf itu kurang atau lebih 
dari tujuh kali sekalipun, tetap akan ditanyakan kenapa begitu. 
Jadi pertanyaan takkan ada habis-habisnya, dan dengan sendiri- 
nya tak perlu dijawab. Coba, kenapa nama anda Ali, bukan Hamid 
saja? Bukankah pertanyaan ini pertanyaan yang berputar-putar, 
yang tak perlu dijawab? Namun demikian, segala perbuatan yang 
ada dalam manasik Haji pun sebenarnya tetap masuk akal. Selu- 
ruhnya jelas sekali mengandung hikmat. 

Sudah sewajarnyalah bila manusia menghargai kenang- 
kenangan mereka di masa lalu, lalu kenang-kenangan yang berhar- 
ga itu mereka pagari dengan pagar-pagar kultus dan kharisma, 
yaitu manakala kenang-kenangan tersebut ada kaitannya dengan 
akidah dan norma-norma agama. Dan manasik haji adalah merupa- 
kan bahagian yang tak ternilai harganya dalam sejarah, dan meru- 
pakan kunci dari khazanah kerohanian yang kaya dan perasaan 


162 


yang dalam. Dan oleh karena itu tak heran bila manasik haji di- 
jadikan salah satu rukun (sendi) agama: 


TB) EN An KERAS 4, 


"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi ar- 
syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.” 
(O.S. al-Hajj 22 : 32). 


Memang masalah ini perlu diterangkan secara rasional: Ke- 
napa di darat, di laut dan di udara orang berduyun-duyun menuju 
rumah antik itu? Mereka berdatangan ke sana dari lima benua, 
dengan hati yang sangat rindu dan mata yang berbinar. Memang - 
sudah sepantasnya bila bangunan kuna itu mendapat penghargaan 
sedemikian rupa. Karena yang membangun saja seorang Bapak dari 
Nabi-nabi, yaitu Ibrahim AS. Ia dibangun dengan maksud agar 
menjadi benteng tauhid dan lambang persatuan bagi orang-orang 
yang bersujud dan ruku'. Yaitu setelah beliau ——'Alaihis Shalatu 
was Salam — bertempur lebih dahulu melawan kaum penyembah 
berhala klasik dalam suatu pertempuran antara hidup dan mati. 
Di sana Ibrahim menang dalam membela ke-Esaan Allah. Maka 
bersama putranya, Isma'il, ia membangun dasar-dasar dari bangun- 
an kuna itu, sebagai penegasan bagi kemenangannya, dan penghi- 
naan bagi kaum kuffar: 


7 


7 » 4 &, we, 
A2 Gas bah Da 2 AN 5 SG) 


1 2 2 2 ' w 
PANGAN PA BAYA? NUN paa ja KANG Pipa SL 
| | gek Ig “$, AAN NI PNP 2g KAT NA K 13 2 
Taken 


“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beriba- 
dat) manusia, ialah Baitullah yang ada di Bakkah (Mekkah) yang diber- 
kahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat 
tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) magam Ibrahim. Barangsiapa 


163 


memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji 
adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitul bagi) orang yang sang- 
gup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari 
(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memer- 
lukan sesuatu) dari semesta alam.” (O.S. Ali Imran 3: 96—97). 


Sebagai mesjid pertama di dunia, patutlah bila orang berzia- 
rah secara khusus ke sana, dan manusia dari waktu ke waktu ber- 
duyun-duyun pergi ke sana untuk menyatakan penghormatannya. 
Sedang mesjid-mesjid yang lain, baik di timur maupun di barat, 
yang dibangun sesudahnya, patutlah berhubungan dan meng-. 
hadap kepadanya. Itulah sebabnya kenapa mesjid yang mulia i ini 
menjadi kiblat seluruh kaum mukminin: 


2 | Bang 9 Pe ag MAP 


Tai 3A.. La sak 


”Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke 
arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka 
palingkanlah wajahmu ke arahnya.” (O.S. al-Bagarah 2 : 150). 


Ada hal lain dalam sejarah umat manusia, yang lebih memper- 
erat hubungan kita kaum muslimin khususnya, dengan Ka'bah 
yang mulia ini: Bahwasanya umat Islam yang besar seperti kita 
inilah, yang dulu menjadi cita-cita ketika pembangunan Ka'bah 
itu dimulai, dan bahwa risalah kita yang terakhir inilah, yang dulu 
merupakan doa yang hangat pada saat dasar-dasar bangunan itu 
mulai muncul. Di waktu itu Ibrahim dengan putranya, Isma 'l 


1, 
Li Ba 2 Pi » 2 
Ya Tan & En Merana 

Bu ta 2 48 ? 2 Pi 
Ha LAND ENTA G S 
PRP Fs eng Sung 9 2x2 rage ya 
KESAN Deal IE 
Wa - YA 231) 

164 


"Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh 
kepada Engkau, dan (jadikanlah) di antara anak-cucu kami umat yang 
tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-ca- 
ra dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. 
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maba Penerima taubat lagi Maha Pe- 
nyayang. 

Ya Tuban kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan 
mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan 
mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Our'an) dan hikmah serta 
mensucikan mereka...” (O.S. al-Bagarah 2 : 128—129). 


Dan kitalah sesungguhnya anak-cucu muslim yang dimaksud 
dalam doa di atas. Dan bahwa Nabi Muhammad SAW. Rasul peng- 
habisan itulah Bapak Rohani dan budaya kita, dan pemilik jiwa 
tersuci yang sangat kasih kepada seluruh dunia, dan yang telah 
membangkitkan kesadarannya. Kalau begitu, tidak patutkah kalau 
kita berhubungan dengan rumah suci itu, dan tidak patutkah kita 
berziarah ke sana bila ada kesempatan? Alangkah besar nilai-nilai 
sejarah yang patut kita kenang di sekitar bangunan suci itu. Dan 
alangkah setianya delegasi-delegasi haji yang menempuh perjalan- 
an beriburibu kilometer, hanya untuk melihatnya dan menimba 
kebaikan dan kebajikan yang pernah ditauladankan di sana. 

Kepada bangunan kuna itu kita menghormatinya dengan 
cara mengelilinginya (thawaf) dan melakukan shalat berkilbat 
kepadanya. Dengan meletakkan Hajar Aswad pada posisi sebelah 
kiri kita, kita berkeliling Ka bah tujuh kali putaran. Dan apakah 
yang kita baca di waktu itu? Bukankah kita memaca: 


LI ANK hp Lah 
RE NG BNN TI, 25 GA 


"Maha Suci Allah, dan segala puji bagai Allah, dan tiada tuban melain- 
kan Allah, dan Allah Maha Besar.” 


Lalu kita berdoa, memohon kepada Allah apa saja kebutuh- . 
an kita, baik kebutuhan dunia maupun akhirat: 


165 


sa PIA YSA KAKEK bah Sg Tan "Ap 
(SN 2230 aa DA aU ANN s ng 
"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniaga- 
an) dari Tuhanmu...” (0.5. al-Bagarah 2 : 198). 


| Manusia, siapa pun orangnya, semuanya butuh kepada Allah. 
Dan Aillah-lah pemilik perbendaharaan yang tiada habis-habisnya. 
La 1 30 ? 2 2 2 13 A3 
Ma SN Aa & LB NA ak 


AA v.y pad 


Manusia semua meminta 

Dan Engkau Yang mengabulkannya 
Itu semua karunta-Mu jua 

Tiada akan ada habis-habisnya. 


Di antara para missionaris ada juga yang tolol. Mereka me- 
nyangka ada hubungan materiil di antara kaum muslimin dengan 
Ka'bah, utama sekali dengan Hajar Aswad. Dugaan seperti itu ten- 
tu saja sangat menggelikan dan membikin kita tertawa. Karena. 
tauhid yang hidup dalam sanubari kaum muslimin itulah sebenar- 
nya yang merupakan pola keyakinan merdeka, yang tiada banding- 
annya di dunia. Bukankah seruan yang mewarnai iring-iringan ha- 
ji sejak mereka mulai bergerak dengan gagahnya, adalah : 


LA LL ML JAN BO DL A6 NI LL AM Dan 
ks 11 c ALA IU AA 
NANGA GE AE HA AA 
- DL ara aa ta 
PL MA LA Dell DN 

NO 
?”Kami memenuhi pangggilan-Mu ya Allah, kami penuhi seruan-Mu. 
Kami penuhi seruan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, kami penubi seruan- 


Mu. Sungguh segala puji, nikmat dan kekuasaan adalah bagi-Mu, tiada 
satupun yang bersyerikat dengan-Mu. . .” 


Seruan seperti itu terdengar semakin bergelora, manakala 
iring-iringan itu mendaki bukit, menuruni lurah atau berpapasan 
dengan jamaah lainnya, dan juga manakala senyap menebarkan 
sayap di malam kelam, atau menjelang Subuh di kala sunyi menye- 


166 


limuti dinihari. Di sana terasalah bahwa benda apa pun yang ada 
ikut bertalbiyah bersama mereka bersaut-sautan, seolah-olah mem- 
benarkan apa yang tercantum dalam hadits: 


AL LL LL LA 9 PA LIL LAIN NS 

. 2 ek ebi YA) 31 

S2 PN hak ala AL " Is 
LINA INN 1 IL510 LI 

AAN Kalays OI alsana 

“Apabila orang yang berhaji itu membaca talbiyah, maka bertalbiyah 


pula benda-benda yang ada di kanan kirinya: pohon, batu dan kerikil, 
sampai keping-keping tanah di sana-sini (pun ikut pula bertalbiyah).” 


Dan tidak heran bila alam yang juga bertasbih itu, menyatu ' 
dalam memuji Allah, dengan manusia yang telah melepaskan ke- 
inginan nafsunya, bertolak dalam suatu perjalanan yang baik de- 
ngan tujuan untuk mendapatkan redha Allah. Bukankah Imam 
mereka, Nabi Muhammad SAW. telah mengajari mereka, bila hen- 
dak bepergian, maka tidak bangkit dari duduk sebelum membaca: 


KTP Ad Pa "ad AIA MA LI aah Lada LI 
« :.$ N - A4 | 1 w 

Ibn EM SI Lan Sh SN 
2 LA BP 21 ya, DP NA yul AL 244 

2 » | ha "il 2 Ta Sa 
FS 533 ag Ay TAr Sea JI Lokal 
at97 0 0 Pa Ya 5 5 3 LAGI 9 001 La 
SAN JAS PEG AGAN Le BS 
A2 2, 2, 
AG, 
"Ya Allah, kepada-Mu aku hadapkan wajahku, dan kepada-Mu aku ber- 
pegangan. Cukupilah aku terhadap apa yang menyusahkan maupun 
yang tidak menyusahkan aku. Ya Allah, bekalilah aku takwa, dan am- 
punilah dosaku, dan tuntunlah aku kepada kebaikan ke manapun tu- 


juanku. Ya Allah, Engkaulah yang mengawallku) dalam perjalanan 
dan yang memimpin keluarga, harta dan anak(ku di rumah).” 


Orang naik haji adalah orang yang sedang semata-mata ber- 


ibadat kepada Allah, mengharapkan redha-Nya, memohon pahala 
dari-Nya dan takut terhadap siksa-Nya. Semua anggota tubuh dan 


167 


apa saja yang ada pada badannya bergerak dengan perasaan rindu, 
cinta dan harap kepada Allah. Tak pernah saya saksikan kelompok 
manusia yang lebih patut mendapatkan rahmat dan maghfirah 
Allah seperti halnya jamaah yang mulia ini. 

Adapun sa'i antara Shafa dan Marwa biasanya dilakukan se- 
habis thawaf. Syi'ar-syi'ar yang dilakukan dalam sa'i adalah meru- 
pakan pembaharuan dan pengabadian rasa tawakkal kepada Allah, 
sebagaimana pernah dialami begitu dalam oleh hati Hajar, ibu Na- 
bi Isma il, dan sebagaimana dialami pula oleh hati suaminya, Nabi 
Ibrahim al-Khalil. 

Tawakkal adalah suatu perasaan mahal yang jarang dialami 
oleh setiap orang. Ia tak bisa dipaksa-paksakan dalam hati sese- 
orang. Karena yang dapat bertawakkal hanyalah orang yang kuat 
hubungannya dengan Allah, cepat bersandar dan memohon per- 
tolongan kepada-Nya. Tatkala pertolongan manusia tak bisa lagi 
diharapkan, dan berbagai jalan untuk mendapatkan bantuan telah 
porak poranda, sedang rasa khawatir menyerbu ke segala penjuru 
hati, di sana masih ada harapan yang tersisa yang dapat mengusir 
rasa khawatir tersebut, yaitu harapan kepada Allah. Pada saat itu- 
lah rasa tawakkal timbul dalam hati, mengusir was-was dan mene- 
nangkan berbagai perasaan. Saya dapat membayangkan bagaima- 
na Hajar menatap dalam-dalam anaknya yang kehausan, kemudian 
dengan langkah-langkah yang tidak menentu lari ke sana ke mari 
kalau-kalau ada yang bisa membantu dan memberi pertolongan. 
Namun demikian Husnu Zhan-nya kepada Allah tak pernah redup. 
Bahkan ketika Ibrahim hendak meninggalkannya di lembah ger- 
sang dan bisu itu, ia sempat bertanya: "Benarkah Allah telah me- 
merintahkan kakanda melakukan ini ?” 

— "Benar ”, jawab Ibrahim. 

Maka dengan mantap Hajar pun berkata: "Kalau begitu, Dia 
takkan menyia-nyiakan kita. ' 

Tidak lama sesudah itu, Hajar pun mendapatkan cobaan. Na- 
mun ia tetap menunggu-nunggu kapankah langit ikut campur ta- 
ngan. Benarlah, apa yang ditunggu-tunggu Hajar pun tiba. Ter- 
pancarlah di sana suatu telaga, Zamzam namanya. Dan seluruh 


168 


lembah pun bernyanyi kegiarangan, mengganti kekhawatiran mere- 
ka sebelumnya. Sedang bayi yang malang itu tadi, kini telah men- 
jadi suatu umat yang tak sedikit jumlahnya dan tak terhingga ka- 
yanya. Dan di antara keturunannya ialah penerima risalah agung, 
yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di antara syi ar-syi 'ar 
Allah dalam ibadah Haji, ialah gerakan antara Shafa dan Marwa 
itulah, meniru perbuatan ibu Nabi Ismail ketika membela putra- 
nya itu dengan harapan yang tak pernah padam. 

Bagi para pemimpin betapa pentingnya rasa tawakkal. Karena 
dengan rasa tawakkal, yang sedikit menjadi banyak, yang lemah 
menjadi kuat. Dan dengan bergantung kepada Allah mereka men- 
jadi benar-benar terhormat. Dan itulah barangkali yang dimaksud 
oleh firman Allah Ta ala: | 


NEK NA AN 2 AN NAN LA Aha 
(- pe Pa atuh AA 33 No AN 

an NINA eh Getar Mr "eh LL KE" A2 
(on Ade NE AS GE IE Sg lee SO AE 


£ 
"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syiar Allah. 
Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, 
maka tak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Dan 
barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, 
maka sesungguhnya Allah Maka Mensyukuri kebaikan lagi Maha Me- 
ngetahui. "(9.S. Al Bagarah 2 : 158). 


Para ahli sejarah mengatakan bahwa setelah Ibrahim mem- 
biarkan Hajar dengan anaknya berjalan tanpa tujuan di lembah 
yang tepencil itu, maka datanglah syaitan kepadanya. Waktu itu 
Ibrahim ada di Mina sehabis menunaikan perintah Allah. Syaitan 
berkata kepadanya: "Patutkah seseorang membiarkan keluarganya 
mati kelaparan dan kehausan seperti itu? Kembali dan selamat- 
kan keluargamu”, demikian perintah syaitan. Namun Ibrahim 
tak mau diganggu, maka dilontarlah syaitan itu dengan batu, lalu 
meneruskan perjalanannya seraya berdoa kepada Tuhannya: 


IE AAN KA Saul 2 2 eh 0 Ce” 
KA Is Si AE NN Sa LAN, 


169 


— C3 Tt (s5 pera 
Ph ni sate Jan AN menjong 

HA ALI 03 ARA Ne 4w239 “dad 
ND. Hn Naya Ig 


"Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian 
dari keturunanku di lembah yang tiada bertanam-tanaman di dekat ru- 
mah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami, (yang demi- 
kian itu) agar mereka mendirikan shalat. Maka jadikanlah hati sebagian . 
manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah- 
buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.” (O.S. Ibrahim, 14: 37). 


Doa yang tulus itu dikabulkan Allah, sedang usaha syaitan - 
gagal tidak berhasil apa-apa dalam menggoda hati. manusia yang 
beriman kuat itu. Tradisi melontar jumrah (tonggak) di Mina ada- 
lah agar orang yang belum mengerti menjadi tahu, bahwa janji 
Allah itu pasti ditunaikan, sedang godaan syaitan itu tak perlu 
digubris. Karena godaan tersebut takkan berhasil kecuali terhadap 
mereka yang berhati kosong dari iman dan tawakkal: 


IIA Ilanpa 0 MAL NA GOS 4 Ta 
CMA. 6 Feng KENA, 2 
- “5 KER 1 KA 
OA) pra TEATAKN 


"Sesungguhnya syaitan itu tak kuasa atas orang-orang yang beriman 
dan bertawakkal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan syaitan 
itu hanyalah atas orang-orang yang menganggapnya pemimpin, dan 
atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.” (9.5. an- 
Nahl, 16 : 99 — 100). 


Yang menarik ialah, bahwa Al-Our'an al-Karim ketika menye- 
but soal melontar jumrah di Mina, terryata tidak menggunakan 
istilah ” melontar” sebagaimana lumrahnya. Tapi yang digunakan 
ialah istilah "dzikir kepada Allah pada hari-hari tertentu”. Firman 
Allah Ta ala: 

2 PAKE PAK NA Nge 123 "4 | YE Ah AA 

Ae ) ana 2 (GO, Sa 


- 


Sx SAI, AP ar AE 212 


LL. £ 


170 


'Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang 
berbilang. Barangsiapa ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua 
hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa ingin menangguhkan 
(keberangkatannya dari dua hari itu) maka tidak ada dosa pula baginya 
bagi orang yang bertakwa...” (9.S. Al Bagarah 2 : 203). 


Jadi agaknya maksud yang sebenarnya ialah dzikir yang keras 
dan lantang kepada Rabbul 'Alamin, sedang melontar jumrah ha- 
nyalah isyarat lahiriah saja. | 

Dan memang, haji itu seluruhnya berupa gemuruhnya suara 
dari gelombang manusia yang tidak henti-hentinya menyebut na- 
ma Allah, yang tidak ada kesibukan lain kecuali mendengungkan 
talbiyah, menggemakan tasbih. Namun sayang,melontar jumrah : 
ternyata berubah menjadi pekerjaan yang meletihkan, bahkan sa- 
king sesaknya bisa-bisa nyawa melayang, dan yang bisa melakukan 
hanyalah mereka yang bertubuh kekar tahan siksaan. Apa sebab? 
Karena pendapat Figih yang sudah berlaku mengatakan, bahwa 
melontar jumrah itu tidak sah kecuali bila dilakukan antara ter- 
gelincirnya matahari hingga terbenamnya. Dan oleh karena itu 
orang berdesak-desakan dalam tempo yang sesingkat itu, tak per- 
duli terancam maut. Tapi saya pribadi menolak pendapat ini, 
karena saya tak pernah menjumpai alasan untuk itu, baik dari Al 
Our'an maupun Al-Hadits. Maka saya melontar jumrah pada saat- 
saat yang tidak terlalu panas dan agak senggang. 

Tapi Alhamdulillah, pemerintah Saudi kini telah mengambil 
langkah-langkah demi mudahnya pelaksanaan ibadah. Untuk me- 
lontar jumrah kini telah dibangun lapangan yang agak tinggi dan 
yang lain di bawahnya, dan diatur dari mana jalan masuk dan ke 
mana keluar. Dan masalah melontar jumrah itu sendiri kini telah 
diperlonggar, berdasarkan pendapat bahwa hal itu sah saja dilaku- 
kan siang atau malam, asal tetap pada hari-hari yang telah diten- 
tukan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut selamatlah sekian 
juta jiwa, sedang ibadat bisa terlaksana lebih baik. 

Kita akui di sana masih ada orang-orang Islam yang me- 
nyangka haji itu merupakan ibadat yang memuat sejumlah kesu- 
litan yang rumit. Mereka sebenarnya mempersulit saja hal yang 


171 


mudah, dan membuat bid ah-bid'ah tanpa dasar. Sampai ada yang 
menyangka, setiap langkah dalam thawaf ada doanya tersendiri, 
dan setiap langkah dalam sai juga ada doanya yang khusus. Dan 
untuk doa-doa tersebut dikaranglah kitab-kitab yang sebenarnya 
Allah sendiri tak pernah menetapkan demikian. 

Dan juga masih ada orang-orang yang tak pandai berfikir, 
menyangka bahwa sa'i di atas tanah lebih baik daripada sai di 
atas loteng yang dibangun pemerintah Saudi demi mengurangi 
kepadatan. Dan dalam persoalan melontar jumrah, mereka me- 
nyangka bahwa melontar dari atas tanah juga lebih baik. daripada 
melontar dari atas loteng. Dari mana mereka mengatakan begitu, 
sedang Nabi SAW. sendiri berthawaf mengelilingi Ka bah dengan 
menunggang untanya, dan hanya memberi isyarat saja kepada Ha- 
jar Aswad dengan tongkat beliau dari jauh. 

Sesungguhnya haji itu ibadah ringan yang menyenangkan. 
Prinsipnya ialah Wuguf di Arafah dan Thawaf sekeliling Ka bah, 
sedang syi'ar-syiar yang lain bisa dilakukan dengan mudah tanpa 
satu kesulitan pun, tak perlu repot-repot. Dan dalam pada itu juga 
perlu disadari, bahwa agama itu seluruhnya didasarkan pada keikh- 
lasan sepenuh hati, kematangan budi pekerti dan hubungan yang 
“ baik dengan Allah dan makhluk-Nya. 

Adapun firman al-Our an al-Karim mengenai haji: 


2 Ggs ss 2 eh at ah 2 AA NN DANG 
pra 5 S5, aka JAN AN 
A1 AD Pa 2g 2 A01 9 ES Kan 
League AN PPN ai 
CO 2230 Nee SA SIN 


(“Musim) baji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa 
yang menetapkan Kanan dalam bulan tu akan mengerjakan haji, 
maka tidak boleh rafats 1) berbuat fasik dan berbantah-bantahan di 
dalam masa mengerjakan baji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa 


1). Rafats : Mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh, 
atau bersetubuh. 


172 


kebaikan, niscaya Allah Dengan. Berbekallah, dan sesung- 
guhnya sebaik-baik bekal adalah takwa ) dan bertakwalah kepada-Ku - 
hai orang-orang yang berakal.” (9.S. al-Bagarah 2 : 197) 


Di samping itu, rihlah (jalan) ke tempat-tempat suci dapat ju- 
ga memperbaiki tabiat, membersihkan hati dan menumbuhkan 
rasa cinta kepada Allah, Rasul-Nya dan sesama umat Islam. Maka 
tak heran bila Rasulullah SAW pernah bersabda sehabis melak- 
sanakan kewajiban yang mulia ini: | 

04, 232 2 hn PI IL ALA ALIAL LIL ab ma 
NA EM aa aa Aa LK Wiw Tenya 
30 3 244 

h 22814599 

"Barangsiapa berhaji ke Baitullah ini, lalu tidak melakukan rafats mau- 

pun kefasikan, maka ia bersih dari dosa-dosanya bagaikan ketika ta baru 


, 


dilahirkan bundanya.' 


Dan ternyata memang benar bahwa Mekah itu merupakan 
pusat kemajuan di seluruh dunia. Dr. Husain Kamaluddin, seorang 
guru besar ilmu teknik di Universitas Ar-Riyadh, dengan 
hitungan matematikanya yang sangat tinggi menegaskan, bahwa 
kota Mekah terletak pas di tengah-tengah benua-benua yang Su- 
dah dihuni manusia. Dan letak kota Mekah sebagaimana ditetap- 
kan oleh ilmu pengetahuan modern seperti itu, sebenarnya me- 
rupakan tafsir hakiki dari firman Allah Ta ala: 


LAI LL IVA NANGA S ALA LL 
3 NN SEN ANE WS 
3. 290144 Se AI 
(SP) HMS A9 
"Demikianlah Kami wahyukan kepadamu al Our-an dalam bahasa Arab, 


supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Oura (penduduk 
Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya, serta memberi 


2). Bekal takwa, maksudnya ialah bekal yang cukup hingga dapat memelihara diri 
dari perbuatan hina atau meminta-minta selama perjalanan Haji. 


173. 


peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada 
keraguan mengenainya.... ” (O.S. asy-Syuuraa 42:7). 


Memang di sekeliling Ka bah yang mulia itu, kita lihat ling- 
karan-lingkaran lebar, satu di susul dengan yang lain, terdiri dari 
orang-orang yang tengah bersujud dan ruku', kemudian disusul 
pula oleh kaum muslimin yang lain, yang melakukan shalat di 
mesjid-mesjid lain seluruh dunia dengan mengambil Masjidil 
Haram sebagai kiblatnya. Dan sepanjang garis lintang maupun 
garis Dujur bumi dapat kita dengar kalimat-kalimat adzan dide- 
ngungkan orang, dan tunduklah punggung-punggung dan kening- 
kening, mereka ruku' dan sujud kepada Tuhan Yang Maha Ter- 
puji dan Patut disanjung, Pemilik timur dan barat, Tuhan semesta 
alam. 

Pada musim haji, bertemulah delegasi dari berbagai negara 
di.kota itu, mereka berdatangan dari segenap penjuru dunia yang 
sangat jauh. Di sanalah mereka bertemu, dengan membawa kepri- 
badian masing-masing sebagai manusia yang bertauhid, sadar dan 
cinta kepada Allah, cinta kepada masjid pertama, Bapak mesjid- 
mesjid yang lain di seluruh dunia. Di sana semua orang bertatapan 
muka, saling bertemu hati, semuanya memenuhi panggilan yang 
pernah diserukan agar mereka berhaji ke Baitullah, yaitu pang- 
gilan yang sejak lama diserukan, yang kemudian lebih diperkuat 
dan ditegaskan lagi oleh Islam: 


2L. 2316 LB AN AI 0 TI EN Aaja, ta 
S RN ali SL AN SI, 
IA 1G Kara N LE IA PP TA AI ar w£ 
KAN hati AAN 35 ea Henguyaa. SL 

GA -8V D1) 


"Dan berserulah kepada manusia agar mengerjakan haji, niscaya mereka 
akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta 
yang kurus. 3) Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya 


3). Unta yang kurus adalah gambaran betapa jauh dan susah-payahnya perjalanan 
yang ditempuh para jamaah Haji. 


174 


mereka menyaksikan hal-hal yang menguntungkan mereka, dan supaya 
mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan...” 
(O.S. al-Hajj 22:27-28). 


Tamu-tamu Allah yang datang ke Mekah itu, di sana mem- 
bentuk suatu masyarakat yang sibuk dengan dzikir kepada Allah 
. dan mendengungkan nama-Nya Yang Maha Suci. Sementara di 
pusat-pusat perdagangan juga terbentuklah kegiatan tersendiri, 
yaitu tukar-menukar barang dan uang. Sedang di kantor-kantor 
pemerintah, keluar-masuknya surat dari sana-sini adalah merupa- 
kan gejala kehidupan yang nyata bisa kita lihat. Namun di tem- 
pat lain orang-orang yang melakukan haji dan umrah itu mem- 
bangun pasar tersendiri, dagangannya berupa amal saleh, punya 
dengung tersendiri yang menggelorakan hati, berupa talbiyah dan 
takbir. Seolah-olah bumi ini telah mereka rubah menjadi alam 
lain yang penuh sesak dengan para malaikat ahli ibadat. 

Berkata an-Nawawi dalam menggambarkan apa yang dilaku- 
kan orang-orang haji itu: Dan disukai agar memperbanyak baca- 
an talbiyah. Hal itu disukai pada setiap kesempatan, ketika berdiri, 
duduk, berjalan, naik kendaraan, berbaring, singgah di rumah, 
dalam perjalanan, dalam keadaan hadats, junub ataupun haid, dan 
begitu pula ketika terjadi perubahan suasana yang baru, waktu 
ataupun tempat, seperti ketika datangnya siang dan malam, 
menjelang dini hari dan ketika berkumpul dengan kawan-kawan, 
ketika akan bangkit, akan duduk, akan mendaki ataupun me- 
nuruni tempat tinggi, akan menunggang ataupun turun dari ken- 
daraan, sehabis melakukan shalat dan ketika masuk di mesjid 
mana saja ”. 

Kemudian kata an-Nawawi pula: Dan bila melihat sesuatu 


yang menarik, bacalah: NP uk " 
BA Gara KA 


» 
. 


"Kami memenuhi seruan-Mu (ya Allah). Sesungguhnya kehidupan yang 
sebenarnya ialah kehidupan akhwat.” 


173 


Demikian, sebagaimana diajarkan Rasul Aliah SAW. Dan ke- 
napa ketika ada hal yang menarik harus membaca demikian, me- 
mang ada ceritanya. Asy-Syafi'i telah meriwayatkan dari Mujahid, 
dia mengatakan: Nabi SAW. membaca talbiyah dengan nyaring: 
”Labbaika, Allahumma labbaika ... dan seterusnya ”. Hingga pada 
suatu hari orang-orang mendesak beliau. Maka sekonyong-konyong 
tertarik akan hal itu, lalu mengucapkan: BAN ine aa. Cha) 

Menurut Ibnu Juray : "Saya pikir, waktu itu hari Arafah”. 

Wajarlah bila puluhan ribu orang yang berhaji itu berdesak- 
desakan di sekeliling Nabi mereka yang tengah mendengungkan 
dzikirnya kepada Allah. Karena beliau memang yang menciptakan : 
dan memimpin semua perilaku dalam ibadah tersebut. Akan tetapi 
sebagai orang yang berjiwa besar, dengan dikerumuni oleh para 
pengikutnya sampai berdesak-desakan seperti itu, Nabi Muham- 
mad tidak terus menjadi congkak. Karena hatinya yang senantiasa 
ingat kepada Allah dan menunggu-nunggu pertemuan dengan-Nya, 
membuat ingatan beliau tetap kepada akhirat dan mengharap- 
harapkan kedatangan-Nya dengan segera. 

Maka terdengarlah ketika beliau mengucapkan takbir di atas 
bukit Shafa: 


KUE AI 2 SU LE RK 


Lay 
4 


CG KN, 
BA NA, DAA BI, AAN YAN 
SNN SAYA ALS 
Pena AT Ep K5 Angga» Ca LE Sian 
SEA LAI Hat LIS BUAS, 


Pa, 


176 


"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maba Besar. Dan bagi 
Allah-lah segala puji. Allah Maha Besar (aku membesarkan Allah) atas 
perunjuk-Nya kepada kami. Dan segala puji bagi Allah atas bimbingan- 
Nya kepada kami. 

Tiada Tuhan melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
segala kekuasaan dan bagi-Nya (pula) segala pujian. Dia menghidup- 
kan dan mematikan, Pada kekuasaan-Nya-lah segala kebaikan. Dan 
Dia-lah Yang Maka Kuasa atas segala sesuatu. 

Tiada Tuhan melainkan Allah. Dia telah menunaikan janji-Nya, telah 
menolong hamba-Nya dan telah menyerang sendiri gerombolan-gerom- 
bolan musuh(Nya). 

Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kami pun hanya menyembah ke- 
pada-Nya, murni untuk Dia dalam menjalankan agama, meski orang- 
orang kafir tidak suka. 

Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman: "Berdoalah kepada- 
Ku, niscaya Aku perkenankan (doa)mu”. 1) dan sesungguhnya Engkau 
takkun menyalahi janji. Maka sebagaimana Engkau telah tunjuki aku 
kepada Islam, sungguh aku memohon kepada-Mu jangan kiranya 
Engkau cabut Islam itu dari padaku, sehingga Engkau wafatkan aku 
dalam keadaan muslim. ” 


Subhanallah, mengagumkan sekali. Persis seperti cita-cita dari 


para Utusan Tuhan lainnya yang mendahului beliau sebelumnya. 
Nabi Yusuf AS. yang jujur itu —setelah memangku kerajaan— 
juga berdoa kepada Allah agar mati dalam keadaan Islam. 


1) 


Aa” NP APLPN LL AG, 4 
(11333 25 PEN asi AN ea. 
49 ? 1G 
YA KA ut “aa INI 
( can) " ad b y 2 
(Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi, Engkaulah Pelindungku di dunia 
dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah 
aku dengan orang-orang yang saleh.” (9.S. Yusuf 12:101). 





O.S. Ghafir 40:60. 


177 


Maka agaknya demikian pula doa Nabi Muhammad SAW. 
kepada Tuhan pada hajinya yang penghabisan (Haji Wada). 
Yaitu setelah berhasil merobohkan patung-patung berhala dan 
menghancurkan kejahiliyahan dan membangun suatu negara ber- 
dasarkan Tauhid. Menarik diperhatikan, bahwa setelah berselang 
lima tahun lamanya sejak terjadinya serbuan gerombolan orang- 
orang Yahudi, kaum munafik dan kaum musyrik, menyerang kota 
Madinah itu (perang Ahzab), beliau masih ingat akan kemenangan 
.yang dianugerahkan Allah kepadanya, yaitu kemenangan yang da- 
tang merupakan suatu pertolongan yang gemilang, setelah menga- 
lami perjuangan hebat yang sangat mencemaskan. Pada waktu itu 
Allah benar-benar menunaikan janji-Nya, dan diserbulah sendiri 
gerombolan-gerombolan itu. Padahal selain Allah agaknya tak 
mungkin mampu menembus pertahanan mereka, memecahkan 
kesatuan mereka dan memporak-porandakan rencana mereka. 
Sungguh, hanya Allah-lah Yang patut mendapat pujian dan san- 
jungan, dan Dia pula Yang Patut ditakuti dan dimintai ampun. 

Namun demikian, apakah sesudah digondolnya kemenangan 
' gemilang dalam peperangan tersebut kemudian tidak ada lagi an- 
caman terhadap iman dan para pembelanya? Tidak. Karena ke- 
kuatan-kekuatan kafir akan tetap melampiaskan kebenciannya ter- 
hadap kebenaran dan siapapun yang membelanya mereka masih 
akan terus memutar-balikkan kenyataan. Tapi sebaliknya, para 
pembela Islam pun akan tetap berjalan menuju cita-citanya, meski 
orang-orang kafir merasa geram tiada rela. 

Telah saya ikuti kalimat demi kalimat, doa-doa Nabi SAW. 
dalam manasik Haji. Dan saya mengira akan menemui doa-doa 
yang panjang-panjang. Tapi ternyata doa-doa yang beliau ucapkan 
ringkas saja. Jadi hanya orang Islam sendirilah yang mengada-ada- 
kan wirid yang harus dibaca pada setiap langkah dalam thawaf, 
Dan begitu pula doa-doa yang panjang lebar untuk hari Arafah. 
Padahal perasaan yang melatarbelakangi rengekan-rengekan ter- 
sebut mudah kita terka. Sementara bagi orang yang sedang me- 
madu cinta dengan Allah, tentu takkan tertarik untuk mengguna- 
kan kata demi kata untuk menyatakan apa yang dia inginkan dan 


178 


dia angan-angankan, atau untuk menggunakan huruf demi huruf 
yang menurut sangkanya merupakan kunci dari gudang rahmat 
Ilahi. 

Bila seorang muslim merindukan kesejahteraan dan kebaha- 
giaan bagi diri dan keluarganya, sebenarnya cukuplah dia berdoa 
seperti yang pernah diucapkan Nabi Musa Kalimullah: 

Pen Pe ARA Ba 
(at Ge. Taat AN CSS 
"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan 
yang Engkau turunkan kepadaku.” (O.S. al-Yashash 28:24). 


Adapun doa yang tak bosan-bosannya Nabi SAW. mengulang- 
ulang ketika thawaf dan sa 1, ialah: 
Lay ph 


2.4 Ke TNO Ta 
JAE GB, KANG 2) 


"Kg Ai kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 
akhirat, dan pelibaralah kami dari siksa neraka ”, 


Sedang lagu yang senantiasa didendangkan di puncak-puncak 
bukit maupun ketika menuruni lembah-lembah yang dalam: 


SRK WA 9 3 G9” Ia NYATA 

YAA IN, ANN Do LI BEGANYII 

G7 4 

"Tiada Tuhan melainkan Allah Semata, tiada sekutu bagi-Nya. Kepu- 

nyaan-Dia-lah segala kekuasaan, dan kepunyaan Dia pula segala pujian, 
dan Maha Kuasalah Dia atas segala sesuatu ”. 


Dengan kalimat-kalimat itulah jutaan manusia berseru, jadi 
satu. 


179 


12 
DZIKIR DAN TADZKIR 


Dalam cuaca yang panas terik, orang kadang-kadang lebih 
suka tinggal dalam kamar yang sejuk. Di sana ia bisa beristirahat 
dengan tenang. Atau lebih dari itu, ia pergi ke darah yang ber- 
hawa sejuk, agar bisa bernafas lega. Ke mana saja ia pergi, ia se- 
olah-olah hidup di musim bunga. Begitulah kira-kira hubungan 

antara seorang hamba mukmin dengan Tuhannya, pemberi cahaya 
langit dan bumi. 

Jadi tidaklah heran jika ada seorang abid lebih suka semati 
sebuah biara yang terpencil dari keramaian dan kegaduhan kota, 
dengan segala dosa yang dilakukan orang di sana. Dalam biara 
itu ia dapat mencurahkan desakan cintanya kepada Tuhan Yang 
Maha Terpuji, Yang Dapat Berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya. 
Di sana ia merasa lebih berbahagia dapat berpandangan dengan 
Allah dengan mata hatinya, dan memusatkan segala fikiran ke- 
pada-Nya, di samping ia bebas dari pengaruh kehidupan yang sesat 
yang telah melanda di mana-mana. 

Atau kebetulan orang itu hidup dalam lingkungan yang baik, 
hingga syaitan tak mampu melakukan operasinya, kebenaran bisa 
ditegakkan, di sana sini saling bersahutan dengungan tasbih dan 
tahmid, dan orang itu dapat berjalan diterangi oleh keyakinannya 
sendiri, atau oleh cahaya dari kawan-kawannya yang saling be- 
kerja-sama dengannya dalam menunaikan kebajikan dan takwa. 

Agaknya para sahabat Nabi-lah —Ridhwanullahi Alaihim— 

. yang sempat menikmati lingkungan baik seperti di atas bersama 


180 


Nabi SAW. Di sini beliau mereka dapat merasakan musim bunga 
yang tak pernah usai, dan memadu kasih dengan Allah, dengan 
mengucap-ucapkan nama-Nya. Sedang Nabi Agung itu —sebagai- 
mana dikatakan A'lah— adalah seumpama pelita yang terang ben- 
derang, melemparkan cahaya ke segala arah. Orang-orang berkum- 
pul di sekelilingnya dengan satu kepercayaan "Tiada Tuhan selain 
Allah”, kepercayaan yang memancarkan berbagai perasaan dan 
tingkah-laku, dan melahirkan suatu alam yang besar, di mana se- 
gala sesuatu mengucapkan tasbih dengan memuji nama Tuhan. 

Saya dapat merasakan ke mana saja arah peribadatan yang 
dilakukan Nabi terakhir itu di berbagai segi kehidupannya yang 
luas —Semoga rahmat dan salam Allah tetap tercurah kepada- 
nya—. Akan tetapi lama saya tertegun, ketika memperhatikan : 
suatu kejadian yang dalam sekali maknanya, sebagaimana diri- 
wayatkan Ibnu 'Abbasr.a.: 

Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. lalu ujarnya: Ketika 
saya tidur semalam, saya bermimpi seolah-olah saya melakukan 
shalat di balik sebatang pohon. Dan ketika saya sujud, maka po- 
hon itupun sujud mengikuti sujudku. Lalu saya dengar pohon itu 
mengucapkan: 


2 WLAGIN (L "322 
B2 pr Sean B-segg CAGE 
SAAD AA PES A3 


"Ya Allah, dengan sujudku ini tulislah untukku pahala, hapuskanlah 
dengannya dosaku, dan jadikanlah ia simpananku di sisi-Mu, dan teri- 
malah ia daripadaku sebagaimana Engkau menerima sujud dari hamba- 
Mu, Nabi Daud a.s.”, 


Ibnu Abbas mengatakan: "Saya pernah mendengar Rasulul- 
lah membaca ayat Sajdah, kemudian beliau pun sujudlah dengan 
mengucapkan seperti ucapan pohon yang dikabarkan orang tadi.” 

Kejadian ini —seperti telah saya katakan— dalam sekali arti- 
nya. Karena menunjukkan bahwa orang yang mimpi tadi telah 
dapat meresapi ajaran-ajaran Islam dengan baik, sampai dibawa 


181 


“tidur pun masih terbayang dalam mimpinya. Lain dari itu kejadi- 
an ini menunjukkan bahwa Rasulullah sebagai pendidik, mempu- 
nyai hati yang sangat perasa, sebagai akibat dari cintanya kepada 
Allah, yaitu suatu kepekaan yang hidup dan dapat merasakan 
segala sesuatu. Sampai doa yang dinisbatkan kepada pohon pun, 
beliau ambil pula dan diucap-ucapkan terus dalam sujudnya yang 
khusyu 'di hadapan Rabbul 'Alamin. 

Dan demikian pula agaknya para nabi yang lain. Hubungan 
mereka dengan Allah senantiasa hidup dan tanggap terhadap hal- 
hal yang membangkitkan cinta. Nabi Zakaria a.s., umpamanya, 
ketika beliau menyaksikan kekuasaan Allah Yang Maha Tinggi, 
terlepas dari undang-undang kausalita, yaitu ketika menyaksikan 
anugerah Allah yang tiada terhitung datang kepada Maryam, maka 
beliau pun langsung bersimpuh di hadapan Ilahi, ia berbisik dalam 
desahnya: : : 

£& - z 7 2 » 126 
LY  L nd 3 SE MA 
3 oz r 57 z 
pa, Ta 
We) EA 

"Di sanalah Zakaria berdoakepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tu- 

banku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang saleh. Sesungguh- 

nya Engkau Maha Pendengar doa”. (O.S. Ali Imraan 3:38). 


Sedang Nabi Muhammad SAW. sudah demikian eratnya 
terjalin dengan Allah, Pemberi cahaya langit dan bumi, dengan 
jalinanjalinan yang tak mungkin kita katakan. Bahkan ia berusaha 
menjadikan lingkungan yang ada di sekelilingnya semuanya tun- 
duk, sujud, dzikir dan bersyukur kepada Allah: 

An-Nasa 1 meriwayatkan dari Ya kub bin Ashim, dari dua 
orang sahabat Rasulullah SAW., bahwa keduanya pernah mende- 
ngar beliau SAW. berkata: 


29,1 2 7 4 “ (ah Kg. 
INN PA BII AN ANIES IE 
BINA RI LI LO INSTAL UIN LAN IPA 
A3 (B3 MN “ai TEA LAPANG 


— — 


182 


BEE Saka krg KANAN 
pe ANA SPA erat Ine 


"Tidak seorang hamba pun yang mengucapkan: "La Ilaaha Illallahu 
Wahdahu .... Oaditr”. (Tiada Tuhan selain Allah Semata, tiada sekutu 
bagi-Nya, kepunyaan Dia segala kekuasaan dan kepunyaan Dia (pula) 
segala pujian, dan Maha Kuasalah Dia atas segala sesuatu), dengan se- 
penuh jiwa kalimat itu dia ucapkan, hatinya membenarkan sedang li- 
dahnya mengucapkan, kecuali benar-benar Allah bukakan baginya 
langit sehingga Dia melihat siapa gerangan yang mengucapkannya di 
antara penduduk bumi. Sedang bamba yang dilihat Allah, pasti Dia 
kabulkan permintaannya. 


Saya tak ingin merusak pengertian yang luas dari kalimat- 
kalimat di atas dengan takwil yang dipaksa-paksakan. Karena ber- 
dasar hadits yang kita terima, pada prinsipnya dapat kita simpul- 
kan bahwa hati orang yang beriman mengalami keikhlasan dan ke- 
tulusan yang datang kepadanya secara tiba-tiba, sehingga dari 
mulutnya keluar begitu saja. kalimat tauhid. Begitu ikhlasnya 
sehingga tak ada satu hambatan pun antara kalimat-kalimat yang 
dia ucapkan dengan 'Arasy Allah, sedang dia yang mengucapkan, 
untuk selama-lamanya sesudah itu takkan mengalami kesusahan. 

Pengakuan akan ke-Esaan Allah (tauhid) sebagaimana tercan- 
tum dalam hadits di atas adalah tauhid yang didasarkan pada pe- 
mahaman nama-nama Allah yang indah (Asmaa al-Husna) dan 
pengertian yang mantap akan makna-maknanya. Sehingga dengan 
demikian pantaslah jika orang yang memuji dan menyanjung 
Allah kemudian mendapatkan ketenteraman batin. 

Saya teringat kata salah seorang arif ketika dia ditanya, 
"Doa apakah yang paling baik dibaca pada hari Arafah?”, maka 
dia jawab: 


H Gen DI NN RSA Ba g 


2 


PAN 


IN 


9. 
£ 
» 23 


ws 


N 


183 


"Tiada Tuban melainkan Allah Semata, tiada sekutu bagi-Nya, kepu- 
nyaan Dia segala kekuasaan dan kepunyaan Dia segala pujian, dan Maba 
Kuasalah Dia atas segala sesuatu. ” 


"Ini kan pujian, bukan doa?”, demikian dia disergah, tapi 
kemudian dia menjawab: "Belum dengarkah anda kata seorang 


penyair ”: 
pa RK .— Ke 54 
/ 


Na Ga DNS » ab Kera | 
Am P 4 5 : 2 
Ana S LA , UAS IE SSI 


Perlukah saya nyatakan apa keperluanku, 

atau diam, menanti kau malu sendiri? 

Bukankah kau pemalu? Bila suatu hari kau dipuji 
cukuplah orang menyatakan pujiannya. 


Ath-Thabrani meriwayatkan, bahwasanya di antara doa-doa 
yang diucapkan Nabi SAW. pada petang hari di 'Arafah: 


TI era SI oke 5 SAN 
GAS DUA TN £ At PETA Mp Ly 
MAA, 3 Ko BAGAN BEA NS Pan 
Aa ae MANA ALA Man 
ea aa AN ena LAN 

Ke B3 5 S3 Se LN EN 

LING 


"Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui tempatku, mendengar 
perkataanku, dan mengerti isi hatiku dan pernyataanku, sedikit pun 
tak ada urusanku yang tidak Engkau ketahui... 

Aku ini orang yang sengsara dan fakir, memerlukan bantuan dan per- 


184 


tolongan, dalam kekhawatiran dan ketakutan, mengaku berdosa tanpa 
mungkir. Bagaikan orang miskin aku meminta kepada-Mu, dan bagaikan 
orang yang hina penuh dosa aku memohon kepada-Mu, dan bagaikan 
orang buta yang ketakutan aku berdo a kepada-Mu, yaitu dengan teng- 
kuk yang tunduk kepada-Mu, tubuh hina dan perasaan papa. Ya Allah, 
janganlah Engkau kecewakan daku dalam berdoa kepada-Mu, dan kasi- 
banilah daku ya Tuhan Tempat meminta sebaik-baiknya, ya Tuhan 
Pemberi sebaik-baiknya.” 


Hubungan antara pujian dan doa dapat kita lihat juga dalam 
ucapan Nabi SAW. sebagai berikut: 

13 239 2 2234 9 313 

#3 4 sh sman Non 5 4 22 


SAK na 4 23, AA AN akan Pa 
.. » ai 
AA 


"Aku berlindung dengan keredhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, aku ber- 
lindung dengan kemaafan-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung 
dengan-Mu dari siksa-Mu. Maba Suci Engkau, aku tak mampu menghi- 
tung pujian kepada-Mu, Engkau (Maha Terpuji) sebagaimana Engkau 
memuji Diri-Mu sendiri.” 


Dan begitu pula ucapan beliau SAW.: 


MIN KIA, AN FAN SA Last 


"Dzikir yang paling utama ialah: "Laa Ilaaha Illallaah”, dan doa yang 
paling utama ialah "Albamdu lillah”. 


Perlu kami ingatkan, bahwa gerakan bibir —dan bahkan gerak 
hati dan gigi— sebenarnya bukan apa-apa jika dibanding dengan 
tahmid itu sendiri. Karena bila ucapan yang keluar dari mulut 
merupakan manifestasi dari rasa rindu yang dalam sepenuh hati, 
maka nikmat seberapapun banyaknya tetap kecil di depan pujian 
yang patut diterima Allah dan rasa syukur yang patut disampai- 
kan kepada-Nya atas segala karunia-Nya. 


185 


Dari Anas, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: 
144 Bg :3 2, 7 ba 
ANA AI AKA Ha KE An asa 
An akta Ke aa 


"Tidaklah Allah memberi suatu nikmat kepada seorang bamba, sedang 
hamba itu kemudian mengucapkan, "Alhamdulillah ”, kecuali apa yang 
dia sampaikan (kepada Allah) itu lebih utama daripada nikmat yang 


dia terima.” 


Sedang menurut --— lain, beliau katakan: 


2 23 CA 
KANAN Pita G3 “INN KN LENSG 
MN 


"Andaikan dunia seisinya ada pada tangan seseorang dari umatku, ke- 
mudian dia mengucapkan "Albamdulillah”, maka sesungguhnyalah 
pujian yang dia sampaikan kepada Allah itu lebih baik dari semua 
itu”, 

Menafsiri hadiis di atas, al-Gurthubi dan juga yang lain me- 
ngatakan: "Maksudnya, ilham Allah kepada orang itu hingga me- 
ngucapkan “Alhamdulillah ” adalah merupakan nikmat yang lebih 
besar daripada nikmat dunia itu sendiri. Karena pahala dari tahmid 
itu takkan ada habisnya, sedang kenikmatan dunia tidaklah lang- 
geng”. Tafsiran seperti ini baik. Namun ada tafsiran yang saya rasa 
lebih mendekati kebenaran: Bahwa dengan memuji kepada Allah 
Yang Maha Suci, itu sudah cukup dalam memperkirakan dan 
mensifati nikmat Allah, betapapun besarnya, karena memuji dan 
menyanjung Allah dengan sebaik-baiknya tetap takkan bisa dila- 
kukan oleh siapapun. Mana bisa anda memuji Allah, sedang anda 
tidak mengetahui-Nya, dan bagaimana anda memuji Dia, sedang 
anda tak pernah bergaul dengan-Nya seperti lazimnya kita sesama 
manusia? Dan itulah sebabnya kenapa di atas telah saya katakan, 
perlu memahami Asmaa Al Husna. Karena dengan demikian 
akan terbukalah bagi kita betapa agung Dzat dan sifat-sifat Allah. 


186 


Dan untuk memahaminya, ada hal-hal yang perlu kita laksana: 
kan, yang antara lain ialah: 

Membaca al-Gur-an dengan penuh perhatian pada ayat-ayat 
di mana Allah membicarakan Diri-Nya, dan di kala dengan ayat 
ayat-Nya Dia menyadarkan kita: 

Pada saat orang biasa melewatkan waktunya siang dan ma- 
lam begitu saja, maka al-Gur-an al-Karim membangkitkan kesa- 


darannya, ”Siapakah yang menciptakan siang dan malam itu?” 
Allah: 


(Yaitu) Yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk ber- 
istirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itu- 
lah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”. (O.S. 
al-An agam 6: 96). 


Orang yang tak pernah bersekolah sekalipun, dengan mudah 
ia dapat melihat jutaan hektar sawah dan ladang, di mana tanah 
yang bisu itu rekah mengeluarkan bermacam-macam biji-bijian 
dan buah-buahan. Siapakah gerangan yang meramu tanah itu sede- 
mikian rupa menakjubkannya, dan mencampurinya dengan gula, 
tepung, makanan dan berbagai wewangian?: 

21 Krn PPA sia (33 
say Cd MA Ak 
KAK ae. PX, 2/3 Ken 114 13 2-3 7 
sa Aa MAA Sem dino AA 
44 KAA 2g Ab Ya EA bo 
ia an song anna 

(aa 2 » 

"Dan Allah-lah Yang menurunkan aw hujan dari langit, lalu Kami tum- 

buhkan dengan aw itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami 


keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang mengbijau, Kami 
keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak: dan dari 


187. 


mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun- 
kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang seru- 


» 


pa dan yang tidak serupa... .”. 


Dan setelah memberi pandangan yang begitu jelas, maka 
dengan lemah-lembut Allah menyuruh hamba-Nya, dengan le- 
mah-lembut Pendidik alam semesta itu menyadarkan ribuan juta 
manusia yang lalai, dengan firman-Nya: 


A3 DN PA LB 1 AT AN ICA 
Dp PENYANGGA ... 


KAN fino ) 
Pu. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (per- 
hatikan pula) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 


ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” 
(O.S. al-An sam 6:99). 


Sesungguhnya berfikir tentang alam semesta adalah merupa- 
kan pintu gerbang menuju makrifat tentang sejumlah nama-nama 
Allah yang indah (Asmaa al-Husna), dan juga tentang bukti-bukti 
kenapa Allah Tabaraka Wa Ta ala patut disebut dengan nama-nama 
tersebut. 

Di samping berfikir tentang alam semesta, patut pula kita 
berfikir tentang bangsa-bangsa dan pribadi-pribadi, kita pelajari 
sejarah klasik dan modern, kenapa Allah memberi dan menolak, 
dan apa pula sebabnya Dia tertawa dan menangis: 

Rasanya tidak terlalu lama, jarak antara pengakuan angkuh 


dari Fir'aun: 
2 2L Ng 2 WM 03) 3 INA 
OA aa Lpe AI na MN Like, "3 


"Aku tidak mengetahui tuban bagimu selain aku”. (O,S. al-Oashash 
28:38). 


dengan ucapan dia ketika dihempaskan ke dasar laut yang dalam 
oleh gelombang yang marah kepadanya: 


188 


ME LA Ara ar 
NN AA AYAM SANA (Ui TA ANA 


"Saya percaya bahwa tidak uda Tuhan melainkan Tuhan yang diper- 
cayai oleh Bani Israil”. (O.S. Yunus 10 : 90). 


Sayang, kita manusia ternyata mabuk dengan kenikmatan 
masa kini, hingga tak sempat: mempelajari dengan baik sunnah- 
sunnah Allah mengenai pribadi maupun kelompok. Padahal berapa 
banyak bangsa-bangsa yang telah dapat berdiri dengan menegak- 
kan kepalanya, namun beberapa tahun bahkan hanya beberapa 
hari kemudian mereka jatuh tersungkur kembali: 


“23 Ay — 23 9 A3) 21 21 

Gt) SE MANA AAA 
'Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka, karena kekafiran 
mereka. Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), me- 


lainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.” (9.S. Saba” 
34:17). 


Dalam hal ini al-Yuran banyak memuat contoh-contoh, 
dengan maksud agar manusia mengenal Tuhan mereka, waspada 
dan takwa dengan baik terhadap-Nya, kemudian agar tertanam 
dalam sanubari mereka rasa cinta dan khawatir, seperti yang di- 
sabdakan Nabi SAW..: 


LA RW. 5 AJI nk IP 1 aj, 
3 ana PAN Ga Ai Sae NA 
G4 ARA LL LIA LL “Yin ea 0 
Akan ye be Le LAN Ga AN Sis 
"Andaikan orang mukmin tahu hukuman yang Allah persiapkan, nis- 
caya 14 takkan terlalu mengharapkan sorga-Nya. Dan andaikan orang 
kafir tahu betapa belas-kasih Allah, niscaya tak seorang putus asa ter- 
hadap rahmat-Nya.” : 


Teori-teori dan ilmu pengetahuan mengenai alam semesta, 
manusia dan sejarah mereka semuanya harus berubah menjadi rasa 
dan kerja. Dan kalau tidak, maka tak ubahnya seperti energi listrik 
yang tertahan oleh benda isolator, hingga tak dapat menyalakan 


189 


lampu maupun menggerakkan mesin. Dan di sini saya katakan, 
bahwa tokoh terbesar yang kenal akan Tuhan, kemudian tiap 
atom yang ada pada dirinya berubah menjadi tenaga yang mau 
bersujud, itulah Nabi Muhammad SAW. bin Abdullah yang ber- 
akhlakkan al-Our-an. Ia mengerti benar apa maksud dari al-Gur-an 
kemudian bergerak menuruti pengarahannya. Ia senantiasa terikat 
dengan ayat-ayat Allah yang tercantum dalam al-Gur-an maupun 
yang terhampar pada alam semesta yang maha luas, kemudian 
ditariknya kawan-kawan sepergaulannya menuju tingkatan suci 
yang luhur seperti ini. Dijadikanlah mereka orang-orang yang kenal 
akan Allah dan mematuhi perintah-Nya. Oleh karena itu kita lihat . 
sahabat-sahabatnya terdiri dari orang-orang yang paling jujur da- 
lam beriman dan memiliki fitrah paling jernih. Bahkan saya tak 
percaya, bahwa ada seseorang yang tanpa mengenal Nabi Muham- 
mad, kemudian ia dapat menemui jalan yang menuju kepada 
Allah. 

Adapun hal yang paling menonjol dalam peri-hidup Nabi 
yang mulia ini ialah, bahwa cintanya kepada Allah, penghormat- 
annya dan ketulusannya dalam mengabdi kepada-Nya, bisa men- 
jalar dari dirinya pindah kepada orang-orang sekelilingnya. Se- 
hingga mereka seolah-olah berlomba-lomba memuja dan memuji 
Allah. Dan dalam hal ini baiklah kita perhatikan peristiwa-peris- 
tiwa berikut: 

Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa salah 
seorang hamba Allah mengucapkan: 


KN AS AN Ae IIS JASA AL 


"Ya Tuhanku, bagi-Mu segala puji sebagaimana Maan bagi ke- 
agungan Dzat-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu .... 


Mendengar ucapan orang itu, kedua malaikat penulis pahala 
merasa kesulitan. Mereka tak tahu berapa pahala yang mesti di- 
tulis. Maka naiklah keduanya ke langit dan bertanya: ''Ya Tuhan 
kami, sesungguhnya hamba-Mu telah mengucapkan kata-kata yang 
kami tak tahu berapa pahala yang musti kami tulis.” 


190 


Allah bertanya —dan Dia tentu lebih tahu apa yang telah 
diucapkan hamba-Nya itu—: "Apa yang hamba-Ku katakan?”. 

Jawab malaikat: ''Ya Tuhanku, sesungguhnya dia telah me- 
ngucapkan: 


22 9 2 2 ea 
DN ba NIS EKSTASI 


Dan akhirnya kepada dua orang malaikat itu Allah titahkan: 
"Tulislah kata-kata itu persis seperti yang dikatakan hamba-Ku 
tadi, sehingga ia menemui Daku, maka Aku akan memberinya 
balasan kata-katanya ”. 

Nampak bahwa hamba Allah tadi telah melakukan suatu 
pengembaraan rohani, menjelajahi cakrawala yang hanya dike- 
tahui Allah. Dalam pengembaraan ini ia dapat menyaksikan ber- 
bagai tanda-tanda kebesaran Ilahi serta pelajaran-pelajaran yang 
memenuhi hatinya, meliputi perasaannya dan melingkupi segenap 
jiwa-raganya. Demikian saratnya sehingga ia tak tahu selain me- 
muji Tuhannya dengan dua kalimat tersebut di atas. Sementara 
itu kedua malaikat penulis pahala melihat, ternyata kata-kata yang 
dia ucapkan itu di luar tabel pahala yang ada, sehingga terjadilah 
cerita tersebut di atas. 

Kejadian lain ialah, dari Abu Ayyub: Seorang lelaki berkata 


di hadapan Rasululah SAW.: 
2. APA dr AKA Ta Ae 


"Segala puji bagi Allah, (aku memuji-Nya Pakan pujian yang banyak, 
baik lagi diberkahi.” 


Rasulullah menanyakan: "Siapa yang mengucapkan kata-kata 
Sg 

Laki-laki itu diam, karena ia menyangka ada sesuatu yang 
menyinggung perasaan Rasulullah yang tidak disukainya. Maka 
sekali lagi Rasulullah bertanya: "Siapa dia? Benar sekali apa yang 
dia katakan itu” 


”Sayalah yang mengucapkannya ya Rasulullah”, kata laki- 
lali itu, "dengan kata-kata itu saya mendapatkan kebaikan.” 


191 


Maka sabda Rasulullah SAW.: "Demi Allah yang diriku ada 
dalam kekuasaan-Nya, sungguh saya telah melihat tiga belas orang 
malaikat memperebutkan kata-katamu itu, siapa di antara mereka 
yang akan mengajukannya kepada Allah SWT.”. 


Dan dari Anas bin Malik, bahwa Ubay bin Ka'sb berkata: 
"Sungguh, saya akan masuk masjid dan sembahyang, dan sungguh, 
saya akan memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah 
diucapkan seorang pun”. 

Maka setelah ia shalat lalu duduk untuk memuji.dan me- 
nyanjung Allah, tiba-tiba dia mendengar suara keras dari bela- 
nii yang mengucapkan: 


|. 


DG AN An LAN AN ALAN 
#19 a Sayan dansa 2 3 PAN 


aan 39333 50 
e ANA AAA MT 


PA ar 0J oa, 
2 3g. KE Fa “1 KAgsuh 


"Ya Allah, bagi-Mu segala puji seluruhnya, bagi-Mu segala kekuasaan 
seluruhnya, pada kekuasaan-Mu segala kebaikan, dan kepada-Mu pula 
kembali segala urusan, yang terang maupun yang samar. BagiMu se- 
gala puji, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ampunilah 
dosa-dosaku yang telah lewat dan peliharalah daku pada sisa umurku, 
dan anugerahilah aku perbuatan-perbuatan suci, yang dengan itu Eng- 
kau meredhai aku, dan terimalah tobatku.” 


7 
. 


Sesudah itu Ubay datang menghadap Rasulullah, lalu men- 
ceritakan peristiwa yang baru dia alami itu. Maka kata beliau: 
"Itulah Jibril —'Alaihis Salaam—”. 

Tidak aneh jika malaikat turun mengajarkan doa-doa seperti 
tadi, memenuhi permintaan hati yang rindu untuk dapat memuji 
Allah dengan cara yang tak pernah dilakukan orang. Bahkan para 
malaikat pernah turun di kala beberapa orang sahabat Rasul 
membaca al-Our-an al-Karim. 


192 


Sedang yang patut kita tanyakan di sini ialah, siapakah yang 
mendorong para sahabat itu menempuh jalan Tauhid dan Tagdis 
begitu jauh, sehingga terpancarlah sumber-sumber hikmat dari 
mulut mereka, lalu terucaplah kata-kata suci dalam memuji dan 
mengagungkan Allah? Tak lain dari Muhammad SAW. Nabi dari 
Arab itu. Dan siapakah yang menggerakkan perasaan yang berko- 
bar itu? Dialah Muhammad SAW. manusia pengibadat, yang ba- 
nyak bersujud, banyak dzikir dan banyak bersyukur, yang senan- 
tiasa mendapat ilham bagaimana cara bertasbih dan bertahmid, 
bersama tiap nafas yang keluar-masuk rongga dadanya. Dialah 
sesungguhnya yang telah merubah bumi ini menjadi seekor kuda 
balap yang lari kencang ingin mendahului langit dalam berdzikir 
dan bersyukur. | | 

Dan Nu'man bin Basyir, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: 


GA engan AN Es AKA 
CAS. Kane Ser aU Ia 
La Ba AN, APA 3 


"Sesungguhnya Pena dalam Saha ai yang berupa tas- 
bih, tahmid dan tahlil, tunduk di sekeliling Arsy. Mereka berdengung 
sebagaimana dengungan lebah, menyebut nama pengucapnya. Tidakkah 
seorang di antara kamu ingin mempunyai atau (ingin) tetap mempu- 
nyai dzikir yang menyebut-nyebut namanya?” 


Dan dari Abdullah bin Mas'ud: Kalau saya menceritakan 
kepadamu suatu hadits, maka saya beri pula penguatnya (tash- 
dig) dari Kitab Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba me- 
ngucapkan: 


3 AAN ERA MANGA LAN IA HA ea 


"Maha Suci Allah, Segala puji bagi atu, tiada Tuban selain Allah, 
Allah Maha Besar, dan Maha Suci-lah Allah ”, 


maka ada seorang malaikat yang menangkap kalimat-kalimat 


193 


itu, lalu dikepitnya di bawah sayapnya dan naiklah ia membawa 
kalimat-kalimat itu, tidaklah ia melewati sekelompok malaikat 
kecuali mereka memohonkan ampun bagi pengucapnya, sehingga 
malaikat tadi memuji Dzat Allah dengan kalimat-kalimat terse- 
but”. 

Dan sesudah itu dibacakanlah oleh Abdullah: 


Oa at : 23 dan PALA Pa "rta Lv AA - FTU laa 


Kepada-Nya naik perkataan-perkataan en baik, dan amal, yang saleh 
Dia naikkan (pula)”. (O.S. Faathir 35 : 10). 


Orang mengatakan, "yang tidak memiliki sesuatu takkan 
memberikannya ”. Dan lebih lanjut dikatakan, "Orang yang mem- 
beri banyak, yang dia miliki pasti lebih banyak”, karena aliran 
sungai itu terjadi akibat hujan deras tiada henti-hentinya, mengu- 
cur siang dan malam. 

Dan sesungguhnyalah, bahwa angkatan tua yang saleh-saleh 
(Salaf ash-Shalihin), yang sempat terdidik oleh Rasul Allah SAW. 
dan tiap generasi yang baik, yang mengikuti jejak mereka sebaik- 
baiknya sampai hari ini, dan sampai hari kiamat kelak, semuanya 
terpengaruh oleh kepribadian Muhammad, dan mendapat sinar 
dari rohaninya serta dorongan dari keyakinannya yang dalam. 

Agaknya pergaulan bersama beliau semasa hidupnyalah, dan 
juga mempelajari pusaka akal dan moral dari beliau setelah wafat- 
nya, itulah yang menjadi sebab timbulnya keajaiban-keajaiban. 
Dan sesuai dengan kadar yang diambil dari sumber energi itulah 
timbulnya kekuatan-kekuatan rohani dan kefahaman seseorang 
terhadap agama. Namun pada prinsipnya semua itu menunjukkan 
besarnya sumber energi. 


Jarak antara kita dengan matahari kira-kira 150.000.000 km, 
dan sejak kapankah sinar yang sampai kepada kita mulai dipancar- 
kan? Kita tidak tahu dengan pasti. Namun demikian jarak waktu 
maupun tempat yang begitu jauh, tetap tidak mengubah kemam- 
puan matahari untuk menerangi, melakukan pembakaran dan me- 
lestarikan kehidupan di atas planet kita ini. 


194 


Maka demikian pulalah pengaruh Nabi Muhammad SAW. 
terhadap orang-orang yang sempat bergaul dengan beliau, maupun 
terhadap mereka yang hidup kini dan mendatang. Yaitu pengaruh 
ibadat maupun bimbingan beliau, pengaruh peri hidup dan da“ 
wahnya, sekalipun masa hidup beliau sudah lama berlalu, dan 
wilayah pengaruh beliau semakin meluas. 

Selanjutnya perlu kami terangkan di sini tentang cara meng- 
ingat dan mengingatkan (dzikir dan tadzkir) menurut ajaran Ra- 
sulullah SAW Nabi akhir jaman. 

Bahwasanya landasan yang paling utama ialah kejujuran ber- 
fikir. Sedang kalimat-kalimat yang oleh Islam dianjurkan agar di- 
baca para penganutnya berulang-ulang, adalah juga merupakan hal- 
hal yang terbukti kebenarannya secara ilmiah. 

Kalimat (455 umpamanya, atau A1 He atau AN 
seluruhnya berarti pengakuan dan dukungan terhadap benarnya 
prinsip kepercayaan yang paling asasi. Perhatikanlah firman 
Allah : 

CN LENGAN Ia AA SG K3 aa AL 


2... 


2 Pa KN 2 DA Na NN2. AN 
LI 19 
Kena Loan g 

ra Pe GEN NE, 


“Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada 
tuhan (yang lain) beserta-Nya. (Kalau ada tuhan lain beserta-Nya), 
maka masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang dicipta- 
kannya, dan sebagian dari tuhantuhan itu akan mengalahkan sebagian 
yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu, Yang 
mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak. Maka Maha 
Tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.” (O.S. al-Mu mi- 
nuun 23 : 91 - 92). 


Allah tiada berbapak, tiada beribu, tiada beranak, baik lelaki 
maupun perempuan. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Sedang 
selain Allah semua adalah hamba-Nya yang tunduk kepada perin- 
tah-Nya. Bahkan kalau Dia kehendaki, maka Dia cabut kembali 


195 


anugerah wujud yang ada padanya, maka hancur dan binasalah 
mereka. 

Memang selain Allah adalah merupakan bagian dari alam se- 
mesta yang ada ini. Namun semua itu dikarenakan Allah masih 
menganugerahkan wujud kepadanya, sejak Dia mengadakannya 
pertama kali. Dan bisa saja suatu saat Dia musnahkan, seperti 
padamnya lampu listrik bila strumnya diputuskan. Maka sesung- 
guhnyalah tiada sekutu bagi Allah, dan tiada daya dan kekuatan 
selain dengan pertolongan-Nya jua. Dia sendirilah yang memiliki 
segala keutamaan, segala kekuasaan dan segala puja dan puji. Dan 
Nabi Muhammad SAW. adalah orang yang paling lantang me- 
nyatakan kebenaran ini paling cemburu dalam mencintainya. De- 
ngan suaranya yang lantang dan dengan tangannya yang perkasa, 
ia telah menyingkirkan awan khurafat yang sangat tebal, yang te- 
lah mencemari kejernihannya, dan jutaan manusia yang dulu ber- 
sikap angkuh terhadap kebenaran tersebut dia selamatkan hingga 
bersedia menerimanya. 

Dalam sejarah para Nabi dan para pemimpin besar kema- 
nusiaan, takkan anda dapatkan seorang pun yang berjuang segi- 
gih dia, dan berhasil sesukses dia. Bahkan saya pikir, tak ada se- 
O: tng pun yang begitu benci karena Allah, terhadap iblis dan kaum 
penjahat, baik dari golongan manusia maupun jin, dan begitu ma- 
rah terhadap kejahatan mereka, seperti yang dilakukan oleh Nabi 
Muhammad SAW, Nabi yang kuat imannya kepada Allah itu, 
dan yang gigih berjuang usahanya membedakan mana yang hag 
dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. 

Dan untuk kepentingan yang hag itu, dibangunlah olehnya 
—sambil bertahajjud di malam hari— balatentara dengan tak- 
birnya yang membelah langit, mengumandangkan keras-keras 
bahwa Allah itu Esa, dan bahwa makhiuk seluruhnya —dengan 
diawali oleh Nabi Muhammad SAW.-— adalah hamba-Nya, hamba 
Allah yang telah mencurahkan berkah kepada mereka, dan meng- 
atur penghidupan mereka dengan sangat rapi. 

Bila akidah agama ini merupakan hati yang baik, maka se- 
belumnya ia merupakan akal yang sehat, fikiran yang cerdas dan 
ilmu yang bisa dibuktikan kebenarannya: 


196 


- 2 3 2 2 Ly c HA , 
BL SAI SAI 3 
” 23 9 22 5, 

Ora AAA FAN 


"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada “Tuhan, melainkan Dia, 
Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu (ju- 
ga menyatakan demikian). Tak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (O.S. Ali Imran 3 : 18). 


Oleh sebab itu kami tak bosan-bosan menegaskan hal ini. 
Sebab sampai saat ini dunia masih saja mendengar perkataan, 
bahwa Allah itu ibu, Allah itu bapak, dan bahwa Tuhan Yang Ma- 
ha Suci itu trinitas yang punya kepala sendiri-sendiri, yaitu bapak, - 
anak dan roh kudus. Ditinjau dari manapun kata-kata ini terang 
salah. Sumbernya tak lain adalah hasil pemikiran dari beberapa 
otak yang tak beres, lamunan yang melantur, menjurus kepada 
waham-waham yang tak keruan. Kata-kata yang tak pernah di- 
ucapkan oleh seorang Nabi pun di jaman dulu, dan pasti takkan 
diakui oleh akal yang sehat. 


Ahli Kitab ——yakni orang-orang Nasrani khususnya—— tidak 
menyukai kalimat Tauhid. Mereka telah dan masih tetap memera- 
nginya. Sedang bagi kita, kalimat itu akan tetap menjadi pegangan 
selagi hayat dikandung badan, dan dengan kalimat itu pula kita 
hendak menemui Tuhan. 

Ahmad meriwayatkan dari Syaddad bin Aus —dan dibenar- 
kan oleh Ubadah bin Shamit——, dia mengatakan: ”Pernah kami 
ada di hadapan Rasulullah SAW ., Beliau bertanya: "Adakah orang 
asing di antara kalian?” ——maksudnya seseorang Ahli Kitab ——. 
Kami jawab: "Tidak ada ya Rasulullah”. Maka beliau menyuruh 
agar pintu ditutup, lalu katanya: ”Angkatlah tanganmu, dan ucap- 
kan '“Laa Ilaaha Illallah ” ——seolah-olah beliau membai at kami—— 

Untuk beberapa saat kamipun mengangkat tangan, dan seju- 
rus kemudian beliau mengatakan, "Alhamdulillah . . . (Segala puji 
bagi Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah Engkau bangkitkan 
untuk membawa kalimat ini, dan Engkau suruh aku menyebarkan- 


197 


nya, dan untuk itu Engkau telah menjanjikan sorga kepadaku. Se- 
dang Engkau takkan menyalahi janji). 

Dan sesudah itu beliau pun berkata: "Bergembiralah karena 
Allah sungguh telah mengampuni kamu sekalian ”. 

Fikiran yang cerdas, betapa pun cemerlangnya, bukan apa- 
apa jika dibanding dengan kesucian hati dan kejernihan jiwa. Bu- 
kankah Iblis itu sendiri tahu bahwa Allah itu Esa. Namun dia tak 
mau memegang prinsip mendengar dan taat. Dan dengan sikap 
yang pongah tak tahu diri, ia tak mau tunduk. Ia tak sudi membu- 
ang sifat dengki dan tak mau kalah dengan orang lain. Pendek- 
nya tak sudi menjadi hamba Allah yang sebenarnya. 

Adapun kerangka besar akhlak yang dibangun oleh Pembawa 
risalah terakhir ini, adalah berlandaskan pada hati yang sehat, 
berkaitan dengan rasa harap dan takut kepada Allah. Dan alah ka- 
rena itu beliau bersabda: 


NASA CAS GAN CA AN KA BA (» 


"Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini” 


»” 


demikian sambil menunjuk ke arah hatinya. 


Demikian pola al-Gur'an, setelah ia menjelaskan kebenaran 
ilmiah, maka diterangkan pula hakekat kerohanian dan moral, 
dan apa yang perlu dilakukan manusia dalam rangka itu. Firman 


Allah Ta ala: 
Ha Ge be 


TI 


LN 

Ea AN 2 Bika 
CN an LS yess Pane 5 Keran 
Or Ssh) 


"Sesungguhnya Tuban kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit 


dan bumi dalam enam masa, lalu dia bersemayam diatas Arasy. Dia 


158 


menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan 
(diciptakannya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing- 
masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan me- 
merintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. 
(O.S.al-A raaf 7:54), 


Maka setelah kita membaca kebenaran-kebenaran ilmiah 
mengenai Allah Penguasa ruang dan waktu, kewajiban kita tinggal- 
lah mematuhi saja firman Allah: 


t , - Pi 273 y) IA 6G s2, RP 4 123 1214 
(oo Se) DA AN GAN EP Ka Fara FA PAK TAPIN 
'Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang 


lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melam- 
paui batas. ”(O.S. al-A raaf 7 : 55). 


Kita harus menghadap Allah dengan merendah diri dan ber- 
doa kepadanya dengan rasa butuh dan suara lembut. Karena Dia 
lebih tahu hati kita dan apa yang terkandung di dalamnya. Sedang 
orang yang berlebih-lebihan dalam hal ini, berarti ia melanggar 
aturan. 

Dan apakah kewajiban kita, setelah kita tahu bahwa bumi 
seisinya ini telah diatur Allah sedemikian rupa? Kita tak boleh 
memberontak terhadap peraturan-Nya. Bahkan kita harus menger- 
jakan segala sesuatu sebaik-baiknya, sambil senantiasa mengha- 
rapkan anugerah dari langit, dan menghindari segala dosa: 


N 7, 2 Had DO Th 224 a49 P 
an 1 an 2 NINA YP YA 3 AN Bh 9 
(1 SM NG PAN ES 


'Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 
(kalau-kalau tidak diterima) dan harap (akan terkabulnya). Sesungguh- 
nya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” 
(W.S. al-A raaf 7 : 56). 


199 


Dan pada tempat lain dari surat yang sama, Allah Ta Jla 
“berfirman: 


PISA AA 
0 SD) AANG NAN, 


'Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan 
diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi 
dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.” 
(O.S. al-A raaf 7 : 205). 


Dzikir yang dimaksud pada ayat tersebut di atas ialah aktivi- 
tas hati, bukan gerak mulut seperti sangka orang-orang bodoh itu. 
Yaitu gerak hati yang mengarahkan langkah seseorang ke sini atau 
ke sana, memberinya semangat atau bahkan melumpuhkannya: 

Dari Ummu Anas r.a., dia berkata: "Ya Rasul Allah, berilah 
aku nasihat ”. Maka sabda Rasul kemudian: 


Ls « . SINGA PRA TAS ALA 
Pen san SA LP. AS et AGS 
2th 


"Singkirilah maksiat, karena menyingkiri maksiat itu sebaik-baik hijrah. 

Dan peliharalah kewajiban-kewajibanmu, karena memelihara kewajiban 
itu sebaik-baik perjuangan. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-ba- 
nyak, karena kamu takkan berbuat sesuatu kepada Allah yang lebih ba- 
ik dari menyebut nama-Nya. ” 


Namun dzikir yang dinasihatkan Nabi tersebut -—sekali la- 
gi—— bukanlah dzikir seperti yang disangka orang-orang tolol itu. 
Karena yang dimaksud ialah dzikir yang merupakan sumber keten- 
teraman dan kemantapan dalam menghadapi berbagai kesulitan 
dan problem hidup. 

Dalam peradaban kita dewasa ini orang pandai cukup banyak, 
. memang, Ilmu pengetahuan hasil kecerdasan otak manusia juga 


200 


sudah meluas. Namun demikian gelisah dan tersebarnya keseng- 
saraan, juga merupakan penyakit yang merata. Apa sebab? Hal itu 
tidak lain adalah karena kosongnya hati dari ingat kepada Allah. 
Mereka tidak ingat lagi akan Allah, sehingga kehilangan pegangan 
dan hidup terombang-ambing. Namun, bagaimana mereka akan 
ingat kepada Allah, sedang mereka tidak mengenal-Nya ? Memang 
begitulah, bahwasanya peradaban modern ini adalah peradaban 
yang terputus hubungannya dengan Allah. Padahal betapapun 
kuatnya, sebenarnya manusia itu lemah. Dan betapapun pandai- 
nya, sebenarnya dia punya kekurangan. Sedang butuhnya kepa- 
da Tuhan lebih dari butuhnya seorang anak kepada ayah yang me- 
ngasihi dan menjaganya. Oleh karena itu dalam menghadapi sega- 
la krisis dan problema hidup, ingat kepada Allah adalah satu-satu- 
nya yang dapat menghibur dan memberi harapan. Firman Alla 
Ta hla: | 
2 


3421 u P a21 2 Ana Ie 339 2 PP KAA -- 

DA Te MEN ANGN 
NA 0 Sang na Ia lagad tegek 

(GAM) PebaS asb LAN EA 


Orang-srang yang mendapat petunjuk ialah) orang-orang yang ber: 
iman sedang hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. 
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram. 
Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan 
dan tempat kembali yang baik.” (9.S. ar-Ra 4 13 : 28 — 29). 


Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW.adalah manusia yang 
paling erat hubungannya dengan Allah dan paling kuat bergantung 
kepada-Nya, sejak ia memulai seruannya. Allah Ta ala berfirman ' 
kepadanya: 

ANK Aa KAA Bararh AAL LAI 2 IA 2 

KIT AN AN MSI 25, An 

4g A9 521 G PPI 
eh abad IA SEE SAN 

'Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan 

penuh ketekunan. (Dia-lah) Tukan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan 


201 


"Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan 
menahan diri dari keinginan bawa nafsunya, maka sesungguhnya syur- 
galah tempat tinggal(nya).” (O.S. an-Naazi dat 79 : 40-41). 


Berapa banyak mulut yang komat-kamit menyebut nama 
Allah, tetapi tidak banyak berpengaruh. Dan sebaliknya alangkah 
jarang hati yang khusyu' dalam berdzikir, yang sebenarnya sangat 
diperlukan oleh dunia. Karena rusaknya agama tak lain setelah ia 
berubah menjadi sekedar lafazh-lafazh dan gejala-gejala lahiriah. 
Sedang ajaran agama itu sendiri barulah dapat dikatakan terlaksa- 
na, manakala dapat menciptakan nurani-nurani yang hidup, hati- 
hati yang bersih dan dada-dada yang rindu bertemu Allah dengan 
perasaan penuh harap bercampur takut. Itulah dzikir yang sebe- 
narnya. 

Adapun di antara pengaruh dzikir seperti ini, ialah kemam- 
puannya menguasai naluri cinta kepada harta. Orang yang benar- 
benar dzikir takkan hanyut dalam kemegahan, dan takkan terje- 
rumus dalam tabiat loba dan kikir. Harta itu mereka ambil secara 
halal, lalu diserahkannya kepada siapa yang berhak menerimanya, 
tidak ditahantahan. Mereka siap memenuhi kepentingan-kepen- 
tingan kemaslahatan yang menunggu-nunggu uluran tangannya. 
Bahkan mereka seperti dikatakan orang: 


IN TS ALA SIK NAS IN OIL on SAK 
AN IL ATAS SAE YAI EA 
Uang dirbam tak pernah singgah dalam pundi-pundi yang kita - 


punya 
Bahkan lewat begitu saja bagai pergi tanpa bicara. 


Sedang para pemuka agama yang palsu, mereka pasti terjerat 
dalam usaha mereka menjarah, mengumpulkan dan menimbun 
kekayaan. Mereka membantu atau mereka mendiamkan pemerin- 
tahan yang fasik, dan mereka beri jalan bagi masuknya falsafah- 
falsafah yang tidak mengenal Tuhan. Maksudnya supaya bisa 
bertindak sewenang-wenang setelah mereka terkenal sebagai ahli 
agama dan berkaok-kaok atas namanya. 


203 


Lain halnya Nabi Muhammad SAW. yang lahir di tanah 
Arab. Harta yang dia terima, langsung dia bagikan kepada siapa 
yang membutuhkan. Dan ketika ja meninggal dunia, tak ada lagi 
warisan buat keluarganya. Namun demikian ia telah menunjuk- 
kan kemampuannya mendidik tokohtokoh yang juga lebih me- 
nyukai keredhaan Allah daripada keenakan dunia, dalam bentuk 
apa pun: 


23 Th Aa DD MA SK 9 HAMA L A3 JA 
3 3 Ga Tg TA “3 katalis 
SAB RS DA Ke MN ND, 


S3 AAS aja DEAL | nd 
CAN OLS GEN IN ML 


'Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang. 
miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami 
memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan kere- 
dhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak 
(pula) ucapan terima kasih.” (O.S. al-Insaan 76 : 8—9). 


Dan yang menarik, bahwa sepuluh sahabat Rasulullah SAW. 
yang diberitakan akan masuk syurga, ternyata juga termasuk me- 
reka yang mempunyai tipe kepribadian seperti di atas. Mereka pu- 
nv harta, tapi kemudian melepaskannya karena Allah. 

Namun begitu, keberhasilan hidup yang dimaksud bukanlah 
berarti agar orang itu melarat dan tidak berkeluarga. Bahkan boleh 
saja seseorang punya harta dan keturunan yang banyak, asal semua 
itu tidak menyibukkannya hingga melalaikan kewajibannya ke- 
pada Tuhan. Demikian seperti difirmankan Allah SWT: 

Nah 5 "LIGA KDI LAI CNN AK KT 
Ianryag AN SPN SAKSI YAN CA 
pe oh 3 ILAG 3 29 2 79 LAILA MAL LN 
SAR Bosan. Gr DATE SN 
LGA IA AU LL AGAR 0 AA I ALA IS 
SA BAISA IS dgan LINA sb 


KAT AA 7 nun 
Ka Pi AE GNTA EMAK GANGA SI, 
M-4 0311) 


204 


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah karta-bartamu dan anak- 
anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang ber- 
buat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. 

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepa- 
damu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu: 
lalu ia berkata: “Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan 

(kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat 
bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?” 

Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang 
apabila datang waktu kematiannya . . .” (9.5. al-Munaafiguun 63 : 
9-11). 


Dan nyatanya memang banyak sekali pengaruh positip dari 
dzikir kepada Allah terhadap akhlak dan tingkah-laku seseorang. 
Sayang, di sini tak mungkin kita beberkan satu-persatu, jadi cu- 
kuplah kita katakan bahwa ingat kepada Dzat Yang Maha Agung 
itu mengangkat derajat seseorang dan memperkuat kemauannya, 
dan bersiap-siap menemui Allah itu dapat mencegah seseorang 
dari tindakan sewenang-wenang, dan membuatnya senantiasa 
mematuhi kebenaran. 

Sekarang siapakah yang telah mengenalkan manusia kepada 
Tuhan, dan mengingatkan mereka akan kewajiban-kewajiban me- 
reka terhadap-Nya? Dan siapakah yang telah membantah mentah- 
mentah ajaran-ajaran yang sesat mengenai kepercayaan, dan mene- 
gaskan bahwasanya 'tiada Tuhan selain Allah”? Orang itu ialah 
Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimanakah caranya hingga ia ber- 
hasil dalam memimpin berbagai generasi ke jalan yang lurus? 

Di saat dia memulai dakwahnya di Mekah, maka gegerlah 
masyarakat. Orang lebih banyak yang mengeram dia: 


G0 HA SY KAS SANA, 


"Mereka berkata: "Hai orang yang dituruni Al Gur an, sungguh, benar- 
benar gila kamu ini” (O.S. al-Hjr 15 : 6). 


Namun demikian ja terus maju, pantang mundur menuju 


205 


cita-citanya. Dihadapinya sikap kaumnya yang gila dan angkuh itu, 
sementara Allah tetap mengawasinya, sehingga ia berhasil mendiri- 
kan suatu negara kebenaran. 

Akhlaknya ialah al-Gur an, studinya ialah isi fikiran dan arus 
perasaannya, nasihat-nasihat, perintah-perintah dan larangan-la- 
rangannya itulah inti tingkah-laku dan dasar pergaulannya dengan 
sesama manusia, sedang yang dapat membahagiakan jiwanya, 
menenteramkan matanya ialah membaca Al @ur an dan dengan 
itu ia memohon redha Tuhannya. Bahkan dalam sebuah hadits 
beliau mengatakan: 


'vw LE ASI yk AL 24 3, 
INN DAS, SANG 


"Apa yang Allah izinkan kepada sesuatu, maka Dia izinkan pula Gidisan 
Nabi (Muhammad) yang membaca Al Our an dengan melagukannya.” 


Maksudnya, apa yang keluar dari Allah sebagai wahyu, lalu 
diterapkan di muka bumi sebagai undang-undang dan akhlak, 
maka kemudian kembali kepada-Nya dalam bentuk lagu yang 
merdu. 

Baiklah kita ceritakan di sini sebuah kisah tentang pengaruh 
al-Our an terhadap jiwa seorang musyrik. Jabir bin Muth'im me- 
ngatakan, bahwa ayahnya datang ke Madinah sebagai delegasi 
orang-orang Ouraisy untuk membicarakan soal penebusan para 
tawanan perang Badar. Muth im adalah salah seorang pembesar 
Mekah. Sedang tugas yang dia bawa ialah hendak membebaskan 
70 orang jagoan Mekah, yang karena kesombongannya jatuh ke 
tangan orang-orang Islam. 

Di Madinah, Muth'im yang musyrik itu mebaenaa? Rasulul- 
lah sedang membaca Surat Ath-Thuur pada shalat Maghrib. ”Tak 
pernah saya mendengar seseorang yang lebih merdu dari dia, sua- 
ranya maupun bacaannya ”, demikian kata Muth im. 

Maka didengarkannya terus ayat demi ayat yang dibaca Nabi 
dalam mihrabnya yang khusyu ' dan tunduk itu. Sementara si pen- 
dengar itu semakin tertarik dengan bacaan yang begitu lancar. 
Maka tatkala bacaan Nabi sampai pada ayat-ayat berikut: 


206 


Ba ad 


2 sai NG Z1 4 aa 1 MAA 4 
2 ee a22 en 


"Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang 
menciptakan (diri mereka sendiri) ? 

Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya 
mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan) ... ” (O.S. athh- 
Thuur 52: 35—36). 


Muth'im berkata : "Hampir saja terbang jantungku”, mende- 
ngar ayat-ayat tersebut di atas semasa dia masih musyrik, itulah 
yang kemudian menyebabkannya masuk Islam. 

Marilah kita perhatikan sejenak peristiwa di atas: 

Sebenarnya surat ath-Thuur itu Makkiyah (turun di Mekah 
semasa Nabi belum hijrah ke Madinah). Maka sudah pasti ia telah 
dibaca di sana beratus-ratus kali. Sekarang, kenapa baru saat itu 
Muth im mendengarnya?: Boleh jadi karena orang-orang musyrik 
Mekah sengaja menyuruh adakan kegaduhan dan berisik di sekitar 
majlis-majlis di mana saja al-Our'an dibacakan, sehingga makna- 
maknanya tak sempat menyentuh hati Muth'im. Maka mana bisa 
dia beriman kepada Allah? 


Atau barangkali ayat-ayat tersebut sudah pernah dia dengar. 
Namun sayang, dia terlanjur fanatik dan takabur untuk menerima 
kebenaran. Dan setelah cakar-cakar @uraisy tidak setajam dulu 
lagi sejak kekalahan mereka di Badar itu, kemudian mereka men- 
dapatkan kesadaran dan tidak sesombong dulu lagi, mulailah me- 
reka memikirkan apa yang mereka dengar. 

Saya sendiri setelah memperhatikan dalam-dalam ayat-ayat 
yang mampu menggetarkan hati tokoh Ouraisy itu, lalu saya ra- 
sakan kembali pelajaran apa yang terkandung di dalamnya, tahulah 
aku, ayat-ayatnya sebenarnya pendek saja, tetapi memuat gema 
yang mencekam dan sindiran pedas. Jadi seolah-olah merupakan 
kunci kecil yang dapat membukakan gudang-gudang yang besar. 


207 


Karena makna yang menghunjam dalam hati pendengarnya, ba- 
gaikan angin kencang yang meniup apa saja yang dilewatinya. Ka- 
ta “am” pada ayat-ayat tersebut diulang-ulangi sampai lima-belas 
kali. Padahal kata 'am ” pada susunan kalimat-kalimat seperti di 
atas menurut para ahli bahasa, punya arti "bahkan” (idhraab), 
yang kemudian digandengkan dengan kalimat pertanyaan yang 
kadang-kadang merupakan kecaman (taubikh), penegasan (tagrir), 
atau keheranan (ta ajjub). 

Hati siapapun akan gelisah ketika mendengar pertanyaan- 
pertanyaan berikut, sehingga tidak mungkin lalai dan terpaksa 
memperhatikan: : 


AA 31 Ae Aw 50 LA II 
PENETAPAN ae RI An ea 


Pr 3 AN £, 3 Pi An Aas Pa Tan nan 
AGEN GK IN to 


naa SERA 53 43 5 , AL, 3 Ing LATAR 
KN Tah PAN AA ne IKA 
Sena BEN. SANA 2 te 
Gak PRA Sai Pane In IL AN « 

12 ENEGLNAA pi ajakan RAK ah 1, 


Prana VA 4 A GA ANA Ia ya drh 
AG nara WS NE 3A 


G1 D) . La 


"Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu bukanlah seorang 
tukang tenung disebabkan nikmat Tuhanmu, dan bukan pula orang 
gila.1) 


1) Muhammad adalah Nabi yang berfikiran sehat dan bertindak bijak. 


208 


1) 
2) 
3) 
1) 


5) 
6) 


7) 


8) 


9) 
10) 


Bahkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang penyair yang kami 
tunggu-tunggu kapan tertimpa kecelakaan. 

Katakanlah: “Tunggulah, maka sesungguhnya akupun termasuk orang 
yang menunggu (pula) bersama kamu. 1) 

Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran kosong mereka untuk 
mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, 2 ataukah mereka kaum yang me- 
lampaui batas? 3) 

Bahkan mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membuat-buatnya ”. 
Sungguh mereka tidak beriman. j 

Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal al-Our an, 
jika mereka orang-orang yang benar. 4) 

Apakah mereka diciptakan tanpa seduatu pun, 5) ataukah mereka yang 
menciptakan (diri mereka sendiri)? 6) | 

Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya me- 
reka tidak meyakini (apa yang mereka katakan). 1) 

Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu,8) atau mereka- 
kah yang berkuasa?9) 

Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan 
pada tangga itu (hal-hal yang gaib)? Maka orang yang mendengarkan 
di antara mereka itu hendaknya mendatangkan suatu keterangan yang 
nyata.10) 


Baiklah mereka supaya menunggu, nanti akan terbukti juga suatu saat siapakah 
yang benar. 

Tuduhan-tuduhan yang mereka ucapkan sungguh bukan dari hasil pemikiran yang 
logis. 

Bahkan sebenarnya merupakan tindakan yang membabi-buta dan keterlaluan. 
Mereka menyangka al-Our-an itu omongan manusia biasa. Kalau begitu biarlah 
mereka membuat kata-kata yang semisalnya, dan suruh mereka membandingkan- 
nya dengan al-Our-an. 

Nol itu hanyalah akan menghasilkan nol pula. 

Apakah mereka menciptakan janin mereka Sendiri dalam perut ibu mereka, lalu 
membikin mata dan telinga sendiri hingga dapat melihat dan mendengar? Sungguh 
mustahil. 

Bukankah yang telah menciptakan langit di atas kepala mereka dan bumi di ba- 
wah telapak kaki mereka, itu Allah? 

Sesungguhnya Allah-lah yang telah menganugerahkan kenabian kepada Muham- 
mad. Apa urusan mereka dalam hal ini? Apa mereka memegang gudang rahmat 
Tuhan? 

Apakah mereka punya kemampuan mengatur segala urusan? 

Kalau dapat, biarlah mereka naik ke langit dengan tangga, dan suruh mereka men- 
cari wahyu disana. 


209 


Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan, dan untuk kamu anak- 
anak laki-laki?1) 

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga: mereka kebe- 
ratan hutang?2) 

Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu me- 
reka menuliskannya? 3) 

Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang 
kafir itulah yang kena tipu daya. 4) 

Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah? Maha Suci Allah dari 
apa yang mereka persekutukan.” 5) (O.S. ath-Tbuur 52:29-43). 


Demikianlah pengaruh al-Our 'an terhadap seorang laki-laki. 


musyrik yang mau mendengarkannya dengan telinga dan aa 


Menurut riwayat al-Hafizh Abu Bakar bin Abi Dunya, i 


mengatakan: Pada suatu malam Umar bin al-Khaththab stlen 
di Madinah. Maka lewatlah ia di rumah seorang muslim. Kebetulan 
orang itu sedang shalat. Umar berhenti mendengarkan bacaannya. 
Si muslim tadi membaca: 


1) 


2) 


3) 
4) 


5) 


210 


CE pan A3 AA 


'Demi bukit, dan Kitab yang diutis 


sampai dengan ayat yang na 
hh 


CAN an) DEA, Pan enakan 


"Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, " seorang pun dapat 
menolaknya ”. (O.S. ath-Thuur 52:1-8). 


Orang-orang musyrik itu menyangka bahwa patung-patung yang mereka sembah 
itu anak-anak perempuan Allah, padahal mereka sendiri tidak senang kalau di- 
panggil bapak dari seorang anak perempuan. 

Sesungguhnya kamu ini ikhlas berdakwah, tapa mengharapkan kekayaan ataupun 
kemegahan. Kenapa mereka mesti marah-marah? 

Al Ourn itu datang dari sisi Tuhan Yang Maha Mengetahui segala yang gaib. 
Mana mungkin mereka dapat menyamainya? 

Kalau mereka kini melakukan makar terhadap dirimu, maka suatu saat mereka 
akan kalah. 

Selain Allah, semua adalah hamba-Nya, dan apa pun yang dianggap tuhan selain 
Dia, adalah dusta belaka. 


Umar berkata: Sumpah, demi Tuhan Penguasa Ka bah, 
betul itu”. Lalu iapun turun dari keledainya dan bersandar ke din- 
ding, sedang hatinya gemetar. Dan beberapa waktu kemudian 
iapun pulang menuju rumahnya. Sejak itu ia mendapat kunjungan 
orang banyak selama satu bulan, tapi mereka tidak mengerti sakit 
apa yang dia rasakan. Semoga Allah tetap meredhai beliau. 

Umar memang seorang Amirul-mukminin yang sarat dadanya 
dengan rasa takut kepada Allah. Beliau biasa berjalan-jalan me- 
ronda di gang-gang dalam kota Madinah memperhatikan keadaan 
rakyatnya. Dipasangnya telinga beliau mendengarkan langsung apa 
yang sedang menjadi pembicaraan mereka. Beliau adalah orang 
besar yang benar-benar ikut merasakan penderitaan rakyat yang 
dipimpinnya. Di saat-saat orang terlena tidur, justru beliau tetap 
berjaga memperhitungkan dirinya di hadapan Allah. Matanya tak 
mampu beliau pejamkan mengingat hasil pekerjaannya dalam me- 
mimpin urusan umat. Perasaan-perasaan yang mencekam seperti 
itu tak ubahnya bagaikan bahan bakar yang menunggu-nunggu 
bunga api, yang sewaktu-waktu mudah berkobar. Maka tatkala ia 
mendengar orang membaca (#31g sb) lis S1) Sesungguhnya 
azab Tuhanmu pasti terjadi .. 
itu sudah cukup menjadikan hatinya kecut dan pucat wajahnya. 
Dan dengan air mata meleleh, beliau pulang ke rumah. Beliau sa- 
kit, tapi tak Jain sakitnya kecuali rasa takut kepada Allah. 

Insya Allah, Umar akan dibangkitkan kelak sebagai orang 
yang benar-benar mukmin. Karena beliau pun termasuk yang per- 
tama-tama masuk Islam, dan termasuk sepuluh orang yang sudah 
diberitakan bakal masuk syurga. Namun demikian nuraninya 
yang halus, belumlah tenang sebelum menemui Allah dengan me- 
nunjukkan kesetiaan dan pengabdiannya yang penuh. 

Saya ceritakan kisah di atas, tak lain karena saya betul-betul 
marah bila melihat orang-orang yang tak tahu kesopanan. Mereka 
berhimpun mengelilingi pembaca al-Our an yang kebetulan merdu 
suaranya. Tapi tahu-tahu dengan sangat bodoh mereka berteriak- 
teriak. Mereka tak mengerti apa artinya, dan pelajaran apa yang 
patut mereka ambil. Dan berubahlah sudah majlis al-Gur an itu 
menjadi tempat main-main dan senda gurau. 


211 


Dan agaknya orang Islam sendiri sering berbuat kurang sopan 
terhadap Kitab Allah, Kitab Suci yang sangat mulia itu. 

Adapun ayat-ayat dari surat- ath-Thuur tadi, yang telah mem- 
buat hati seseorang menjadi sadar, dan yang telah membimbingnya 
dari kemusyrikan ke arah Iman kepada Allah, ayat-ayat itu dimulai 
dengan suatu kalimat yang tegas: 


1214 YO mL AU LA Unnan Ss 
Ga 1) gs Iya SSS ss DNS $ 
"Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu menga basi tu- 
kang tenung disebabkan nikmat Tuhanmu, dan bukan pula orang gila.” 
(O.S. ath-Thuur, 52 : 29). 


Peringatan (tadzkir) seperti ini sebenarnya merupakan pe- 
rencanaan dari suatu kehidupan baru, yaitu suatu bangunan ke- 
hidupan yang dibangun di atas puing-puing kehidupan lama me- 
nurut blueprint yang ideal. 

Sedang dzikir (ingat kepada Allah) di sini sebenarnya juga 
semacam mu amalat dengan Allah. Yaitu suatu perhubungan di 
mana terjadi pertukaran antara kegiatan dengan harga, kalau boleh 
saya katakan begitu, —tapi Allah juga sebaik-baik yang memberi 
contoh—. Karena pengertian saya seperti itu pun bersumber dari 
sebuah hadits Oudsi yang masyhur: 


aa Hua ana san ss Aas 
2 ““ Kak RA Tea 5 KA & 21 ee 
ag Ia nana 


La: 511 ng, Kan 
AAA Cah 


"Allah berfirman: "Aku menuruti persangkaan hamba-Ku terhadap 
Aku, dan Aku akan menolongnya. Apabila dia mengingat Aku dalam 
hatinya, maka Aku mengingat dia dalam diri-Ku, dan apabila dia me- 
nyebut Aku di tengah orang banyak, maka Aku menyebut dia di tengah 
golongan yang lebih baik dari golongannya. Dan kalau dia mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekat kepadanya sedzira' Dan 


2G PA Per “1 


212 


kalau dia mendekat kepada-Ku sedzira? maka Aku mendekat kepada- 
nya sedepa. Dan kalau dia datang kepadaku sambil berjalan, maka Aku 
datang kepadanya sambil berlari.” 


Sedang menurut suatu riwayat lain dari Ahmad: Sesudah 
itu masih ada kata-kata :( lh HK a09 ) "Dan Allah 
itu lebih cepat memberi ampun”. 

Dzikir di sini adalah tindakan seseorang dalam memenuhi 
perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan Allah-menerima akan 
tindakannya itu. Dengan pengertian, bahwa pelayanan Allah itu 
lebih baik dan lebih mulia daripada tindakan orang itu sendiri. 

Dalam pada itu Rasulullah SAW. telah memberi contoh 
kalimat-kalimat cemerlang di bidang ini. Baik sekali kita ikuti 
contoh-contoh tersebut di bawah ini : 


Ie (aeaA SAB ab daan YK AL 

CELN NAS ANA 49 “08 ee 
"Barangsiapa mengucapkan "Laa Ilaaha Illallah” dengan ikhlas, dia 
pasti masuk syurga.” 


Seseorang bertanya kepada beliau: Bagaimana cara meng- 
ucapkannya dengan ikhlas? ”. 

Jawab beliau: "Bila kalimat itu dapat mencegahnya dari 
perbuatan yang diharamkan Allah atas dirinya ”. 


1 - 2) 23 916 A 
- Pa « 0333 2 SAK cs 


£ 


Ca 
»NG 


"Dua kalimat mudah diucapkan tapi berat timbangannya, dan sangat 
disukai Allah, yaitu "Subhaanallahi Wa Bihamdihi, Subhaanallahil 
Azhiim ”. 


Hana AAA PAN 9 FO 3 Ph CIA 


7 


LA h SEMUA 2 Bp Jp Oa pecat 
EN Tan HAN AG DEMAG. 2as 2S yoo OYAE AS 


Pa 


213 


4 


Dean Naa sa TEA Zi AA 2 2 teh PENATAAN 


3 yA BA 3 5 A 
5 yag Cano0 Aan 


"Bersuci itu separo dari iman. Bacaan "Albamdulillahi” itu memenuhi 
timbangan. Bacaan "Subhaanallahi Wal Hamdulillaahi” itu memenuhi 
ruangan antara langit dan bumi. Shalat itu cahaya. Sedekah itu bukti 
keimanan. Kesabaran itu berseri-seri, dan al-Our an itu pembelamu atau 
penuntutmu. Semua orang berangkat, lalu menjual dirinya. Kemudian 
ada yang dapat membebaskannya, dan ada pula yang membiarkannya 
jadi budak.” 


Dan dari Ibnu Abi Aufa: ada seorang Badwi berkata: "Ya 
Rasul Allah, sesungguhnya saya telah berusaha menghafal al- 
Our'an, tapi tidak dapat. Maka ajarilah saya suatu bacaan yang 
sama pahalanya dengan al-9ur an” 

Rasulullah menyarankan kepadanya: “Bacalah ?: 


IAI 2 3 
KERITAT 4 SNNYANI, PA AN 
"Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan 
Allah Maha Besar ”. 


Dan menurut satu riwayat lain, ada Bean 
LG AI LA 
H3 3I, 33 


"Tak ada daya dan tak ada kekuatan selain aa pertolongan Allah 


» 


jua”. 


Orang Badwi itu menanyakan pula: ”Ya Rasul Allah, ini 
untuk Tuhanku, lalu bacaan apakah yang untuk diriku?”. 
Jawab Rasul: "Kamu baca”: 
BINA yA 1 re 
SI Ss dara 
"Ya Allah, ampunilah daku, kasibanilah daku, berilah aku kesehatan 
dan berilah aku rizki”. 


214 


"Dan saya kira,” kata Ibnu Abi Aufa, perawi hadits ini, 
"Nabi juga mengatakan: 5— xa1g (.. . dan berilah aku petunjuk). 

Dan setelah orang Badwi itu berlalu, Rasulullah mengatakan: 
"Orang Badwi itu pergi, sedang kedua belah tangannya telah pe- 
nuh kebaikan ... ”. 

Sebenarnya hadits-hadits mengenai ini merupakan bab ter- 
sendiri yang sangat luas. Tapi sayangnya, orang yang meneliti 
hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. tentang akhlak, (dengan 
tujuan apa, entah.—Pent.) menyangka Sunnah beliau itu seluruh- 
nya akhlak belaka. Dan begitu pula yang menulis soal perjuangan, 
ia menyangka Sunnah beliau itu seluruhnya perjuangan. Dan juga 
penulis tentang dzikir, menyangka Sunnah beliau semuanya adalah 
dzikir belaka. | 

Agaknya kebesaran Rasulullah ini telah mampu bikin keok 
siapa saja yang coba-coba mencari kelemahannya. Maha Suci Allah 
yang telah mengutusnya sebagai rahmat alam semesta: 


ena Ta 2 Sa De Sae! 
ee AN ACAGAA Pangsa" pa SA AN Pe 
19 « akta Hang AS, Nean 
Senen 


"Ya Allah, bagi-Mu segala puji. (Aku memuji kepada-Mu dengan) 
pujian yang banyak lagi abadi sepanjang keabadian-Mu. Dan bagi- 
Mu segala puji. (Aku memuji kepada-Mu dengan) pujian yang tiada 
habis-habisnya sejauh ilmu-Mu. Dan bagi-Mu segala puji, laku memuji 
kepada-Mu dengan) pujian yang tiada batasnya seluas kehendak-Mu. 
Dan bagi-Mu segala puji, (aku memuji kepada-Mu dengan) pujian yang 
bagi pengucapnya tak ada pahalanya selain keredhaan-Mu ”. 


215 


13 
NABI PENGASIH, NABI PEMBERANI 


Bagi orang yang bermoral, ia takkan sampai hati menuduh 
bahwa Nabi Muhammad dengan kerasulannya menghendaki ke- 
kayaan yang melimpah ruah, kemegahan yang tiada tara atau 
pangkat duniawi yang lain. 

Sepanjang yang diketahui dari perihidupnya, beliau adalah 
orang yang paling nyaring menyerukan agar manusia meng-Esakan 
dan memuja Allah, dan paling gigih menentang kemusyrikan yang 
mengaku Allah punya sekutu dan pembantu, dan paling tekun me- 
nunaikan perintah-Nya, mematuhi wahyu-Nya serta menyingkiri 
hawa nafsu yang biasa dilakukan orang. 

Beliau memang sedih —bahkan sampai sakit— manakala 
orang-orang yang tiada mengerti itu menolak seruannya, dan ka- 
sihan kenapa mereka rela buta terus-menerus. Namun Allah ke- 
mudian menyadarkan beliau, bahwa tugasnya hanyalah menyam- 
paikan, lain tidak: 


aa TA UAP Kr Pe ARA Hat 
GA EL ESEK GAN INI 


"Kami tidak menurunkan al-Our an ini kepadamu agar Tol menjadi 
susah: tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah).” 
(O.S. Thaha 20 : 2-3). 


Allah memahamkan juga kepada beliau, agar tak perlu me- 
maksa orang mengikuti jalan yang lurus ini (Islam), dan sekali- 
pun tetap bersemangat dan ikhlas, namun jangan sampai melaku- 
kan tindakan seperti itu: 


216 


AI YAN UNA 224, IL 02 MM AI h 
Ga MI | LAN 2 SATA 
. P4 2 237 2. 2 - La 

CA 3 na AN HI 

"Dan jikalau Tubanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang 
yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) 


memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman 
semuanya?” (O.S. Yunus 10: 99). 


Akan tetapi rupanya para penganut agama lain merasa ter- 
ancam dengan adanya dakwah baru ini. Mereka berpendapat, 
kalau pembawa dakwah itu tetap dibiarkan, berarti membiarkan 
penganut agama mereka bubar. Karena agaknya Islam itu sendiri . 
dekat sekali dengan hati manusia. Bukankah Islam itu suara hati 
nurani? Maka sudah pasti ia akan segera diterima oleh akal, dan 
tanpa dipaksa-paksakan hati siapapun akan menyukainya. Oleh 
sebab itulah maka musuh-musuh Islam menggunakan berbagai 
cara buat menghalanginya. 

Kalau saja cara yang mereka gunakan itu berupa adu argu- 
mentasi, maka tantangan seperti itu pasti disambut gembira oleh 
Islam, dan ia pasti menang. Tapi tidak. Yang mereka lakukan jus- 
tru siasat adu kekuatan dan adu tenaga, yang hanya itulah kemam- 
puan yang biasa dilakukan dengan baik oleh orang-orang kasar: 


LK BII ANT A01 1133 133 MELAUI | 
CI NAN KE PASANG, 
YP) 

"Orang-orang kafir berkata kepada Rasul-asul mereka: "Kami sung- 


guh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kem- 
bali kepada agama kami... " (9.S. Ibrahim 14:13). 


Siasat mereka seperti itulah yang memaksa Nabi, pahlawan 
yang penyabar itu terpaksa harus bertindak tegas mempertahan- 
kan ajarannya, dan membela orang-orang dha'if yang tertindas 
bersama beliau akibat memeluk agamanya. 

Bila anda berjalan dalam gelap, sedang anda memegang lam- 
pu yang menerangi perjalanan anda, anda perlu mengangkat 


217 


lampu anda. Maksudnya supaya orang lainpun ikut mendapat 
penerangan. Dan kalau ada seseorang yang tidak suka meman- 
faatkan cahaya yang anda bawa, dia boleh meraba-raba sendiri, 
biarlah dia terjerumus dalam lubang atau jurang. Dia bebas meng- 
ikuti kehendaknya sendiri: 


CAS Geban A ASP apa KA RAI A PAT 


Gap) 

"Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. 

Maka barangsiapa melihat (kebenaran itu), maka (manfaatnya) bagi 

dirinya sendiri: dan barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu), - 
maka kemudhkaratannya (juga) kembali kepada dirinya sendiri. " 
(O.S. al-An bam 6:104). | 


Tapi apa yang harus anda lakukan, kalau ada orang tolol yang 
kegelapan, tapi dia berusaha merusak lampu anda, dan ingin me- 
madamkan cahaya yang anda bawa? Bukankah anda berhak me- 
lawan dia, supaya anda dan juga orang lain tetap mendapat pene- 
rangan? Itulah sebenarnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW: 


BSN EA MAA SANA 
SAMA ABU MEA 3 
SEMAR TA Ga sep s 
OA ebe (a 5 Ag ai ANE IA na 1 Gi 


'Dan siapakah yang lebih in daripada orang yang So andaa 
dusta terbadap Allah, sedang dia diajak kepada agama Islam? Dan Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 

Mereka ingin memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucap- 
an-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya mes- 
kapun orang-orang kafir benci. 

Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan 
agama yang benar, agar Dia memenangkannya diatas segala agama, mes- 
kipun orang-orang musyrik benci.” (O.S. ash-Shaff 61: 7-9). 


218 


Orang-orang yang menggunakan siasat pecah lampu itulah 
mereka yang paling benci kepada Nabi Muhammad dan tidak me- 
nyukai ajarannya. Mereka tahu bahwa cahaya yang beliau bawa 
itulah musuh mereka, sebab cahaya itu pulalah yang membukakan 
kebatilan mereka. Hanya dalam cahaya kemerdekaan berfikirlah 
manusia akan menolak prinsip trinitas dalam teologi, sekalipun 
untuk mengelabuhi hal itu dikatakan, bahwa segitiga itupun satu 
garis juga. Dan akan menolak tuhan orang-orang Israel yang ha- 
nya mencintai secara fanatik bangsa Israel saja, tapi menghina 
bangsa-bangsa yang lain, yaitu tuhan yang tak pernah berbicara 
soal akhirat sepatah kata pun. 

Nabi Muhammad terjun di gelanggang dakwah, diajaknya 
manusia memasuki agamanya. Namun marilah kita perhatikan ' 
dakwah beliau. Dapatkah anda temukan dalam dakwahnya itu 
suatu unsur yang bertujuan membangkitkan kultus individu, 
ataupun tujuan duniawi yang lain? Pernahkah kita melihat sese- 
orang yang meninggalkan suatu pusaka yang lebih hangat dari pem- 
bicaraan beliau mengenai Allah, mengenai ke-Esaan-Nya dan ke- 
wajiban untuk mencintai Dia setulus hati demi mendapat redha- 
Nya? 

Kemudian marilah kita perhatikan kepahlawanan beliau di 
medan pertempuran. Apakah kita lihat dia lebih percaya terhadap 
kekuatan dirinya, ataukah lebih bersandar kepada kekuatan Allah, 
daya dan kekuasaan-Nya? Apakah dengan perang itu, kita lihat 
beliau menghendaki sesuatu selain meninggikan kalimat Allah? 
Apakah kita lihat beliau mengatakan, celakalah orang yang kalah, 
atau beliau ciptakan suasana agar orang berkata begitu? Ataukah 
beliau biarkan kemerdekaan beragama seluas-luasnya, setelah beliau 
berhasil menumpulkan cakar-cakar durjana? Marilah kita baca 
sejarah seadil-adilnya. ' 

Perang Badar adalah bentrokan pertama antara Islam dan 
kemusyrikan. Terjadi setelah 15 tahun lamanya sejak dakwah 
Islam dimulai. Tapi bagaimanakah sebenarnya keadaan kaum 
muslimin selama ini? | 

Mereka adalah orang-orang yang diabaikan hak-haknya. 


219 


' Mereka menjadi sasaran empuk bagi siapapun yang berlaku se- 
wenang-wenang. Sampai Rasulullah pernah mengadu kepada 
Allah, betapa lemah kekuatannya dan buntu fikirannya. Semen- 
tara orang-orang Jahiliyah menolak mentah-mentah untuk menga- 
kui Islam sebagai agama yang bakal diterima oleh seluruh masya- 
rakat Arab. 

Dan akhirnya terjadilah peristiwa pengusiran itu. Orang- 
orang Islam diusir dari kota Mekah —sekalipun kota itu sebenar- 
nya kota 'suci yang aman—. Keberhalaan menampakkan taring- 
taringnya, dan setelah puas melampiaskan nafsunya, lalu diumum- 
kanlah bahwa penindasan dan pengusiranlah ganjaran bagi siapa- 
pun yang masuk Islam. Masih adakah seseorang yang mengecam 
kaum muslimin di waktu itu, kalau mereka membela diri terhadap 
kesewenangan seperti itu dan bertekad akan menghadapinya dalam 
batas-batas kekuatan mereka yang tidak seberapa? 

Dan apakah kiranya yang kaum muslimin lakukan? Sebe- 
narnya mereka hanya menunggu-nunggu pertolongan Tuhan, mes- 
ki masa depan mereka rasakan sangat kelam. Dan pertolongan itu 
akhirnya datang juga kiranya dengan tidak disangka-sangka. Situasi 

telah memaksa kaum muslimin melakukan perlawanan di Badar, 
meski mereka tidak bersiap-siap sebelumnya, apalagi merencana- 

kannya. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang begitu enggan 

melakukan peperangan yang tak bisa dihindarkan ini. Sedang di 

fihak kaum musyrikin, mereka maju ke gelanggang dengan penuh 

kepercayaan bahwa Islam pasti hancur dan terkubur di situ. 

Sementara itu Nabi SAW. sendiri merasakan, bahwa perla- 
wanan terhadap kaum musyrik benar-benar tak bisa dihindari, 
dan bahwa perjuangan pahit yang lalu telah sampailah kini pada 
puncaknya, dan juga bahwa keputusan Allah bisa saja lahir lewat 
medan pertempuran yang agaknya telah dipersiapkan oleh takdir 
ini. Maka dihadapkanlah wajahnya kepada Tuhan, memohon ke- 
selamatan dan perlindungan. 

Menurut Ibnu Abbas, Nabi SAW. berdoa ketika beliau ber- 
ada dalam tenda yang sengaja didirikan untuk beliau di Badar 

Itu: 


220 


'Ya Allah, sesungguhnya aku mendambakan kepada-Mu akan janji- 
Mu dan Wa'ad-Mu. Ya Allah, kalau Engkau mau menghendaki bagi um- 
mat Islam tentu Engkau tidak akan disembah lagi sesudah hari ini ...”. 


Abu Bakar r.a. yang ada di sisinya lalu menarik tangan beliau 
dengan mengatakan: Cukuplah ya Rasul Allah, sungguh, tuan te- 
lah menuntut Tuhanmu”. 

Nabi terus keluar seraya Batan 


.. 2 LA, 
AANG Wii Bhagya As ipa A3 Pata Tori raga SY GN PA 
1.9 
(3 -10 RB. LNG as 
“Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke 
belakang. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada me- 
reka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.” (O.S. al-Gamar 
54: 45-46). 


Dan menurut riwayat lain: Nabi Allah itu menghadap kiblat, 
kemudian mengulurkan tangannya, dan mulailah beliau berseru 
kepada Tuhannya 'Azza Wa Jalla, sambil berdoa: 


HL Kaa SA GAN, BII SACAS 
Ps NA KE 5 Tenan 


"Ya Allah, tunaikanlah kepadaku sa yang. telah Engkau janjikan 
kepadaku. Ya Allah, datangkanlah apa yang telah Engkau janjikan ke- 
padaku. Ya Allah, kalau pasukan orang-orang Islam ini binasa, Engkau 
takkan disembah lagi di muka bumi.” 


Demikianlah beliau masih tetap berseru kepada Tuhannya 


dengan mengulurkan tangan, sehingga jatuhlah selendang beliau. 
Rasulullah SAW. merasakan kedatangan orang-orang Ouraisy 


221 


dengan sikap mereka yang pongah dan sombong, hendak merobek- 
robek Islam. Dan beliau mengerti bahwa kaum muslimin telah 
sekian lama menanggung penderitaan dan kesusahan dengan 
sabar luar biasa, namun tetap memegang teguh agamanya, meski 
harus berhadapan dengan tantangan hebat. Maka dipandanglah 
mereka dalam-dalam sebelum pertempuran berkecamuk, dan 


doanya: 
LAN INEENGA PA AA 34 
“ah Gam ear da Ea 
33 32 Ye Ha 
HN els aa 


"Ya Allah, mereka ini lapar, maka kenyangkanlah mereka. Ya Allah, 
mereka ini tiada beralas kaki, maka pikullah mereka. Ya Allah, mereka 
ini tiada berpakaian, maka berilah mereka pakaian.” 


Mereka telah menanggung beban iman yang sangat berat 
bertahun-tahun lamanya. Dan sampai saat itu tak seorang pun 
tahu bahwa Allah Ta'ala telah mengumumkan perubahan cara 
secara total. Maka digiring-Nya orang-orang Ouraisy untuk me- 
masuki suatu kancah pertempuran yang meremangkan bulu ku- 
duk. Sedang orang-orang Isiam Dia hadapkan pada suatu kenyata- 
an yang tak mungkin dielakkan. Kenapa demikian?: 


ADA SWA ANK ee 
2 sip ASI alan Dena SANA Oa ma 
sa GG LA? LL Li adat dad F4 

at TERI) (ne NA AAN Hen SA 


KAV IA 


. dan Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat- 
Nya dan memusnahkan orang-orang kafir, agar Allah menetapkan yang 
bak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang- 
orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya. (Ingatlah), ke- 
tika Allah memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenan- 
kan-Nya (permohonan itu) bagimu... ” (9.S. al-Anfaal 8: 7-9). 


Benarlah, Allah Yang Maha Rahman mengabulkan permo- 


222: . 


honan Nabi-Nya. Dan kemenangan yang tak diduga-duga itupun 
terjadilah. Bagaikan halilintar ia menghajar habis-habisan pung- 
gung kekafiran, dan bagai suatu hadiah besar ia dibopong kaum 
mukminin dengan gembira dan wajah berbinar-binar. 

Dan ternyata kemenangan di Badar ini hanyalah merupakan 
pembuka bagi perjuangan bersenjata berikutnya. Karena sesudah 
itu seluruh kekuatan-kekuatan yang menentang Islam bersatu 
hendak menghabisi riwayatnya, atau paling tidak menyelamat- 
kan diri. Sedang di fihak lain, Nabi beserta sahabat-sahabatnya 
memulai pekerjaan baru demi masa depan mereka di akhirat bila 
saat pertemuan mereka dengan Tuhan tiba. 

Bahwasanya keinginan-keinginan duniawi bukanlah cita-cita 
orang-orang besar itu. Bahkan maut demi mempertahankan prin- 
sip yang luhur itulah yang ditanamkan benar-benar oleh Nabi ke 
dalam sanubari mereka. Karena itulah titik akhir yang paling 
membahagiakan, bila seorang mukmin harus mengakhiri hidup- 
nya. Cita-cita inilah yang senantiasa menjadi pegangan kaum 
muslimin, baik pada saat-saat berbahagia dan sehat. Jadi sampai 
dalam keadaan aman dan tenteram pun mereka tetap meminta 
kepada Allah mati syahid, seperti digambarkan pada sebuah ha- 
dits: 


“Barangsiapa memohon benar-benar kepada Allah agar dirinya terbu- 
nub, kemudian ia mati atau terbunuh, maka ia tetap mendapat pahala 
mati syahid.” 


Dan menurut suatu riwayat lainnya: 


5 LAu Sa Ti » Lu g 
AAA AN “EL. 3133 MAN aa 


4 re 


“Tt ya Ya 
AA 


223 


"Barangsiapa benar-benar memohon kepada Allah mati syahid, maka 
Allah Ta ala akan menyampaikannya ke tempat para syuhada, sekali- 
pun ia mati di atas kasurnya. ” 


Dengan keikhlasan cita-cita menuju Allah yang sedemikian 
rupa, maka terbentuklah suatu umat yang patuh kepada Nabi- 
nya, begitu terpengaruh oleh kebenaran sehingga rela membelanya 
tanpa peduli dengan kemegahan-kemegahan duniawi. Pada 
umumnya harta mereka tidak seberapa, karena harta yang banyak 
melibatkan pemiliknya dengan berbagai beban dan kewajiban yang 
rumit: : 
Dari Anas bin Malik: Rasulullah SAW. keluar menuju khan- 
dag (parit yang sengaja digali kaum muslimin ketika terjadi perang 
Ahzab). Dan ternyata orang-orang Muhajirin dan Anshar tengah 
menggalinya, sedang pagi itu sangat dingin. Musimnya memang 
musim dingin menggigil. Tatkala beliau melihat mereka kepayah- 
an dan kelaparan, maka maka 


ANA ( PSN 22 KA EIG 
yi . NATA “ie 
"Ya Allah, bidup yang sebenarnya memang kehidupan akhirat, maka 
ampunilah orang-orang Anshar dan Muhajirin itu.” 


Sementara itu mereka terus menggali tanah, beronggok- 
onggok mereka panggul di atas punggung sambil bersyair: 


KA anta sa NE, Ng 3 AR Pa Ta BA go, 


Kami inilah yang telah bai at kepada Muhammad 
untuk berjihad selagi hayat berabad-abad. 


Rasulullah SAW. sendiri memang sangat menghendaki agar 
perjuangan itu demi Allah, bukan demi dunia yang tiada kekal. 
Dan dalam soal perang, beliau melarang tentaranya sengaja mengo- 
barkan api pertempuran atau mengadakan agresi terhadap musuh: 

Dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwa Rasulullah pada suatu 


224 


hari di mana beliau tengah menghadapi musuh, beliau menunggu 
sampai matahari condong ke barat, kemudian berdiri di tengah 
tentaranya. Dan dalam an beliau mengatakan: 


K3 Ara NP DN 9 JAN AAN GS CSI. LAMA 
0L LG 2. Pra Pend 2 
- Ana AN Pase! EA ah net pe 


"Hai tentaraku, janganlah kalian menginginkan bertemu dengan mu- 
sub, tapi mintalah selamat kepada Allah. Namun kalau sudah, terlanjur 
ketemu dengan mereka, tabahkanlah hatimu. Dan ketahuilah, bahwa 
surga itu ada di bawah bayangan senjata.” 


Kemudian kata beliau pula: 
25 9 2 2 LA 3 


: da 


- 


Pat 


"Ya Allah, Penurun Ouran, Penggiring awan dan Penghalau lawan, 
balaulah mereka dan menangkanlah kami atas mereka.” 


Dan menurut riwayat lain: 
dl Mi 2 
AN Lg LAI Haa d: adan 


AI Kah 2 2 


"Ya Allah, Penurun Kitab, Yang Cepat dalam menghisab, halaulah 
ahzab, ya Allah, halaulah mereka dan goncangkan mereka.” 


Dan kalau dipikir, kekalahan kaum Ahzab (kelompok-ke- 
lompok kaum munafik, Yahudi dan kaum musyrik yang berse- 
kutu) mengepung kota Madinah, memang aneh. Betapa tidak, 
sesungguhnya kekuatan-kekuatan para pembela kesesatan di se- 
luruh jazirah Arab waktu itu semuanya berkumpul mengerubut 
kaum muslimin di rumah mereka. Sehingga kaum muslimin benar- 
benar kesulitan dan sesak sekali. Mereka benar-benar terancam 


225 


punah. Karena secuil pun tak mungkin mereka mengharapkan 
bantuan dari orang lain, kecuali anugerah dari langit. 

Sebelumnya orang menduga, bahwa kaum muslimin benar- 
benar telah terkurung dalam suatu perangkap vang tak mungkin 
lolos dan pasti hancur. Sedang Nabi sendiri dengan penuh keren- 
dahan di hadapan Tuhan, menunggu-nunggu bantuan dari waktu 
ke waktu. Karena memang hanya itu harapannya. Dan tiba-tiba 
kelompok-kelompok pengepung yang telah tak sabar itu, dikejut- 
kan oleh cuaca yang mendadak buruk, disusul dengan datangnya 
angin ribut dan badai mengobrak-abrik perkemahan mereka. Ca- 
wan, periuk, belanga dan apa saja terserak porak-poranda. Dan 
merekapun lari tunggang-langgang pulang ke rumah masing-masing 
cari selamat. Mereka tinggalkan kota kokoh itu. | 

Dan terdengarlah suara iman dalam kota yang berubah men- 
jadi cerah itu, atas pertolongan Tuhan yang melimpahi mereka. 
Bergema: 

bai Sa ran “Sike “Oes roti ITL ARA IL Up al PLP , Png 

Ag ok al. 2 Aap 0A89 Sya Ohang AU | 

Abang NAN 

"Segala puja bagi Allah semata. Dia telah tunaikan janji-Nya, Dia to- 


long hamba-Nya, Dia menangkan tentara-Nya, Dan Dia halau sendiri 
musub-musuh-Nya ”. 


Lain dari itu, menurut berita yang otentik mengenai budi 
Rasul yang mulia itu, bahwa beliau sangat luar biasa dalam ber- 
tawakkal kepada Allah, percaya penuh kepada pertolongan dan 
perlindungan-Nya. Sampai-sampai ketika dalam pertempuran, ia 
tetap mengatakan: 


NKAR AIA LA IIA A PKP SA AIO 


AA 
“Ya Allah, Engkaulah kekuatanku dan penolongku. Dengan-Mu aku 
menghadang, dengan-Mu aku menerjang, dengan-Mu aku berperang.” 


. Sedang kalau merasa ngeri terhadap suatu kaum, beliau me- 
ngatakan: 


226 


» 293 2 API AA bah 


Ara WA Aa 2 gi 


"Ya Allah, kami mobon kepada-Mu, cekiklah mereka, dan lindungilah 
kami dari kejahatan mereka.” 


Nabi tidak menyukai kekacauan, keributan dan kerusuhan 
ketika berperang. Perang adalah saat yang kritis, maka perlu kete- 
nangan. Karena ketenangan itu lebih membantu manusia dalam 
melakukan ketaatan kepada Allah dan memohon pertolongan 
dari-Nya. 

Keadaan perang memang mengharuskan kita memohon ha- 
dirnya kekuasaan Allah, anugerah dan kemurahan-Nya, dan meng- 
haruskan kita untuk senantiasa merasa butuh kepada-Nya dan ' 
memohon selamat kepada-Nya dari serangan dan perdaya mu- 
suh. Bahkan ada berita positip, bahwa di antara saat-saat di mana 
doa pasti terkabulkan ia saat bertemunya dua kelompok yang ber- 
perang. Saat itu sama seperti ketika kita sujud, ketika berbuka 
puasa, ketika membaca istighfar dini hari menjelang Subuh dan 
saat-saat lain yang membawa kita harus bertawakkal benar-benar 
kepada Allah dan memohon belas kasih-Nya. 

Memang pada saat-saat yang membuat kepala jadi panas, 
umat Islam siapapun orangnya harus tetap berdoa kepada Tuhan 
dan memohon tolong kepada-Nya. Dalam shalat lima waktu, me- 
reka boleh bergunut minta dihindarkan dari marabahaya (Ounut 
Nazilah), atau bergunut mengiringi terbitnya fajar pada shalat 
Subuh, meminta kepada Allah agar para pejuang diberi kekuatan. 

Di antara doa-doa yang ma tsur, berikut ini kita pilihkan doa 
@unut yang biasa dibaca Umar bin al-Khaththab r.a. dan tentara 
Islam ketika mendobrak pintu-pintu kaum Majusi dan Nasrani, 
dua agama yang telah sekian lama menindas rakyat dan menolak - 
Tauhid: 


Sa Si BEGAL AA 


2217 


228 


a9aL ITL AN LL es Na ?L- LA II RA 

Pn KANG, ISBN, 3 Ya 
8 DI & 4 2 

Sa) Ch, ea atasan 


DA PADA 2 2-43 12X 


K33p3 K3 Menata GAS 5 
Tag 431 
: SA | An Sal Unang 


JA 2G Aren an SA AA PALA Aa 
BUS pada La Ema 


29 "0, 


ON 5G re HASAN SI Ne Ie ee, 
Aa Msh Banana 
- Hen Aa KA, KAA Y-YKen 


"Ya Allah, sesungguhnya kami mohon tolong kepada-Mu, memohon 
ampun kepada-Mu dan tidak kafir kepada-Mu, Kami percaya kepada-Mu 
dan kami cerai orang yang tidak sopan kepada-Mu. 

Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, dan kepada-Mu kami 
shalat dan bersujud, dan demi khidmat kepada-Mu (pula) kami berja- 
lan dan lari cepat: Kami mengharap rahmat-Mu dan takut terhadap 
siksa-Mu. Sesungguhnya siksa-Mu yang maha dahsyat patut ditimpakan 
atas orang-orang kafir. 

Ya Allah, azablah orang-orang kafir.itu, yang menghalangi (manusia) 
dari agama-Mu, mendustakan Rasul-rasul-Mii dan memerangi kekasih- 
kekasih-Mu. 

Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin dan muslim, laki-laki dan 
perempuan, perbaikilah hubungan sesama mereka, akurkanlah hati 
mereka sesamanya, tarublah dalam hati mereka iman dan kebijaksana- 
an dan mantapkanlah mereka menganut agama Rasul-Mu SAW., dan 
jadikan mereka dapat memenuhi janji-Mu, yang telah Engkau ambil 
janji mereka agar memenuhinya, dan tolonglah mereka atas musuh- 
Mu dan musuh mereka, ya Tuhan Yang Maha Benar, dan jadikanlah 
kami termasuk golongan mereka ”. 


Menurut Imam an-Nawawi: "Ketahuilah, bahwa yang dinukil 
dari Umar r.a. sebenarnya: sii at Hakan ac3 (dan azablah 
orang-orang kafir Ahli Kitab). Sebab perang yang mereka (orang- 
orang Islam) lakukan adalah perang terhadap orang-orang kafir 
Ahli Kitab. Adapun kini, maka yang patut dipilih ialah kata- 
kata: aa » ang (dan azablah orang-orang kafir), 
sebab ini lebih bersifat umum.” 

Hanya kami tidak sependapat dengan Imam an-Nawawi ten- 
tang doa yang beliau pilih sebagai ganti dari doa Umar, sekalipun 
yang kami tulis di atas adalah doa menurut an-Nawawi. Sebab baik 
sekarang maupun di masa Umar, orang-orang kafir Ahli Kitablah 
yang menjadi sumber bencana yang menimpa agama kita dan biang 
kesengsaraan yang dialami umat Islam. Bahkan boleh dikata, ko- 
munisme sendiri merayap sesudah mereka, baik di bagian kanan 
Uni Sovyet kini —yang dulu merupakan wilayah kekuasaan kaisar- 
kaisar— maupun di negeri-negeri Islam yang oleh kaum penjajah 
Kristen telah terlebih dahulu dibukakan pintunya buat komunis- 
.me, sebagaimana mereka bukakan pintu untuk Zionisme. Bahwa 
sesungguhnya orang-orang kafir Ahli Kitab dulu maupun kini 
masih tetap menaruh dendam yang terbesar terhadap Islam, ajaran- 
ajarannya dan seluruh nilai-nilai yang ada padanya. 


skokok 


Dan sekarang marilah kita tilik kembali perjuangan Nabi 
Muhammad SAW. agar lebih jelas: 

Ketika kaum Ahzab mengepung kota Madinah, penderitaan 
yang dialami kaum muslimin memang tidak ringan. Situasi yang 
mencekik terasa begitu sesak nyaris mendatangkan maut. Namun 
demikian kaum muslimin tetap tabah dan waspada. Berkali-kali 
percobaan yang dilakukan orang-orang kafir untuk menyerbu 
dalam kota, dapat mereka gagalkan. 

Pada suatu hari kaum agresor itu ingin melakukan suatu tin- 
dakan total untuk mengalahkan kaum muslimin. Maka diseranglah 
mereka dengan maksud menciptakan suatu peluang dalam barisan 
kaum muslimin yang rapat itu, untuk mereka tembus sampai ke 


229 


jantung kota. Namun agaknya para pahlawan Islam itu semakin 
mempererat barisan mereka menolak usaha kaum kafir yang 
ingin menyusup masuk ke kota. Serangan itu dimulai sesudah 
Zhuhur, dan terus berlangsung saling serang-menyerang dan tolak- 
menolak sampai lepas senja dari dan masuk waktu Maghrib, dan 
kaum muslimin tak sempat melaksanakan shalat Ashar. Kota 
Madinah terancam hebat. Rasulullah dan para sahabatnya mau tak 
mau harus menghadapi serangan musuh, hingga kesatuan mereka 
.morat-marit. Setelah lepas waktu Maghrib barulah serangan me- 
reka dihentikan, yaitu setelah orang-orang musyrik itu putus asa 
untuk mencapai sukses. . , 

Dengan demikian kaum muslimin melaksanakan shalat Ashar 
setelah lewat waktunya. Dan atas kejadian ini nampak Nabi SAW. 
marah, lalu katanya: 


PAR Ip To AAN AS Ga CE 
1... 
PA 


padi 
"Kiranya Allah mengisi hati dan rumah mereka penuh-penuh dengan 
api, sebagaimana mereka telah menyibukkan kami hingga tak sempat 
melakukan shalat Wusbtha, shalat Asar.” 


NG 


Sedang menurut riwayat dari Ibnu Mas ud r.a. dia mengata- 
kan: Orang-orang musyrik itu menahan Rasulullah SAW. dari 
shalat Asar, sampai matahari memerah atau menguning, maka 
kata beliau: 


49 1 -& “3 Ph 
aa Fat KD ASI Na uan BIAN EGA 
P 23133 

"Mereka sibukkan kami hingga tak sempat melakukan shalat Wustha, 
Shalat Asar. Kiranya Allah mengisi perut dan bati mereka penuh-penuh 


» 


dengan api ”. 


Sesungguhnya komentar Rasulullah SAW. atas serangan kaum 
musyrik, meski gagal, patut kita fikirkan dalam-dalam. Bagi Nabi 


230 


SAW. terlewatnya waktu Asar sudah merupakan suatu bencana 
besar. Karena berarti orang-orang musyrik itu telah berhasil meng- 
gagalkan beliau untuk mengimami para-sahabatnya dalam jamaah 
shalat yang khusyu', di mana ia dapat bermunajat kepada Tuhan- 
nya, memohon rahmat dan minta dihindarkan dari azab-Nya. 
Sebab rupanya kebahagiaan manusia agung ini terletak di kala ia 
tenggelam dalam shalatnya, menyerahkan diri dan segenap pera- 
saannya dalam pengabdian yang penuh kepada Allah Rabbul 
'Alamin. 


Para ahli Balaghah mengatakan, “ithnab ” atau memperpan- 
jang perkataan kalau memang sesuai pada tempatnya, itu baik 
saja. Contohnya ialah jawaban Nabi Musa kepada Tuhan ketika 


ditanya: Gan Dean 
2 7 4. 
VP OT engt Ia 4 


esis 0 


"Apakah itu yang ada di tangan kananmu hai Musa?” 


Mestinya cukup dijawab, "tongkat”. Tapi Musa menjawab 
lebih dari itu: 


NA et By, 345 2 Gp 2. - 
EA IA PEP AAN AIA Ar 
KEP" 

CA pe) aj 


"Berkata Musa: “Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan 
aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi 
keperluan lain padanya.” (O.S. Thaha 20:17-18). 


Musa sengaja memperpanjang jawabannya, agar dapat berbi- 
cara lebih lama dengan Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. 
Kenapa kesempatan yang barangkali hanya terjadi sekali itu se- 
umur hidup, harus dipersingkat? 

Menurut Nabi SAW,, shalat adalah mi raj (tangga) yang da- 
pat dia gunakan untuk bermunajat kepada Tuhan, atau saat yang 
menghubungkan antara penghuni bumi dengan alam keluhuran. 
Maka pantaslah kalau shalat itu merupakan kepuasan hati beliau. 
Sampai beliau marah-marah ketika diganggu orang-orang musyrik, 


231 


hingga tak dapat memenuhi janji pertemuan dengan Kekasihnya 
tepat pada waktunya. 

Patut pula kita renungkan dalam-dalam tentang kemesraan 
hubungan Rasulullah SAW. dengan Tuhannya, pada peristiwa lain: 

Suatu ketika beliau bersama kaum muslimin harus mengalami 
suatu kenyataan yang sangat menyedihkan pada perang Uhud, di 
mana tewas 70 orang besar yang merupakan para syuhada paling 
harum dalam sejarah. Sedang Nabi SAW. sendiri mendapat luka 
sampai tembus pada pipinya yang mulia. 

Meski orang-orang musyrik bersorak sorai kegirangan, dan 
kaum mukminin menderita kepiluan hati, namun Nabi SAW. 
tetap mengajak sahabat-sahabat bershalat jamaah untuk memuji 
Allah atas peristiwa sedih itu: 

Menurut riwayat Imam Ahmad, ia mengatakan: Pada peris- 
tiwa di Uhud itu, setelah orang-orang musyrik meninggalkan tem- 
pat kejadian, Rasulullah SAW. berkata: 


Cas 2 Ha Han nga ba ia 3 
ar APA D. JEGP elagil 
”Luruskan barisanmu, sepingga aku dapat memuji Tuhanku Yang Maha 


Perkasa dan Maha Mulia.” 


Para sahabat kemudian berbaris bersaf-saf di belakang Ra- 
sulullah SAW. Maka berdoalah beliau: 


BE GMNI pa ILK AN EA 


apa “ LL L 1 mg (01. 
Gman Jaa La DNA MAT GA, 
baba 5-4 Ja Ye AAS LIGA Pd 
k13 TAK 39. aka ge” SAN ka 
HK A3? Ma PPA or TAS 
Sia D3 WE AA Aa Ae Lena 
AG 9 HA 


PA Kere AI SKA 3 
es 


AN 


SA ACA 
"LX (s AL 27 1 P4) 2 7 
AnDi SEA TT SG. CN 


232 


Toe pw MIL Te pa 7 9 AL 
153, SNN ia ng Te NTAA 212 
LA BAR 

3, ea nana aer aa Das 
GA Sa NYA 
MIE ML BIAN 
(at 4 aye SIAK KA Pn 2 Man 
nan, PP 
2 2" 


"Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Ya Allah, tiada yang dapat menyem- 
pitkan apa yang Engkau luaskan, dan tiada yang dapat meluaskan apa 
yang Engkau sempitkan, tiada yang dapat menunjuki orang yang Eng- 
kau sesatkan, dan tiada yang dapat menyesatkan orang yang Engkau 
tunjuki, tiada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, dan tiada 
yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, tiada yang dapat men- 
dekatkan apa yang Engkau jauhkan, dan tiada yang dapat menjauh- 
kan apa yang Engkau dekatkan. 

Ya Allah, luaskanlah kepada kami berkat-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu 
dan rizkMu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 
nikmat yang tetap, tiada berubah tiada hilang. Ya Allah, aku memohon 
kepada-Mu nikmat di kala melarat, dan aman dari rasa takut. 

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 
apa yang Engkau berikan kepada kami, dan dari keburukan apa yang 
tidak Engkau berikan kepada kami. 

Ya Allah, jadikanlah iman kecintaan kami, dan hiaskanlah ia pada hati 
kami. Dan jadikanlah kekafwran, kefasikan dan kemaksiatan kebencian 
kami, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan 
lurus. 

Ya Allah, wafatkanlah kami sebagai orang Islam, hidupkanlah kami 
sebagai orang Islam, dan pertemukanlah kami dengan orang-orang 
yang saleh, tanpa mengalami kehinaan ataupun malapetaka. 

Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan para Rasul- 
Mu dan menghalangi (manusia) dari agama-Mu, dan timpakanlah ke- 


233 


pada mereka siksa dan azab-Mu. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir 
Ahli Kitab, ya Tuhan Pemilik Kebenaran.” 


Tiap huruf dari doa-doa tersebut di atas adalah merupakan 
curahan keyakinan. 

Memang kekalahan bisa saja membuat patah hati, tapi itu 
hanyalah bagi orang yang setengah hati dalam mengabdi kepada 
Allah. Lain halnya orang yang tulus dalam mencintai Allah, yang 
demi cintanya itu ia rela mengorbankan jiwa dan hartanya. Bagi 
mereka, pengabdian itu takkan berubah, baik di kala suka maupun 
duka. Karena mereka telah berserah diri kepada Allah apapun yang . 
Dia kehendaki, dan tunduk kepada kebijaksanaan-Nya. Dan itu- 
lah rahasia dari kalimat singkat tapi sangat berharga, yang diucap- 
kan Rasulullah SAW. kepada para sahabatnya setelah mengalami 
kekalahan di Uhud itu. 

Sebagaimana al-Mutanabbi, penyair, ketika sedih gara-gara 
perlakuan tuannya, Saifuddaulah, yang kurang simpatik kepada- 
nya, ujarnya: 


» SN GL SEE P1 bala Aban Apn 4 AKP 


Bila ada satu perbuatannya yang menyakitkan 
Maka masih ada ribuan perbuatannya yang menggembirakan. 


Dan sikap Nabi SAW tentu lebih daripada itu. Dengan kebe- 
saran jiwanya, Nabi mulia itu menganggap semua yang telah ter- 
jadi itu takdir “dari Allah, yang Dia tentu lebih tahu hikmatnya, 
dan Nabi tak berani menganggapnya jelek. Bahkan terhadap apa 
yang telah Allah berikan, ia berlindung kepada-Nya dari kebu- 
rukannya. Dan begitu pula ia berlindung kepada Allah dari ke- 
burukan apa yang tidak Dia berikan. Karena kalau diberikan juga, 
boleh jadi malah mengerikan akibatnya. Sedang apa yang tidak 
Allah berikan, mungkin pahit dirasakan kini, tapi akan berakibat 
baik di masa mendatang. Bukankah benteng orang mukmin baik 
dulu maupun kapan saja adalah Allah?”. 

Dan doa Rasulullah itu, beliau akhiri dengan memohon di- 


234 


turunkannya siksa atas orang-orang musyrik, kemudian beliau 
gandengkan pula bersama mereka orang-orang kafir Ahli Kitab. 
Dan hal itu adalah karena orang-orang Yahudi di Madinah senan- 
tiasa menunggu-nunggu kapan orang-orang Islam ditimpa celaka. 
Dan rupanya dengan kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud 
ini, mereka gembira sekali. Tapi cukuplah Allah yang membalas 
mereka. 

Tak ayal, bahwa pukulan yang dirasakan kaum muslimin 
pada perang Uhud sangat menyakitkan. Namun hal itu juga me- 
rupakan penyaringan besar-besaran masyarakat Islam. Karena 
ketika itu orang-orang munafik memisahkan diri. Mereka tidak 
masuk lagi dalam barisan kaum muslimin, bahkan berkhianat 
dengan melakukan berbagai tindakan subversif. Dan kaum mus- ' 
limin sendiri kemudian sadar apa akibatnya, andaikan perjuangan 
itu tak dihadapi dengan iman yang merdeka tanpa paksaan dan 
barisan yang padu. 

Dan bagaimanakah orang-orang Yahudi? Mereka tentu saja 
gembira melihat kekalahan orang Islam itu. Namun beberapa 
tahun kemudian mereka ditimpa lebih dari itu berkali-kali lipat, 
hingga akhirnya mereka harus meninggalkan Jazirah Arabia 
entah ke mana. 

Banyak para penulis sejarah yang mencatat tentang Nabi 
Muhammad SAW. sebagai seorang pahlawan. Mereka berbicara 
mengenai keberhasilan-keberhasilannya di bidang kemiliteran. 
Namun tidak jarang mereka melakukan kekeliruan besar, yaitu 
di kala mereka memisahkan bidang ini dari segi-segi lain yang 
justru lebih penting dan lebih urgen dalam sejarah hidupnya yang 
mulia. 

Beliiu memang melakukan peperangan, akan tetapi darah 
yang beliau tumpahkan tak lain adalah balasan belaka terhadap 
perbuatan orang-orang kafir sebelumnya, demi terjaminnya hidup 
selanjutnya, atau merupakan hukuman atas seorang penjahat. 
Bukankah dokter tak bisa disebut penumpah darah bila ia harus 
memotong salah satu anggota tubuh pasiennya ? 

Peperangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. bersama 


235 





sahabat-sahabatnya adalah perang Sabilillah, bukan untuk kepen- 
tingan ataupun kemegahan pribadi, atau perluasan daerah atau 
tujuan lain seperti yang dicatat para sejarawan tentang perjalanan 
hidup para panglima perang yang lain, dan para negarawan dari 
abad ke abad. 

Aisyah bercerita: Rasulullah tak pernah sama sekali dengan 
tangannya memukul seorang pembantunya atau seorang isterinya, 
ataupun dengan tangannya memukul sesuatu yang lain sama se- 
kali, kecuali di kala ia berperang di jalan Allah. Dan tak pernah ia 
menghadapi suatu pilihan antara dua perkara, kecuali ia lebih suka 
memilih yang paling mudah, asal yang mudah itu bukan perkara . 
" dosa. Tapi kalau yang mudah itu perkara dosa, maka beliau adalah 
orang yang paling menjauhi dosa. Dan sedikit pun dia tak pernah 
membalas dendam hatinya, meski ada kesempatan untuk itu, kecuali 
bila yang dilanggar itu hal-hal yang terhormat di sisi Allah, barulah 
dia menghukum sesuai dengan hukum Allah. 

Dan berkata Nabi: 


Lari Ar 1 2 4 
En ea Ia maa KAI 


"Aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik." 


Dan ada pula orang yang mencatat tentang sifat-sifat Nabi 
SAW.: Beliau tidak keras tidak kasar dan tak pernah berteriak 
meski di pasar. Kalau lewat di tepi pelita sekalipun, pelita itu tak- 
akan padam saking tenangnya. Kalau berjalan menginjak bambu, 
tetap takkan terdengar apa-apa dari bawah telapak kakinya. Tak 
pernah berkata keji. Bahkan dengan perkataan beliau, Allah mem- 
bukakan mata yang buta, telinga yang tuli dan hati yang tertutup: 
”Aku jadikan ia mau melaksanakan —demikian firman Allah me- 
ngenai riwayat ini— tiap-tiap perkara baik, dan Aku anugerahkan 
kepadanya budi yang luhur. Aku jadikan ketenangan sebagai 
pakaiannya, kebajikan semboyannya, takwa nuraninya, hikmat 
ucapannya, jujur dan kesetiaan tabiatnya, pemaaf dan baik hati 
akhlaknya, kebenaran syari'atnya, keadilan perilakunya, petun- 


juk imamnya dan Islam agamanya ...”. 


236 


Kita cukupkan sekian periwayatan di atas, dan marilah kita 
perhatikan prinsip-prinsip asasi Islam, yang tentu saja merupakan 
titik tolak Nabi dalam perjuangannya. 

Allah Ta 'ala berfirman: 


& 4-4 3 LP UII 272 A 2 BRO TPA P 

AW an IIA AA Op KERAP EP I-Iea INI Te 
5 pn GIA 1. ?, 
(N gesit) AAN, 


"Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin 
menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan ke- 
sudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” 
(O.S. al-Gashash 28:83). 


Maksudnya, bahwa para pemburu kemegahan dalam hidup 
dan para penyebar kerusakan di muka bumi, adalah orang-orang 
yang dihalau dari rahmat Allah. 

Dan nyatanya, para panglirra yang menaklukkan negeri-ne- 
geri dan para kampiun politik, kebanyakan adalah dari tipe manu- 
sia yang suka menertawakan kata takwa dan mengejek negeri akhi- 
rat. Dan begitu pula kaum penjajah, baik dulu maupun kini, me- 
reka adalah dari kelompok manusia yang tidak mendapat rahmat 
Allah ini, yaitu yang sama sekali bodoh tentang agama Allah. 

Lain halnya Nabi Muhammad SAW. yang hanya mengenal 
agama ini saja, dan hanya demi menegakkannya ia berperang. Ka- 
rena Islam tegas, bahwa mereka yang hanya menginginkan kebaha- 
giaan dunia dan mengingkari adanya kebahagiaan akhirat, maka 
pirtu-pintu langit takkan dibukakan buat mereka, dan tak ada 
kebaikan yang menunggu kedatangan mereka di sana: 

2.7 ea -. v 2 PA 219 
aa 
PA NN Ia D ? aa MAA 23293 
KE SENGAAGA GI 


... 


(NM 102 Ken oran anta 


"Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya 
Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan 


237 , 


sempurna, dan mereka di dunia itu takkan dirugikan. Itulah orang 
orang yang tidak memperoleh di akbirat, kecuali neraka, dan lenyaplah 
di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah 
apa yang telah mereka kerjakan.” (O.S. Huud 11: 15-16). 


Sungguh, ajaran-ajaran luhur tersebut di atas membukakan 
mata kita apa hakekat peperangan yang dilakukan Nabi Muham- 
mad SAW. bersama para sahabatnya. Bahwa perang itu tiada lain 
karena Allah, baik awal maupun akhirnya. Dilakukan oleh Pem- 
bawa risalat terakhir itu demi membela kebenaran dan memeliha- 
ranya dari rongrongan mereka yang ingin memperdayakannya. 
Dan juga demi utuhnya kemerdekaan beribadat bagi orang-orang 
yang tekun ruku' dan sujud. Yakni agar tetap bergema kalimat 
"Allahu Akbar”, tanpa diganggu siapapun yang berlaku congkak 
dan tolol, yang hendak membungkamkan mulut orang yang ber- 
ibadat dan meng-Esakan Allah. 

Adapun mereka yang berperang supaya masyhur namanya, 
atau karena mencari harta, sedikit atau banyak, maka tak ada tem- 
pat baginya dalam Islam dan tak ada hubungannya dengan Sa- 
bilillah. 

Jadi Nabi pemberani itu sesungguhnya juga Nabi pengasih, 
Nabi penganjur shalat dan zakat, kebajikan dan ketakwaan, adalah 
suatu pribadi sempurna, yang terkumpul padanya segenap sifat- 
sifat luhur manusia seluruhnya. 

Kalau di atas telah kami paparkan analisa tentang maksud 
perang dalam Islam, maka apa salahnya kalau kita tanyakan, apa 
tujuan musuh-musuh Islam tentang perlakuan yang telah dan 
senantiasa mereka lakukan terhadap Islam dan para penganut- 
nya? 

Sejak awal sejarahnya, Islam telah berhadapan dengan ber- 
halaisme, Yahudi dan Nasrani. Namun apakah sikap kaum musy- 
rikin dan Ahli Kitab itu telah berubah terhadap Islam setelah ber- 
selang empat-belas abad lamanya? Ataukah mereka tetap meng- 
ganggu hak hidupnya? 

Di India umpamanya, —yang mayoritas penyembah berhala— 
masih sering kita baca koran-koran tentang pembunuhan terhadap 


238 


golongan minoritas Islam di sana. Ini jelas merupakan pembunuh- 
an massal terhadap ribuan kaum muslimin. Kaum muslimin di 
sana menyatakan, bahwa pembunuhan tersebut akan terus dilaku- 
kan di suatu daerah di mana orang-orang Islam tidak sampai 
seperlima penduduknya. Adapun kalau orang Islamnya sampai 
lebih-kurang separonya, maka pembunuhan itu relatif berkurang, 
karena khawatir mereka melawan dan mendapat kerugian lebih 
banyak. Bahkan ketika Pakistan didirikan, tak kurang dari satu 
juta kaum muslimin dibunuh. Sementara pembunuhan .massal 
masih tetap menjadi nasib kaum muslimin di ratusan dusun- 
dusun di sana. 

Apakah dengan adanya bencana seperti itu, nurani para . 
penyembah berhala itu masih juga belum mau introspeksi? Dan 
mungkinkah suatu saat nanti akan mau introspeksi? 

Bahkan bulan-bulan terakhir ini kita baca berita tentang 
pembunuhan atas puluhan ribu kaum muslimin di Chad. Berita 
duka ini hanyalah salah satu saja di antara sekian berita tentang 
pembunuhan-pembunuhan terhadap kaum muslimin di Afrika 
Tengah, sejak gerakan Kristenisasi mulai menginjakkan kakinya 
di sana. Dan tentu saja Perang Salib modernlah yang bertanggung- 
jawab atas pembantaian-pembantaian mengerikan tersebut. 

Bahkan pernah saya usulkan kepada dunia Islam yang sedang 
jaya, sehabis membaca berita-berita tersebut agar kaum muslimin 
membuat "Hari Syuhada” yang kita peringati saban tahun, di 
mana kita tangisi darah mereka yang tidak dihargai dan Tauhid 
yang terinjak-injak. Sungguh darah kita adalah darah yang ter- 
murah di dunia ini. Padahal andaikan yang terbunuh sebanyak 
itu adalah anjing, maka akan marah kelompok-kelompok pen- 
cinta binatang. 

Pada pertengahan abad ke-14 lalu, kaum Yahudi mulai ber- 
gerak. Dan sekonyong-konyong saya ingat bahwa itupun ada 
kaitannya dengan soal Palestina. Maka mulailah serangan-serangan 
Zionis dilancarkan tahap demi tahap. Berikutnya orang-orang 
Arab harus menelan pil pahit. Mereka kalah. Dan diadakanlah 
penggeledahan, bila ada sebutir peluru di sebuah rumah, maka 


239 


rumah itu dirobohkan sampai rata dengan tanah. Silakan hitung. 
Berapa korban pembunuhan di Palestina itu sejak perang mulai 
berkobar di sana? Ribuan, bahkan jutaan manusia. 

Haruskah umat Islam kini melupakan peristiwa-peristiwa 
tersebut di atas begitu saja dan tenang-tenang? Padahal mereka 
yang memerangi Islam sejak dulu, hati mereka tetap memendam 
kesumat dan senantiasa berusaha membencanai Nabi Muhammad 
SAW. dan umatnya. 

Tapi anehnya, sudah jelas perbuatan mereka begitu, masih 
juga menuduh Islam macam-macam. Hati dan koran-koran yang 
mereka terbitkan penuh dengan berita-berita dan fakta-fakta 
yang diputar-balikkan. Haruskah dibiarkan kesewenangan yang 
membatalkan yang hak, dan membenarkan yang batil seperti itu? 
Haruskah dibiarkan, bila yang luhur dihinakan, sedang yang hina 
diagung-agungkan? 

Padahal kalau kita fikir, umat Islam sebenarnya diperintah- 
kan bertawakkal kepada Allah, lalu lawanlah kesewenangan 
seperti itu. Mereka disuruh, "Jangan mau ditindas dan jangan 
biarkan kebenaran tidak dihormati”: 


IL GA LI LA PST LN LAB LA 
GI KKG SENANG SN 


(0 08) AN 


Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di 
atas dan Allah (pun) beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan 
mengurangi (pahala) amal-amalmu ” (0.S. Muhammad 47:35). 


Di sini damai berarti kehilangan moril dan materil, dan 
yang menerimanya hanyalah pengecut yang mau saja rugi, baik 
agama maupun dunianya. Dan inilah rahasia dari berpuluh-puluh 
bahkan beratus-ratus hadits dan ayat-ayat al-9ur an yang mengan- 
Jurkan kita berjuang, yaitu Jihad Fi Sabilillah, —yang sebagaimana 
anda tahu— tujuannya bukan pemuasan nafsu ingin berkuasa, atau 
pelampiasan nafsu serakah, mengejar-ngejar kedudukan, fanatik 
rasialis ataupun demi tegaknya  kebatilan di atas 


240 


dunia. Akan tetapi tujuan perjuangan ialah agar kemusyrikan 
jangan menindas Tauhid, mencegah perbuatan aniaya jangan 
sampai menginjak-injak hak-hak, dan mencegah si Kuat jangan 
sampai menghapuskan keadilan. 

Dengan rasa hormat dan salut setinggi-tingginya mari kita 
perhatikan tokoh-tokoh garapan Nabi Muhammad SAW., manu- 
sia pecinta Tuhan yang rela dan tulus kepada-Nya itu. Ke dalam 
hati mereka ia hembuskan jiwanya, maka berubahlah mereka 
menjadi singa di siang hari dan tekun beribadat di malam hari. Me- 
reka lebih mencintai Allah daripada diri mereka sendiri. Dan dengan 
penuh harap bisa diterima oleh-Nya, mereka berjuang dengan 
segenap jiwa dan raga. 

Merekalah para pahlawan yang benar-benar takwa. Mereka ' 
keras terhadap orang-orang kafir tapi kasih sayang sesamanya. 
Dan oleh karena itu, bila ada salah seorang di antara mereka 
yang terbunuh, ia mati syahid. Dan yang masih hidup, ia tetap 
waspada dan mempertahankan kalimat-kalimat Allah. 

Seorang dari mereka ada yang menarik dirinya dari dekapan 
wanita yang baru dikawininya, ia pilih mati fi sabilillah dengan 
senyum gembira. 

Dan ada pula yang rela meninggalkan keluarganya —padahal 
masyarakat Arab adalah masyarakat yang sangat mendewa-dewa- 
kan fanatisme keluarga—. Ia pergi membawa akidahnya dan 
berganti dengan keluarga lain. 

Kini, saya heran melihat manusia, banyak di antara mereka 
yang rela menjual agamanya ditukar dengan seperak-dua perak 
uang. Mereka menyatakan kata-kata kufur, hanya karena meng- 
inginkan pangkat atau keinginan-keinginan lain. Atau mereka 
membiarkan kebenaran mati. Karena bila kebenaran hidup, bisa 
membikin marah penguasa. 

Coba, apalah artinya manusia-manusia kerdil itu jika kita 
bandingkan dengan tokoh-tokoh berjiwa besar hasil didikan Nabi 
Muhammad SAW.? Dengan Tauhid yang tertanam kuat dalam hati 
mereka, mereka memiliki jiwa merdeka. Dan dari perjalanan 
hidup mereka, dapatlah diterka hari depan mereka di akhirat 


241 


kelak, meski akhirat itu sendiri belum kita alami. 

Di seluruh dunia kini orang mengatakan: "Program kita ialah 
membangun sebuah rumah untuk setiap anak muda, memberi 
sebuah mobil untuk tiap keluarga, dan menyediakan berbagai 
fasilitas ini-itu yang layak untuk tiap anggota keluarga. Tapi 
bagaimana kenyataannya? Nol. Sungguh pun begitu kalau ada 
orang berbicara mengenai Allah, mengenai akhirat, mereka me- 
nertawakan. 

Akan tetapi Nabi Muhammad SAW.setelah ia terusir dari 
kampung halamannya, hidup di negeri orang bersama para peno- 
longnya di Madinah. Maka pertama-tama yang ia programkan ialah . 
pembangunan mesjid. Dia ajak tukang-tukang sukarelawan dari ' 
sahabat-sahabatnya Pena at membangun sebuah Jk 


TAMAN jngan 


O Allah, tiada hidup kebib nikmat. Hanya hidup di ak hnrat. 
Tolonglah kaum Anshor. Tolonglah kaum Muhajirin. 


la mulai membangun balatentara pembela kebenaran dengan 
kalimat-kalimat berupa cahaya atau api (kabar gembira atau peri- 
ngatan keras), dia katakan: 
3. 3. - ?. | 9 B4 
ME Ia AN Joan 8g AI 
Sesungguhnya berangkat berjuang Fi Sabilillah, baik siang ataupun 
malam, adalah lebih baik dari dunia seisinya. ” 


Dan sa ak Pa lain: 
Ag PG aa 2 La Pn MSN 
'Pergi berjuang Fi Sabilillah, siang atau malam, adalah lebih baik dari 


apapun yang mendapat sinar matahari. ” 


SA ga LE INGAT 


) LG 


AN JET ne PN eat Ya Kk 


242 


"Ada tiga orang yang mata mereka takkan melihat api neraka: mata 
yang berjaga dalam perjuangan di jalan Allah, mata yang menangis ka- 
rena takut kepada Allah, dan mata yang terpejam melihat hal-hal yang 
diharamkan Allah.” 


"Mempertahankan batas negara sebulan adalah lebih baik dari berpuasa 
setahun.” 


er (ag aa 
"Mempertahankan batas negara sehari adalah lebih baik dari das 
seisinya. ” 


Tega PA 


“ 
N 


PKL DLP wa AD OLI , 
3! en an PA NA Ke 
yg 214 Pp, 


Mann pa 


"Barangsiapa menyiapkan keperluan orang yang akan berangkat perang 
di jalan Allah, berarti iapun ikut berperang. Dan barangsiapa menjaga 
dengan baik keluarga orang yang sedang berperang, berarti iapun ikut 
berperang.” 


1 « 

Pa A5 Su Pe " AA 
GEN AAS KN OPAT CAK BE, 
"Tak seorang pun Ka terkejut hatinya dalam peperangan Fi Sabilillah, 
kecuali Allah mengharamkan api nereka Kan Ki 


235, KL Ag Tar Ag Naya pegat AAN 17 


Ls 
"Barangsiapa mengenai musuh dengan lembingnya, maka Allah meng- 
angkatnya satu derajat, yang antara dua derajat jaraknya seratus tahun 


perjalanan.” 


“AL 2 eta | b 
BA AE ANN ya SAN LS 
ap 2 da 


: Cita PE 


243 


244 


"Berdirinya seorang lelaki dalam barisan perang Fi Sabilillah, adalah 
lebih utama di sisi Allah daripada ibadat laki-laki itu selama enam- 
puluh tahun.” 


ep EN AE SS NN PASANG 


"Sesungguhnya pintu-pintu syurga itu di bawah at senjata.” 


Dan dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah SAW. bersabda: 
42 25 3A 2 

& s5 20. ai "3 Sea 53 LN an PPA - un ., 

ATA AA KAA ana Kas 


ena A3 Apa ea 7 "74 IL 3 La 
ELANG Abi dika 


Pn 
3 An en Pai 2 II AL BIL AK AA 3 9351 
LIA Va CAN Te GEN 015 FE Ia cg : 
ea 


(ra PLENNA 
Par (4213 AL, PP hn AAA 
aa Mena anta KAA In AN yet ya 2 
ASI 
AN ON ogele Gang ka KS 
AD AA ha DL. DA 3 14 LS 911 
AA PVC (NS EN sk 
AA 
BAR Kara AAL ai 


TS JAS Satya 


"Allah menjamin orang yang berangkat perang Ii Sabilillah, — yang ke- 
berangkatannya itu hanya bertujuan berjuang membela agama-Ku, 
dan karena iman kepada-Ku serta percaya kepada Rasul-rasul-Ku—. 
Allah menjamin akan memasukkannya ke dalam surga, atau memu- 
langkannya ke rumah dari mama ia berangkat, dengan memperoleh 
keuntungan, baik berupa pahala atau harta ghanimab. 

Demi Tuban Penguasa jiwa Muhammad, andai takkan menyusahkan 
kaum muslimin, maka aku takkan tinggal duduk tanpa ikut berangkat 
bersama delegasi perang yang bertempur di jalan Allah untuk selama- 
lamanya. Namun tak ada kelonggaran bagiku, maka aku suruh me- 


reka berangkat. Dan mereka pun tak bisa lain, bahkan akan lebih susah 
lagi bila mereka tidak mematuhi perintahku. 

Dan demi Tuban Penguasa jiwa Muhammad, sesungguhnya aku pun 
ingin berperang dijalan Allah lalu terbunuh, kemudian menyerbu lagi 
terus terbunuh, kemudian menyerbu lagi dan terbunuh pula.” 


Kata-kata tersebut di atas, di samping ayat-ayat al-Gur 'an 
al-'Aziz, dan di samping pelaksanaan nyata dari Rasul gagah berani 
.itu, yang selama lebih-kurang seperempat abad —lamanya beliau 
menjadi Rasul— senantiasa berjuang dengan tekun dan teratur 
membela agama Tuhannya, bagaikan sebuah bintang yang tiada 
berhenti berputar, terus maju pantang mundur. Semua itu adalah 
merupakan pembentukan suatu generasi yang telah berhasil me- 
nancapkan tonggak-tonggak kebenaran dan membangun fonda- 

men-fondamennya hingga akhir jaman. 

Memang celakalah dunia bila yang. jadi polisi tidur saja, 
sementara maling-maling gentayangan di mana-mana. Namun 
tidak demikian halnya Nabi SAW. Karena di kala malam beliau 
tetap berjaga dan memberi komando tentaranya untuk senantiasa 
berjagajaga memelihara jalannya kebenaran, dan mengusir ge- 
rombolangerombolan yang sewaktu-waktu bisa saja berhimpun 
untuk menyerangnya: Bahwa orang yang lama bertahajjud sampai 
bengkak kakinya, adalah orang itu pula yang berangkat ke medan 
perang yang dahsyat, memukul mundur para penyebar khurafat, 
dan mempersiapkan lahan bagi para penanam kebenaran. Tapi 
sekali lagi kami tandaskan, bahwa beliau tidak menggunakan ke- 
kerasan dalam menanamkan akidah. Bahkan semua Nabi-nabi 
Allah tak seorang pun yang menggunakan kekerasan dalam mena- 
namkan akidah. Bahkan semua Nabi-nabi Allah tak seorang pun 
yang menggunakan cara demikian dalam menanamkan iman. 

Sepanjang yang diceritakan oleh sejarah dan akan tetap di- 
ceritakan, justru kesesatan bersenjatalah yang menimbulkan huru- 
hara dan melakukan pembegalan, dan sikap merekalah yang tak 


kenal damai dan ksatria. 
Di sini kita wajib menempatkan Nabi Muhammad SAW. pada 
posisi yang sebenarnya: Bahwa meng-Esakan Allah SWT (Tauhid) 


245 


yang ingin diterapkan oleh seluruh Rasul-rasul Allah. Selain itu, 
mereka tidak kenal. Baik Adam, Nuh, Ibrahim maupun Musa 
—'Alaihimu ash-Shallatu Was Salaam— semuanya tidak mengenal 
bahwa Allah punya anak yang sama-sama menjadi Tuhan seperti 
Dia, selain ada tuhan ketiga yang bernama Rohul Kudus. Trinitas 
seperti ini tentu saja aneh bagi penghuni langit. Salah, baik prinsip 
maupun tujuannya. Maka selayaknyalah bila Nabi Muhammad 
SAW. —dengan dukungan para Nabi yang lain— menegaskan ke- 
benaran yang hanya satu-satunya ini, dan menyingkirkan segala 
aral yang merintanginya. 

Bumi, langit dan seluruh makhluk yang ada di antara kedua- 
nya, bersama-sama Nabi Muhammad SAW. membelah ruang ang- 
kasa, menyerukan kalimat-kalimat adzan. Jadi kalau ada manusia 
yang tak mau mendengar, biarlah ia, asal jangan menggunakan ke- 
kuasaan dan kekayaannya menganiaya orang-orang yang meng- 
Esakan Allah dan membungkamkan mulut mereka. Tapi manakala 
ia melakukan pembegalan terhadap kafilah kebenaran, dan ter- 
nyata patah pedangnya, sepantasnyalah bila ia harus dikirim ke 
neraka Jahim, tak perlu dikasihani. Sebab kalau tidak, ia akhir- 
nya akan membencanai pula terhadap mereka yang baru saja 
selamat. 

Tapi dewasa ini banyak bentuk kelompok-kelompok yang 
aneh. Di antaranya ada yang berusaha memahamkan kaum mus- 
limin, bahwa dengan masa bodoh terhadap ajaran-ajaran Islam, 
mengingkari kebenaran yang dengan itu Allah memuliakan mere- 
ka, dan tidak mematuhi Nabi Muhammad, itulah sebaik-baik 
orang yang berjuang meninggikan kalimat Allah. 

Tidak diragukan, bahwa suara sumbang seperti itu datangnya 
dari orang upahan komunisme, atau Zionisme atau kaum Salib. 
Tapi Insya Allah mereka pun akhirnya akan hancur berantakan. 
Sebab orang-orang yang setia kepada Allah dan Rasul-Nya akan 
senantiasa ada di mana-mana selagi dunia masih terkembang 
sampai hari kiamat. Mereka akan tetap beriman kepada Allah dan 
kafir terhadap sesembahan selain Allah, ingkar kepada Thaghut. 

Dan agaknya sudah menjadi kehendak Allah, bila syahadat 
mengenai ke-Esaan-Nya harus digandengkan dengan syahadat 


246 


mengenai kerasulan Muhammad. Dan itu tidak sulit kita me- ' 
ngerti, karena Nabi Muhammad SAW.-lah orang yang paling tegas 
menyerukan dzikir kepada Allah semata, dan paling gigih meng- 
hapuskan setiap unsur kemusyrikan yang menyelinap ke dalam 
agama-Nya. 

Dari Nabi Muhammadlah kita belajar mengenal Allah se- 
yakin-yakinnya, mencintai-Nya sedalam-dalamnya serta mema- 
tuhi perintah-perintah-Nya. Dialah yang tiada henti-hentinya 
Pa 


|) 


Arah aer Na Opa K3 La Te 
ra ar (ab) BN AS TAEN 


"Katakanlah: “Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, jan 7 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuban semesta alam, tiada sekutu bagi- 
Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku ada- 
lah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).” 
(O.S. al-An am 6: 162-163). 


Sedang umat lain, apa yang mereka katakan? Mereka me- 
muja-muja apa yang tidak mereka kenal. Tapi hari kiamat yang 
dijanjikan pasti datang. Biarlah mereka tahu sendiri di sana, siapa 
Tuhan yang Paya 


AAS OLI InOP naa KG. SE EL 
Ana 


"Sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka pun akan 
mati (pula). Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan ber- 
bantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.” (0.5. az-Zumar 39: 30-31), 


247 


PENUTUP 


Banyak ulama terkemuka, yang berpengetahuin lebih luas, 
dan lebih dalam pengalaman mereka dalam mempelajari sejarah 
hidup mulia dari Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi mereka 
lebih baik daripadaku dalam membahas soal "Seni Dzikir dan 
Berdoa menurut Khatamul Anbiya”. Kepada sebagian mereka 
kami bermaksud membacakan hasil kajian kami dari para Ulama 
yang terdahulu, sedang kepada sebagian yang lain kami ber- 
harap, akan muncul tulisan-tulisan berikutnya di masa yang akan 
datang. Karena pengenalan akan Pembawa risalat agung itu, dan 
pengkajian tentang segi-segi kebesaran yang ada padanya belum- 
lah rampung, meski sudah banyak para penulis dan para penye- 
lidik. 

Ketika saya masih muda, pernah saya menulis 'Figh as- 
Siirah”, dan saya pikir keterangan saya di situ sudah cukup me- 
madai dalam menjelaskan tentang kebesaran Nabi Muhammad 
SAW. Tapi kemudian sadarlah aku, bahwa. usaha saya itu belumlah 
seberapa, walau masih bisa diterima, bila Allah berkenan menu- 
tupi kebodohanku. 

Kemudian ketika Kantor Urusan Agama, Gatar meminta saya 
menulis buku ini, permintaan itu saya kabulkan. 

Adapun modal yang saya andalkan dalam tulisan ini adalah 
rasa cinta yang bergelora dalam hatiku terhadap Nabi Muhammad 
SAW. Modal itulah yang telah mendorong semangat saya dalam 
membicarakan tentang diri beliau SAW. karena Allah, dengan rasa 


248 


ingin yang amat sangat untuk mengikuti jejak beliau dan mengam- 
bil pelajaran darinya. 

Namun rasa cinta yang sehangat itu agaknya belum juga 
dapat menambal kepicikan kami dan himmah kami yang kandas. 
Oleh karena ketika tulisan ini saya akhiri, hati saya masih diliputi 
rasa kurang puas. Tapi kemudian saya berkata, betapapun kecil- 
nya, aku telah berusaha. Biarlah orang lain nanti yang akan me- 
nyempurnakan apa yang telah saya mulai ini. 

Sesungguhnya penulisan tentang sifat-sifat luhur Nabi Mu- 
hammad SAW., ibadatnya maupun kepahlawanannya adalah 
lapangan yang senantiasa menunggu-nunggu siapapun yang punya 
minat ke arah itu. Dan kepada Allah jua aku memohon ampun 
atas segala kekeliruan dari awal sampai akhir. | 


kok 


249 


UNTUK CATATAN 


250 


